Kabbalah untuk Manajemen Hidup Lengkap 


Untuk kinerja optimal dan kesejahteraan 



oleh Rabbi 


Michael-ben-Pesach Portnaar, Ph.D. 


Verkabbala Uitgevers 





Asosiasi untuk mempromosikan pengetahuan tentang Kabbalah 
Pusat Lurian Kabbalah 

The Lurian University & Research Institute Association (LURIA) 

E-mail: verkabbala@planet.nl 
Website: www.kabbalah-arizal.nl 

Spuistraat 293 
1012 VS Amsterdam 
Netherlands 

Telephone: +31 (0) 20 620 26 31 
Fax: +31 (0) 20 620 22 25 

Hak cipta dilindungi Undang-undang 

© Penerbit Verkabbala Uitgevers, April 2007 

Cetakan pertama 

Dilarang memproduksi ulang atau mentransmisikan dalam bentuk apapun tanpa izin tertulis dari 
penerbit, dengan pengecualian untuk digunakan sendiri atau mempertimbangkan artikel dan 
merubah ulasan dengan menyebutkan sumber. 

ISBN: 9789080806382 


II 



Isi 


TENTANG PENULIS. FOUT!BLADWIJZER NIET GEDEFINIEERD. 

KATA PENGANTAR.1 

PENGANTAR.4 


1.1 PEMIKIRAN AWAL SAYA.4 

1.2 MERUBAH YANG TIDAK BISA DIRUBAH.5 

1.3 HUKUM ALAM SEMESTA.15 

1.4 MENDAPATKAN YANG TERBAIK DARI DIRI ANDA.20 


BAB SATU 


26 


1.1 JENIS OBAT APA YANG KITA BUTUHKAN?.26 

1.2 Internal dan eksternal.29 

1.3 JANGAN MELAWAN DAM MEMUTUSKAN DAYA NALAR.30 


BAB DUA 


31 


2.1 SIAPAKAH AKU?.31 

2.2 STRUKTUR DALAM DIRI MANUSIA DI BUMI.32 

2.3 DIMANAKAH SAYA?.35 

2.4 DIMANA SAYA MENEMUKAN DIRI SEJATI SAYA? DIMANA PILIHAN BEBAS SAYA?.37 

2.5 DARI MANA KEINGINAN SAYA BERASAL?.39 

2.6 Ambisi untuk keutuhan berada dalam tujuan semesta. 41 

2.7 EMPAT KATEGORI MANUSIA.42 

2.8 EMPAT TAHAPAN DALAM PERKEMBANGAN MANUSIA.43 

2.9 EMPAT BENTUK KOMUNIKASI.47 

2.10 STRUKTUR MANUSIA.49 

2.11 APA ARTINYA 'MENYUCIKAN DIRI'?.51 

2.12 SEMUANYA TERDIRI DARI SEPULUH RASA.51 

2.13 DIMANA PENGAMATAN SAYA YANG BENAR?.56 

2.14 METODE UNTUK BAGAIMANA MEMBANGUN KEINGINAN KITA.60 


BAB TIGA. 


61 


3.1 APA AJARAN KABBALAH YANG BENAR?.61 

3.2 TENTANG REINKARNASI.62 

3.3 TIDAK ADA RITUAL DALAM KABB ALAH.62 

3.4 KABBALAH DIMULAI PADA SAAT SEMUA - LOGIKA - BERAKHIR.63 

3.5 KABBALAH DAN MERAMAL.64 


0 



































3.6 SETIAP ORANG MEMILIKI PEMBEBAS SENDIRI.64 

3.7 KABBALAH BUKAN ILMU PENGETAHUAN ATAU AGAMA.65 

3.8 KABBALAH DAN HUKUM ALAM SEMESTA.67 

3.9 KABBALAH DAN DUNIA INI.68 

BAB EMPAT.69 

4.1 INDRA KEENAM: PERASAAN UNTUK BATIN.69 

4.2 RASA UNTUK HIDUP.69 

4.3 EMPAT PERINTAH.70 

4.4 JADIKAN MUSUH TERBESARMU MENJADI TEMAN ANDA.75 

4.5 The only free choice you have is the choice of your surrounding. 76 

4.6 EMPAT JENIS ORANG DISEKITAR ANDA.76 

4.7 DILUAR DIRIKU SEMUANYA SEMPURNA.77 

4.8 EMPAT LAPISAN DALAM BATIN ANDA.78 

4.9 PERLIHATKAN KELEMAHAN ANDA.79 

4.10 TIDAK ADA CARA LAIN UNTUK DATANG KE KUTUHAN DIBANDINGKAN DENGAN CARA DARI BATIN.80 

4.11 TANGAN KIRI MENDORONG, TANGAN KANAN MENARIK.81 

BAB LIMA.83 

5.1 SIKAP CINTA DIRI.83 

5.2 PENGUMPULAN KEINGINAN ANDA.84 

5.3 HIDUP DISINI DAN SEKARANG.84 

5.4 AREA BAIK DAN JAHAT BERNAMA 'MANUSIA'.86 

BAB ENAM.87 

6.1 TERAPI KABBALAH : TERAPI MENERIMA DENGAN CARA YANG BENAR.87 

6.2 TEMPAT PENYAKIT PADA MANUSIA.88 

6.3 SIKAP DENGAN MASTER KABBALAH.89 

6.4 KECANTIKAN TIDAK DAPAT MENYELAMATKAN DUNIA.92 

6.5 MELAWAN GODAAN.92 

6.6 Menerima dengan cara yang benar .93 

6.7 Tiga jenis orang dengan kualitas yang dapat Anda gunakan untuk pekerjaan batin Anda.94 

6.8 Apa itu kebahagiaan?.95 

6.9 Untuk menerima cahaya dengan cara layar .96 

BAB TUJUH.98 

7.1 mereka lima w dan lima a dalam setiap situasi .98 

7.2 kesenangan terbesar datang setelah kekecewaan terdalam .105 


1 





































BAB DELAPAN 


105 


8.1 CAHAYA AKAN MEMBANGKITKAN DALAM DIRI KITA KEINGINAN UNTUK MENERIMA.105 

8.2 SEMUANYA MEMILIKI ARTI.108 

8.3 GENERASI TERAKHIR YANG AKAN MEMILIKI CAHAYA.109 

BAB SEMBILAN.110 

9.1 KEUTUHAN ADA DI DALAM HATIMU.110 

9.2 Siapa yang berbicara di dalam saya : cinta diri sendiri atau 'aku' yang sejati? .113 

9.3 DIA YANG MEMBUAT DIRINYA KECIL AKAN MELIHAT CAHAYA.116 

9.4 BIARKAN DIRI ANDA TIDAK TERPESONA.117 

9.5 MENJADI BESAR DALAM POSISI YANG LEBIH RENDAH DAN MENJADI LEBIH KECIL DALAM POSISI YANG LEBIH 

TINGGI.118 

9.6 APA ITU BERSALAH?.118 

BAB SEPULUH.119 

10.1 Apa yang dapat saya lakukan dengan orang-orang sinis di sekitar saya?. 119 

BAB SEBELAS.122 

11.1 biarkan uang pergi dan itu akan datang kepada anda.122 

11.2 KEPERCAYAAN DILUAR PEMAHAMAN.124 

11.3 BAHKAN PENDERITAAN BERGUNA.125 

11.4 ATURAN UNTUK MENGAJUKAN PERTANYAAN PADA DIRI SENDIRI JUGA PADA ORANG LAIN.126 

BAB DUA BELAS.127 

12.1 UNTUK MELIHAT SESEORANG DARI INSPIRASI BATIN DAN TUJUAN.127 

12.2 SEBUAH CERITA PENDEK TENTANG GELANDANGAN DAN PECANDU.128 

12.3 APA YANG TERJADI KETIKA ANDA MENGAMBIL ALIH SAKIT SESEORANG?.129 

12.4 WILAYAH ANDA SENDIRI, BERDUA-DUA.132 

12.5 DIA YANG MENGIKUTI ALIRAN.139 

12.6 DALAM KABBALAH KITA SELALU BERBICARA LEBIH DARI SATU MAKHLUK.145 

BAB TIGA BELAS.148 

13.1 SELALU INGAT TUJUAN ANDA.148 

13.2 HUBUNGAN ANTARA BATIN DAN MAKHLUK LUAR.149 

BAB EMPAT BELAS.150 

14.1 BAHASA DAN ARTI DARI KATA-KATA.150 

14.2 NAMA PERTAMA ANDA.151 


2 


































BAB LIMA BELAS 


153 


15.1 EVOLUSI BATIN PADA POIN KETINGGIAN DAN KEDALAMAN ANDA.153 

15.2 TENTANG PERMINTAAN YANG BENAR DAN KEKURANGAN YANG BENAR.152 

15.3MILIKI KEPERCAYAAN PADA DIRIMU DAN PADA CAHAYA.163 


Pemberitahuan kepada pembaca 


Jila anda menemui kesulitan pada tulisan walaupun Anda telah mencoba segalanya untuk memahami hal 

tersebut, maka Anda dapat menghubungi saya melalui email di : 

verkabbala@planet.nl 


3 







Tentang penulis 

Rabbi Kabbalah Michael - ben - Pesach Portnaar lahir pada tahun 1947 di Ukraina. Selama akhir 
abad tahun tujuh puluhan, dia adalah seorang mahasiswa resmi di Universitas Talmud - di 
Moskow. Pada waktu itu satu-satunya lembaga di bidang ini di Rusia. Sejak tahun 1975 ia tinggal 
di Amsterdam. Pada tahun 1981 ia menerima gelar master di Universitas Amsterdam pada 
fakultas kemanusiaan. Pada tahun sembilan puluhan ia menerima gelar di bidang filsafat di 
fakultas informasi internasional. Pada saat yang sama ia belajar di fakultas untuk bahasa Ibrani / 
Aram dan Yahudi di Universtas Amsterdam. Dia juga mengikuti beberapa pendidikan dalam ilmu 
Yahudi di beberapa akademi Talmud, tapi itu diatur dari atas dia tidak akan menjadi seorang rabi 
Yahudi. Ia menemukan ajaran Kabbalah dari salah satu pengikut Kabbalah terbesar sepanjang 
masa : sang suci ARI [r. Luria Ashkenazi], metodenya bernama Lurian Kabbalah. Michael 
menjadi pengikut yang setia, ARI yang hidup adalah satu-satunya guru di Kabbalah baginya. 

Dalam Kabbalah Anda tidak menjadi seorang rabbi dengan cara menerima sertifikat 
(smiecha), ini hanya selembar kertas yang fana, yang diterima dari seseorang...Kabbalah 
bukanlah agama tapi metode asli untuk keutuhan jiwa pribadi Anda dan kesejahteraan. Satu- 
satunya Kabbalist terbesar 'membisikan' di telinga pengikut yang dipilihnya dengan cara rahasia 
dan menginisiasi dia menjadi rabbi. Ini sudah cukup untuk menjadi seorang rabi yang benar di 
Kabbalah. Dalam mental yang benar itu adalah guru besar sendiri yang menentukan dan 
‘membebani’ siswa untuk meneruskan metode rahasia dan suci ini. 

Pada awal tahun 2002 Michael Portnaar mendedikasi hidupnya. Lembut namun ekspresif, 
ia diminta untuk mengungkapkan Lurian Kabbalah untuk kemanusiaan DALAM PRAKTEK 
KEHIDUPAN SEHARI-HARI. Respon Michael : "Mereka tidak akan percaya padaku", Luria 
menjawab : "Kamu adalah murid saya dan rabbi untuk seluruh generasi Anda. Bukalah rahasia 
Kabbalah!!". Untuk alasan ini Michael tidak menyembunyikannya lagi. 

Caranya, semua pengetahuan dan pengalaman dia bagikan kepada siswa dan guru dalam 
pelatihan di seluruh dunia, khususnya di Belanda dan Belgia, dari yang paling otentik dan murni 
Lurian Kabbalah dan buku Zohar. Dia mempelajari manuskrip dan buku-buku dari sumber 
Kabbalah yang paling rahasia dalam bahasa aslinya : bahasa Aram dan Ibrani. Sejak tahun 2002, 
ia mengurus Pusat pendidikan untuk Lurian Kabbalah, serta magang di Amsterdam melalui 
Internet www.kabbalah - arizal.nl, yang terbuka untuk semua orang . 


0 



Kata pengantar 

Dalam kehidupan sehari-hari kita bertemu banyak situasi yang dapat mengendalikan hidup kita. 
Mereka menolak kami dengan kekasaran mereka, kematian, dan tidak ada ruang untuk melatih 
kehendak bebas kita sendiri. Mereka memblokir tindakan independen dan independensi kami, 
mereka membangkitkan kemarahan dalam diri kita dan ketidakpahaman dan akhirnya mendalam, 
kekecewaan yang kekal. Tampaknya tak terelakkan dan dengan cara itu. Karena hanya dengan 
hidup menurut hukum dunia ini tidak mungkin bagi seseorang untuk mencapai keutuhan, atau 
akan menjadi jauh dan tidak perlu menyakitkan. 

Intinya adalah, kekuatan manusia dibagi dalam dua bagian : 

1) Dari kepala ke pinggang. 

2) Dari pinggang dan lanjut ke bawah (termasuk alat kelamin). 

Kemanusiaan hanya tahu menggunakan sebagian kecil dari kekuatan kreatif, daerah atas 
pinggang. Mereka tidak tahu bagaimana menangani area di bawah pinggang. Dan di atas 
segalanya : tidak memiliki kekuatan bagaimana menghubungkan dua bagian ini, karena hanya 
koneksi yang tepat memberi kita hasil yang optimal. Bagaimana cara membangun dan bagaimana 
menangani daerah rahasia dan rumit di bawah pinggang ini? Dalam hal apa seseorang dapat 
memiliki hubungan dengan bagian-bagian ini tanpa meninggalkan sisa? 

Metode asli dari hubungan timbal balik antara semua bidang kekuatan dalam manusia berasal 
dari ajaran Kabbalah, dari buku rahasia Zohar dan buku Pohon Kehidupan, dari guru Kabbalah 
terbesar yang pernah ada : Isaac Luria. Masalahnya adalah, kunci pembuka untuk sumber-sumber 
ini sudah, sedang dan akan diberikan hanya kepada beberapa Kabbalis tulus di seluruh dunia. 
Selama dunia luar belum mengetahui arah yang jelas bagaimana menangani kekuatan-kekuatan 
ini, orang hanya melihat fragmentasi realitas sejati dan bukan seluruh gambar. Einstein yang 
mengatakan, manusia hanya menggunakan 2 % kekuatan kreatif. Yang lain 98 % berasal dari 
pinggang ke bawah. Dengan hanya menggunakan kepala dan tubuh bagian atas untuk 
komunikasi, adalah mustahil untuk menemukan dan menarik gelombang tipis, gelombang 
informasi singkat. 


1 



Oleh karena itu kita tetap dalam bidang kekuatan duniawi, disampaikan pada gravitasi dan 
eksistensi material. Ada pepatah : beberapa orang tidak percaya apa yang mereka tidak tahu. Oleh 
karena itu kita masih hidup dengan ketidakberdayaan, output yang rendah dari pengambilan 
keputusan, hasil penelitian dll, ini juga merupakan penyebab lebih dari fenomena umum dari 
kelelahan, stres, adanya penyakit lain, karena salah satu hanya menerima informasi kasar dan 
fragmen, yang disampaikan hanya dari bagian atas tubuhnya tanpa koneksi dengan bagian 
bawahnya. 

Dalam buku ini Anda akan menemukan dan melihat metode unik, yang dikembangkan oleh 
master kontemporer terkemuka di Kabbalah setelah bertahun-tahun dengan setia mempelajari 
naskah paling rahasia, untuk pertama kalinya dalam sejarah dalam bentuk yang jelas dan kuat 
untuk dia siapa bekerja. Sekarang waktu yang tepat untuk membawa metode ini dari ruang 
belajar dalam praktek sehari-hari . Pembaca akan belajar tentang kontradiksi utama dalam setiap 
masalah, bagaimana menyelesaikannya pada tingkat yang lebih tinggi dengan kelancaran yang 
tidak diketahui. Setelah membaca dan bekerja dengan buku ini Anda mampu menerapkan rumus 
keberhasilan akhir ini dalam setiap situasi : untuk menghubungkan semua bidang kekuatan dalam 
dirinya sendiri dan tahu bagaimana untuk menangani mereka. 

Apakah mungkin bagi seseorang yang tidak tahu apa-apa tentang Kabbalah, dengan membaca 
buku ini menjadi lebih akrab dengan metode yang unik ini? Ini adalah pertanyaan yang tepat. 
Misalkan seseorang terkena penyakit tertentu. Dia bisa berkata pada dirinya sendiri : 1 ) " 
Sekarang aku akan belajar kedokteran dan melakukan studi tambahan. Saya ingin menjadi 
seorang spesialis dalam penyakit ini dan kemudian saya dapat menyembuhkan diri sendiri " Atau 
dia bisa mengatakan : 2 ) " Aku pergi ke dokter spesialis ". Dengan membaca buku ini Anda 
menerima metode instan untuk menjadi seorang spesialis dengan cara yang langsung, serta untuk 
menerapkan pada diri sendiri, juga untuk seluruh dunia di sekelilingnya. 

Buku ini untuk para ahli di semua bidang : Selain untuk manajer, ilmuwan, teknisi, seniman, 
pengusaha, pegawai negeri, dan untuk semua orang yang memiliki keinginan untuk hidup sejati. 
Oleh karena itu, untuk setiap orang yang ingin melakukan dan berusaha untuk pemenuhan. 
Judul : "Kabbalah untuk Manajemen Kehidupan Lengkap" mencerminkan koneksi dengan dunia 
bisnis, atau nama populer untuk kursus populer dimana dalam waktu singkat banyak uang dapat 
diterima, dengan kata lain gelembung untuk yuppies. Atau mungkin Anda memiliki hubungan 
dengan kantor-kantor dan pabrik-pabrik, membunuh dan lugas. Apa pun yang Anda pikirkan, 
semuanya tidak benar. Ini adalah untuk semua orang yang ingin maju, semua orang 


2 



membutuhkan perhatian : pesuruh, para ilmuwan, dan para pekerja sipil. Dan kita mungkin lupa 
mereka yang berada di penjara, atau orang-orang dengan distorsi mental, dia yang bunuh diri, 
cacat mental, pengungsi .... dan juga dia yang kaya dan berkuasa, karena mereka membutuhkan 
juga. 

Melalui buku ini, Anda akan menerima hal yang tidak diketahui, abadi, regenerasi diri dan 
kekuatan pendorong, Anda akan memiliki alat untuk menangani masalah secara menyeluruh, 
selangkah lebih maju, semuanya dengan rasa syukur dan tidak tidak ada tekanan. 

Dan akhirnya, rasa syukur yang dalam dan tulus untuk para siswa, Mirjam Kelderman dan Tassos 
Panajotidis yang telah membantu saya untuk merealisasikan buku ini. 


Mendapatkan yang terbaik dari hidup Anda dengan metode rahasia Kabbalah! 
Rabbi Kabbalah: Michael-ben-Pesach, Ph.D. 


3 



Pengantar 

1.1 Pemikiran awal saya 

Selama beberapa tahun saya mempunyai pemikiran untuk mengembangkan panduan singkat dan 
jelas yang hasilnya ada di depan mata Anda : e-book : "Kabbalah untuk Manajemen Hidup". Jadi 
sekarang orang yang kreatif dan kompetitif memiliki alat yang luar biasa untuk menampilkan 
hasil yang optimal dan kesejahteraan, tanpa tekanan!! Bagaimana untuk menggabungkan 
keduanya? Apakah mungkin memiliki keuntungan dari kedua belah pihak dengan cara yang 
konstruktif? Karena tampaknya logis keduanya akan meniadakan satu sama lain : lebih banyak 
kompetisi memiliki konsekuensi tak terelakkan dari stres untuk menemukan kembali kesehatan, 
di keluarga yang sedang berlangsung dll 

Selama beberapa tahun saya tidak memberikan wawancara, baik di koran atau apa pun, tapi 
sekarang saya memutuskan untuk melangkah keluar. Saya terlibat dalam studi saya, duduk di 
ruang loteng sibuk dengan sekolah saya sendiri - Lurian Kabbalah. Tapi ada perasaan yang kuat 
dalam diriku yang mendorong saya keluar untuk berbicara dengan orang yang tertarik, untuk 
berbicara dan menyampaikan pengetahuan kepada orang lain dari sudut pandang murni 
Kabbalah. Hal ini telah menjadi produk dari studi saya, sebuah penelitian yang saya lakukan (dan 
masih melakukannya) selama bertahun-tahun, sebuah masa di mana saya mengalami hal-hal yang 
luar biasa pada siang hari serta malam hari, karena ini adalah cara untuk belajar Kabbalah : 
belajar siang dan malam tulisan-tulisan yang paling rahasia . 

Buku ini adalah buku khusus untuk Anda. Dan dengan Anda Maksudku makhluk batin. Dalam 
dunia spiritual tidak ada Anda, semua siswa saya di seluruh dunia saya sapa mereka dengan 
Anda, bahkan saudara-saudara saya berbicara tentang Pencipta sebagai Anda - ’ata’. 

Buku ini adalah untuk Anda, bagi Anda untuk mendapatkan yang terbaik dan maksimal dari 
hidup Anda. Dan dengan sikap yang benar Anda dapat menggunakan buku ini dengan cara yang 
optimal untuk mengatur hidup Anda sendiri, independen dari orang lain. Jangan membaca 
dengan kecerdasan Anda, tetapi cobalah, saat Anda membaca, untuk membuat diri Anda bebas 
dari segala yang mengendalikan hidup Anda, rasakan dan jadilah reseptif saat Anda membaca, 
mungkin resonansi datang kepada Anda. Karena di balik kata-kata ada energi, yang saya 
lampirkan dalam setiap kata pada tulisan, dan resonansi ini, Anda mungkin menerima. 
Bagaimana mungkin? Anda akan lihat nanti dan kemudian Anda akan melihat cara kerjanya. Ini 


4 



adalah masalah pelatihan : untuk membuat diri Anda menerima dan kemudian Anda juga dapat 
menarik dan menyampaikan. 

Coba bayangkan, semua pengetahuan Anda, semua pengalaman Anda, semua rasa sakit Anda, 
semua emosi Anda, Anda membiarkan mereka pergi tanpa represi. Cobalah untuk seobjektif 
mungkin selama Anda membaca. Jangan menyaring menurut keyakinan Anda, keyakinan atau 
makna yang pernah Anda dengar. Jadilah sebagai seorang anak. Jadilah reseptif dengan semua 
indra Anda, buka semua pori-pori jika Anda bisa. Membuka diri dan Anda akan menerima 
banyak. Ini semua yang penting. Ini adalah Kabbalah : Kabbalah adalah menerima. Saya 
menerima dan menyebarkannya kepada Anda. Semakin kecil Anda dari dalam semakin lebih 
Anda akan menerima. Aku membuat diriku kecil, lebih kecil dari Anda, karena ini adalah cara 
yang bisa saya berikan, dan ini juga merupakan cara untuk menerima. Karena, jika "Aku" masih 
ada, tidak akan datang kepada Anda, tidak akan ada ukiran dan karena itu tidak akan ada bantuan. 
Jadi cobalah untuk membuat diri Anda bebas dari segala sesuatu dan kemudian akan terjadi, 
Anda dan Anda dan Anda ... 


1.2 Meru bah yang tidak bisa di rubah 

Kita sekarang hidup dalam periode waktu yang sangat dinamis, waktu yang sangat cepat, waktu 
yang sangat beragam, waktu yang sangat menuntut dan melelahkan bagi kita untuk bersaing 
dengan semua perubahan. Dan Anda tidak bisa mengatakan : "Tidak tidak, aku tidak berubah". 
Anda tidak bisa mengatakan : "Saya seorang laki-laki biasa dan akan tetap demikian. Saya hanya 
seorang petani (dari dalam) semua perubahan yang berkembang saya keluarkan melalui pintu". 
Dan kita tidak berbicara tentang dia yang ada di dunia materi sebagai petani, tidak berbicara 
mengenai dunia luar, dunia material, kami hanya berbicara mengenai batin. Ini adalah makhluk 
fisik yang berkata kepadamu : "tidak perlu mengembangkan diri saya secara spiritual, untuk apa? 
Ayah saya dan kakek saya adalah orang-orang biasa, mereka tidak melakukan pengembangan 
spiritual, kenapa saya harus? "Apakah mungkin saat ini? Apakah berfungsi dalam waktu yang 
sangat cepat ini, tidak hanya di pasar kerja tetapi untuk dirinya sendiri, apakah mungkin untuk 
membangun kehidupan yang layak? 'Layak' dengan kehidupan yang dia minta. 

Kita adalah produk dari dunia ini dan tidak mungkin untuk mengabaikan saat ini, bohong jika 
kita masih hidup dalam periode yang lain. Dalam perjalanan hanya ada hitam atau putih, suka 
atau tidak : anda ikut atau tidak. Tetapi ketika Anda tinggal berarti Anda "mati", dengan kata lain 


5 



Anda hidup seperti zombie, sebagai makhluk yang tidak termasuk batin. Ingat Anda tidak dapat 
menarik diri dari hukum realitas. Bagaimana realitas berperilaku? Bagaimana seseorang 
berperilaku dari dalam? Hal ini sangat penting untuk mengetahui bagaimana hal tersebut bekerja 
dan siapa yang memutuskan. Siapa pimpinannya, realitas atau manusia? Apakah saya yang harus 
menyesuaikan realitas? Dan jika demikian, bagaimana? Apakah saya harus menyerah atau cukup 
penyesuaian dalam diri saya? Harus ada penyesuaian sehingga kebahagiaan dan kesejahteraan 
tetap dan dapat meningkatkan dan pada saat yang sama menjawab semua persyaratan saat ini. 
Apakah mungkin untuk membawa kedua hal tersebut bersama-sama? 

Anda dapat menghabiskan uang Anda hanya satu kali. Dan dengan energi yang sama. Selama 
manusia di bumi ini ada penyimpanan energi tertentu. Kita memiliki penyimpanan energi yang 
sama seperti manusia prasejarah miliki, karena penyimpanan tidak berubah. Di satu sisi belum 
ada perubahan dari awal. Maksudku realitas dalam dirinya sendiri, tanpa manusia, tidak bisa 
diubah. Setiap hari kita melihat hal yang sama, matahari terbit dan hari berlalu, setiap hari 
memberi kita matahari terbenam. Dan pada saat yang sama tidak ada momen yang sama. Dan dua 
hal ini kita harus membawa keseimbangan dalam diri kita sendiri. 

Di satu sisi kita melihat ada imobilitas mutlak, tidak ada waktu. Dan di sisi lain, jauh di dalam 
diri kita, dalam kedalaman alam semesta di mana semua penciptaan terjadi, tidak ada perubahan. 
Ini adalah dinamis statis. Semuanya sudah, sedang dan akan. Dan di sisi lain kita melihat 
mobilitas mutlak, berubah-ubah. Setiap saat adalah saat berubah. Hal ini karena ada dua kekuatan 
yang bekerja di seluruh ciptaan. Ada kekuatan yang kita alami sebagai rahmat, cinta, sebagai 
tidak dapat diubah : dan sifat-sifat ini memberikan kita perasaan tidak memerlukan apa-apa. Di 
satu sisi kita tidak memerlukan apa-apa, tidak ada mobil, tidak ada televisi, tidak ada. Harus puas 
dengan dunia dan diri kita sendiri, dan semua ini datang dari kekuatan Universal yang kita sebut 
rahmat. 

Dan satu sisi kita mengalami kekuatan lain, kekuatan kedua di alam semesta, kekuatan kekerasan, 
kekuatan yang membatasi dan bergeser sehingga perbatasan baru muncul. Ini adalah sisi dinamis 
kekuatan kedua di alam semesta. Dan kitalah yang bergerak di antara dua kekuatan ini, 
bagaimana? Ada perasaan kepuasan yang lengkap, dengan dan untuk semuanya, dalam segala 
kesederhanaan dan kemurahan. Dan ada perasaan menahan dan menuntut kekuatan dinamis, 
setiap saat berbeda. Setiap saat membawa kita rasa baru kehidupan. Anda tidak bisa mengatakan 
semuanya adalah sama. 


6 



Sering terjadi pengusaha besar dan orang-orang terkemuka melakukan kontak dengan saya. 
Mereka ingin lebih menikmati hidup mereka. Sebagai contoh, seorang direktur sebuah 
perusahaan besar yang memiliki segala keinginan hatinya, berkata kepada saya : "Saya berusia 45 
tahun, saya telah melihat segalanya. "Dalam kesadarannya kehidupan tidak memiliki kejutan 
untuknya. Mengapa? Orang bisa memiliki pikiran seperti itu karena tidak ada kajian dari dua 
kekuatan ini. Mereka hanya melihat cinta, kasih, atau hanya imobilitas dengan segala 
konsekuensi negatif. 

Lihat saja cara ini, sumber kami, cahaya tak terbatas tanpa gerakan apapun, sempurna, tidak ada 
kekurangan dll dan manusia, sebagai produk dari cahaya, memiliki perasaan ini juga, itu adalah 
sesuai dengan kualitas sumbernya. Tapi ini bisa negatif juga, seseorang dapat merasakan sedih, ia 
merasa tak berdaya. Ini adalah satu sisi mata uang. Dan di sisi lain, yang kita namakan sisi 
dinamis, dan ini adalah sisi dimana kita melihat keparahan di dunia ini, bisa menjadi positif. 
Dalam cara ini harus dipandang sebagai alat untuk membangun diri sendiri dalam cara yang 
dinamis. Dan sisi ini juga dapat menjadi negatif jika kita menggunakan sisi ini untuk kebaikan 
kita sendiri, untuk mendapatkan apa yang kita inginkan, meskipun orang lain, dengan kata lain ia 
melakukan segalanya untuk menuju tujuannya. Dan ini adalah dua energi yang ada. 

Bagaimana cara kerjanya ... biarkan aku menunjukkan itu dengan cara lain, cara yang Anda tidak 
pernah pikirkan. Saya telah mengatakan penyimpanan energi manusia tetap seperti itu, itu adalah 
energi yang sama seperti pada makhluk prasejarah, persis sama. Dan kenyataannya adalah juga 
persis sama seperti pada makhluk prasejarah, misalnya Neanderthal, atau dia yang diburu 
mammoth. Belum ada perubahan. Jadi apa yang telah berubah? Yang mengubah kenyataan? 
Lihat bagaimana kita hidup saat ini. Apa yang telah berubah dalam kenyataannya 
mempertimbangkan ketika invasi Jerman berlangsung? Tidak ada yang berubah. Secara obyektif 
realitas tidak berubah. Realitasnya oranglah yang berubah. Manusia itu sendirilah yang 
menyesuaikan kenyataan untuk kebutuhannya. 

Kitalah yang mencocokan realitas dengan kebutuhan kita. Dalam hal ini kita harus sangat sadar. 
Bukan dunia materi yang memutuskan, menandai kita, tetapi kita, manusia menjadi penguasa 
dunia. Oleh karena itu seseorang harus sangat waspada untuk tidak memberikan hatinya kepada 
materi. Karena, ketika manusia bebas, ia adalah raja di bumi, dan jika ia memberikan hatinya 
untuk materi, hidupnya akan menjadi neraka. Hal-hal materi yang ada hanya untuk membantu 
kita dalam kehidupan duniawi ini, tidak menjadi melekat padanya. 


7 




Mengapa? Karena ketika kita memberikan, bahkan sepotong kecil hati kita, atau kecerdasan kita 
kepada materi, untuk sesuatu yang tidak berguna, bahwa kita menjadi terikat padanya, kita 
menjadikan diri kita sebagai budak. Dan itulah yang kita lihat sekarang : orang telah menjadi 
budak. Tentu saja bukan budak sesungguhnya, seperti benar-benar budak dengan majikan. Tentu 
saja, keduanya budak. Tuan yang memiliki budak tertekan seperti budaknya itu, hanya dengan 
cara berbeda. Maksud saya, kita telah menjadi budak dari materi. Dan setiap orang harus 
membebaskan dirinya sendiri, dari dalam, dari perbudakan materi ini. 

Dan bagi kita, manusia diberikan seluruh mekanisme batin. Dalam setiap orang kita lihat 
mekanisme yang sama, sistem kontrol seperti di alam semesta. Tepatnya berfungsi dengan cara 
yang sama seperti alam semesta. Dengan kata lain : setiap orang dibuat sedemikian rupa tidak 
perlu seorang psikiater, psikolog, pendeta, seorang pekerja sosial atau apa pun mereka menyebut 
diri mereka. Mekanisme dalam diri kita adalah dengan cara seperti itu Anda dapat berfungsi 
dalam otonomi dan Anda dapat benar-benar bebas. 

Jadi apa yang telah berubah selama periode mammoth, atau selama masa perang? Saya berbicara 
tentang perang karena hal ini memiliki hasil yang sangat kuat dalam hidup setiap orang, kita 
semua bisa merasakannya. Antara periode mammoth atau periode perang dan di sini dan 
sekarang, melihat secara obyektif belum ada perubahan. Penyimpanan energi masih persis sama. 
Selama periode mammoth dan selama masa penindasan, juga saat ini. Jadi apa yang telah 
berubah? Apakah ada di antara kalian memiliki gagasan tentang apa yang telah berubah? Dalam 
hal apa seseorang telah mengembangkan dirinya sendiri? 

Biarkan saya mencoba untuk menjelaskan. Dari luar belum ada perubahan. Tentu saja, kita 
sekarang mengemudi di mobil dan bukan pada kuda, kita memiliki jalanan yang bagus, 
infrastruktur mengagumkan dll. Di luar segala sesuatu telah menjadi lebih besar, rumah-rumah 
yang lebih indah, bau sabun yang harum untuk mencuci diri kita sendiri dll. semua hal-hal yang 
berharga dan indah. Jadi apa yang telah berubah? Penyimpanan energi persis sama selama 
periode mammoth. Apa yang telah berubah adalah penyempurnaan dari penggunaan energi batin. 
Penyempurnaan budaya adalah hasil dari pengembangan ini. 

Tapi perbaikan budaya ini hanya berarti, 'memoles dari luar ’. Tentu saja hal ini perlu, tapi itu 
tidak menjamin bahwa seseorang, dalam segala situasi, sebagai makhluk berkembang, akan 
berperilaku sedemikian rupa. Anda hanya perlu membuka mata dan Anda dapat melihat ini. 
Setiap makhluk, ketika ia datang dalam keadaan tertentu ia mengambil peluangnya, satu atau lain 
cara. Di satu sisi, Anda dapat dibawa dengan kesopanan budaya terluar, itu tidak akan 

8 



menyelamatkan seseorang dari kebiasaan buruknya. Dan dengan semua kesopanan budaya yang 
kita maksud agama, tradisi, konsepsi filosofis dan keyakinannya tentang manusia. Tentu saja ini 
juga berubah, juga berkembang, tetapi hanya dalam kebutuhan orang tersebut. 
Orang-orang mengubah diri mereka sendiri tetapi dalam hal apa? Orang-orang hanya berubah 
sesuai hukum alam semesta. Meskipun kita tidak tahu apa-apa tentang hukum ini, hal itu terjadi 
dengan cara yang intuitif, kita membawa diri sendiri dalam perjanjian dengan tujuan Penciptaan, 
atau dengan kata lain dengan tujuan keberadaan di bumi. Jadi, sangat penting bagi setiap orang, 
ketika Anda bangun di pagi hari, berpikir sejenak mengenai tujuan keberadaan. Dan ketika Anda 
tahu tujuan dari keberadaan, Anda tahu apa yang harus Anda lakukan. 

Ketika Anda bangun di pagi hari Anda merasakan semua jenis energi. Anda penuh energi hanya 
tidak ada struktur. Dan hanya Anda yang bisa memberikan arah pada energi yaitu dengan dan 
dalam diri Anda. Tidak ada orang di dunia ini yang dapat membantu Anda, hanya Anda sendiri. 
Andalah yang harus membangun hubungan batin dengan cahaya abadi, ada dan akan ada dalam 
keutuhan. Tujuan dari keberadaan, dari segala sesuatu, akan ditentukan oleh tujuan karenanya 
manusia dan semua bentuk alam diciptakan, dan itu adalah : keberadaan yang mungkin menjadi 
utuh dan sempurna. 

Meskipun mungkin terlihat berbeda, seperti yang disebutkan di atas. Ketika tentara Jennan 
menginvasi Belanda, disatu sisi ini adalah hari yang baik, lebih baik dari hari sebelumnya, dan ini 
tampaknya berlawanan. Setiap saat adalah saat kemajuan, meskipun kita tidak bisa merasakan hal 
ini, mengapa? Kita hanya memikirkan diri kita sendiri, kita memiliki semua jenis prasangka dan 
perasaan yang besar, kita merasa sakit dll. dan ini membuat kita tidak bisa melihat dengan jelas. 
Tapi setiap saat adalah saat perkembangan untuk datang ke realisasi umum dan tujuan khusus 
yang ada. Jalan hidup Anda harus Anda yang tentukan. Jangan katakan : "Saya terlalu tua, anak- 
anak tidak menelepon saya, saya sakit, ini adalah waktu yang mengerikan, aku ....". Apa yang 
pernah terjadi, Andalah yang harus membuat penyesuaian dalam perkembangan umum. Dan 
dalam dirimu adalah sama persis, setiap hari berbeda, setiap hari adalah kesempatan untuk 
kemajuan. 

"Tapi ketika seseorang meninggal, apakah ini kemajuan juga? "Ya, baginya itu adalah 
perkembangan yang luar biasa untuk dikuburkan. Dan dalam banyak atau sebagian dari Anda 
akan ada perlawanan. Anda harus belajar, tapi pertama-tama harus ada iman. Bukan iman budaya 
yang hanya dogma. Tentu saja semuanya perlu, tapi yang kami maksud adalah iman dimana 
Anda melihat tujuan dari keberadaan umum serta eksistensi individu Anda. Apapun yang terjadi 

9 



ketika Anda merasa senang atau ketika Anda merasa sedih, hubungkan segala sesuatu dengan 
tujuan khusus Anda. 

Di satu sisi ada saat baik atau buruk. Yang ada adalah : "tidak ada waktu" atau ada "waktu". Kita 
merasa " tidak ada waktu " ketika kita menghubungkan diri kita dengan kekuatan di alam semesta 
yang ada di dalam kita dan bernama belas kasihan. Kemudian kita merasa waktu telah berhenti 
tidak ada gerakan . Dan di sisi lain kita merasa "waktu" ketika kita sibuk dalam cara yang sangat 
dinamis. Dan ini bisa menjadi segalanya, bahkan membersihkan rumah dll, Anda dapat merasa 
pada saat itu semuanya berubah . Kemudian anak-anak akan berada di rumah, Anda merasa diri 
Anda dengan cara yang sangat dinamis. Kemudian Anda merasa waktu. Dan keduanya baik. 
Dalam hal ini Anda harus memiliki iman, dan ini harus membangun. 

Saya tidak berbicara tentang agama atau jenis lain dari lembaga. Seseorang membutuhkan 
motivasi. Ini adalah realitas sejati. Dan ketika Anda mengingat ini, setiap hari Anda akan maju, 
meskipun Anda "ya...tapi". Kikis ungkapan ini dari kosakata Anda : jangan mengucapkannya. 
Mengapa? Karena dengan mengucapkan ini Anda membangunkan, dari dalam, keraguan. 

Dan orang-orang yang telah membuat dengan cara yang sederhana, tanpa diragukan lagi. Bila ada 
keraguan itu hanya berarti Anda tidak satu dengan batin Anda dan dengan realitas yang selalu 
murni. Tentu saja, kita semua berjalan menuju keutuhan. Lihat saja cara ini. Kita semua berjalan 
yang mengarah ke keutuhan. Dan saya berbicara tentang realitas sejati bukan tentang angan- 
angan. 

Anda akan lihat setiap hari, dengan sikap yang benar, sedikit demi sedikit, Anda akan menyukai 
rasa sakit lebih dan lebih. Anda akan berperilaku diri sama ketika Anda memiliki rasa sakit atau 
ketika Anda memiliki kesenangan. Itu tidak masalah. Mengapa, karena ada dua kekuatan. Tentu 
saja kita memilih kebaikan, belas kasihan karena kita lebih suka. Kita selalu memilih untuk baik, 
untuk orang-orang baik di sekitar kita. Kita melakukan ini karena kita menyukainya. Dan kita 
pergi jauh dari sekitar kita yang tidak baik dengan perasaan kita. 

Itulah apa yang kita lakukan di bumi, terbang jauh dari penderitaan dan mengejar kesenangan, 
kepuasan. Tentu saja hal ini juga baik. Tetapi bila Anda ingin membangun sebuah eksistensi 
sejati, mungkin tidak ada perbedaan dalam dua kekuatan ini. Misalkan Anda merasa penderitaan 
atau sesak, Anda menerima pesan sedih, tidak masalah, Anda dapat memiliki denda, Anda harus 
membayar sejumlah besar uang pajak saat Anda pikir semuanya baik-baik saja, atau apa pun. 
Tentu saja Anda akan marah dan kesal. 


10 



Di satu sisi semuanya dapat mengganggu Anda. Masalahnya, saat ini adalah momen spesial, 
terimalah itu. Lakukan apa yang harus Anda lakukan. Tidak perlu menjadi marah, bukan dari 
dalam maupun dari luar. Mengapa? Anda harus menerima kedua belah pihak. Tidak ada waktu 
yang baik dan tidak ada saat-saat buruk. 

Jadi, apa yang berubah? Kita mengatakan realitas tidak berubah. Oke, kita memiliki mobil bagus, 
rumah yang indah, infrastruktur yang baik, mungkin kita saling menyukai, tapi apa yang 
berubah? Makhluk luar, penggunaan paket energi dengan cara yang lebih sempurna berubah. 
Orang raksasa menggunakan kekerasan, ia harus menggunakan ini untuk untuk berburu sehingga 
ia bisa tetap hidup. Dia membutuhkan pakaian jadi dia harus berburu mammoth untuk 
keberadaannya. Di suatu tempat di sebuah gua sudah menunggunya istri dan anak-anaknya, ia 
harus menggunakan energi dengan cara kekerasan. Energi tidak kasar, penggunaan energi itu 
dengan cara yang kasar. Energi masih sama, belum ada perubahan di energi ini. 

Apa yang telah berubah? Penyempurnaan penggunaan energi telah berubah. Mari saya jelaskan 
kepada Anda dengan cara ini : ada skala kekuatan spiritual, seperti piramida. Kekuatan 
meningkat lebih tinggi dan lebih tinggi dan bersatu pada satu titik. Semakin tinggi energi semakin 
halus energi tersebut. Alam Semesta, Cahaya disusun sedemikian rupa : ini adalah salah satu. 
Semuanya menuju pada titik kesatuan. Dan kesatuan ini harus diingat. Ingatlah selalu ada dua 
kekuatan : belas kasih dan kekerasan, kanan dan kiri, dll. 

Anda harus mencoba, dalam setiap situasi, untuk membawa mereka dalam cara yang dinamis 
kepada solusi dan kemudian Anda akan ke tingkat yang lebih tinggi pada keutuhan. Dengan kata 
lain, setiap keberadaan Anda ada di hadapan mata Anda, atau dengan kata lain, kapanpun Anda 
memiliki keraguan? ketika Anda mengambil sesuatu untuk di tinjau, Anda ingin melakukan 
lebih. Anda ingin membawa sesuatu kepada solusi dan Anda mengambil lebih dari kapasitas 
minimum dari situasi yang dapat dipecahkan. Itulah mengapa Anda memiliki keraguan. 

Jadi apa yang harus dilakukan? Bila Anda memiliki keraguan, kurangilah. Dengan kata lain Anda 
harus membawa masalah Anda ke situasi yang sederhana dimana Anda mampu mengatakan ya 
atau tidak. Ini adalah situasi yang harus Anda dapatkan : untuk mengatakan ya atau tidak. Ini 
mudah, ini adalah kondisi yang paling sederhana, dan ini dapat di kantor Anda, di rumah, itu 
tidak masalah. Anda membawanya ke pemahaman yang paling dasar dari ya atau tidak. Dan 
kemudian Anda mengambil keputusan dan ini telah menjadi suatu kondisi dimana kita melihat 
50-50. 


11 



Bukan kondisi 80% setuju dan 20% tidak setuju. Jika Anda memiliki 80% ya dan 20% tidak, 
Anda berada dalam situasi angan-angan, ini bukan cara realitas bekerja. Biarlah ini menjadi 
bantuan memori untuk Anda dan untuk semua orang : hanya saat-saat dimana realitas atau 
masalah tertentu adalah 50-50, Anda telah mencapai momen kebenaran. Sekarang Anda dapat 
melihat betapa pentingnya hal ini. Oleh karena itu tidak ada euforia karena hanya dalam 
pemikiran Anda atau Anda ingin melihatnya seperti itu dan itu adalah angan-angan. 

Seperti yang telah kita katakan sebelumnya kita tidak dapat menghindari kenyataan meskipun hal 
ini tampaknya manusiawi. Kita tidak bisa mengatakan : "Ya, saya ingin melihat semuanya 
mawar", karena itu bukan realitas. Kenyataannya adalah 50-50, kenyataannya adalah untuk 
melakukan atau tidak melakukan. Mengapa? Seseorang ditempatkan di dunia ini untuk 
mengambil posisi yang jelas dan seseorang diberikan dalam setiap situasi pilihan bebas, untuk 
setiap individu diberi pilihan bebas. 

Apa artinya 'pilihan bebas'? Bagaimana seseorang bisa melatih pilihan bebasnya, dalam hal apa? 
Hal ini hanya mungkin bila ada 50-50. Ketika Anda dapat melihat : 'untuk melakukan atau tidak 
melakukan, ya atau tidak, baik atau buruk', maka Anda memiliki pilihan bebas, Anda tidak akan 
memiliki keraguan. Tampaknya sulit tetapi tidak. Sangat mudah, Kabbalah sederhana tapi Anda 
harus belajar sikap yang benar. Aku telah memberikan contoh, dan sekarang kita bisa kembali ke 
penyempurnaan dari penggunaan kekuatan yang ada di setiap orang. 

Apa yang kita lihat ketika seseorang berjalan melalui jalan ini? Kita hanya tertarik pada individu, 
karena keseluruhan kemajuan terletak pada kemajuan individu, meskipun tampaknya seluruh 
umat manusia membuat kemajuan. Dan tentu saja, itu hanya terjadi karena individu berubah. 
Setiap orang harus membangun hubungan abadinya, bahwa ia mungkin datang dalam hubungan 
tete - a - tete dengan kekekalan. Dan bukan dengan warisan budaya apapun yang mungkin ada, 
hanya hubungan langsung dengan kekekalan. 

Tentu saja setiap dari kita harus berjiwa sosial. Dan ketika ada perang Anda harus melayani 
negara Anda. Anda dapat melakukan segala sesuatu untuk negara Anda, tetangga Anda dll, tapi 
pertama-tama harus ada perkembangan individu Anda. Ini adalah tujuan dan makna keberadaan 
setiap orang. Harus ada perkembangan individu begitu dalam, bahwa bagian terdalam dari diri 
Anda benar-benar independen. Tujuan hidup Anda adalah untuk membangun hubungan langsung 
dengan keabadian. Oleh karena itu ketika seseorang mengatakan kepada Anda dia milik 
kelompok dan ia mengidentifikasikan dirinya dengan mereka, ia masih dalam pengembangan 


12 



pribadinya dengan semangat massa. Dia menunjukkan kepada Anda di mana ia berdiri dalam 
perkembangannya. 

Dan baiknya tidak menyalahkan dia. Jangan pemah merendahkan seseorang. Setiap orang 
memiliki perkembangan sendiri. Tetapi tujuan kekal adalah hubungan tete - a - tete dengan 
cahaya abadi dimana setiap orang memiliki kontak dengan akar jiwanya sendiri. Setiap orang 
memiliki jiwa yang unik. Sama sekali tidak ada kaitannya dengan organisasi apa pun yang ia 
miliki dan dengan cara bagaimana ia membangun identitasnya. Hal ini hanya sekunder. Identitas 
utama hanya dengan Anda dan akar spiritual Anda. Anda dan akar Anda, dan dari akar Anda 
datang semua kekuatan kreatif. Anda harus memiliki hubungan dengan akar Anda, inilah yang 
harus Anda bangun. Ini adalah maksud dari seluruh sejarah, serta individu sebagaimana seluruh 
masyarakat. Apakah Anda mengerti apa yang saya maksud? 

Jadi pertama kita melihat manusia telah menggunakan energi dengan cara yang kasar. Dia tidak 
tahu diri dan hanya sibuk dengan bagaimana untuk bertahan hidup seperti yang kita katakan 
tentang orang raksasa dll dan kita melihat kembali ini juga dalam bentuk lain, dalam perang 
misalnya, itu adalah sama. "Kami ini dan kami itu ... " tidak ada solidaritas individu dengan 
sumber jiwa mereka. Itulah sebabnya mereka milik kelompok organisasi sebagai massa. 

Apa yang kita lihat adalah perbaikan dan itu adalah kemajuan. Semakin banyak perbaikan, 
dengan kata lain semakin tinggi jiwa Anda. Semua yang telah kita bahas sejauh ini hanya tentang 
batin Anda. Tidak ada diluar seseorang, karena di luar sana hanya cahaya abadi. Semuanya dalam 
diri seseorang, dalam diri Anda. Seluruh perkembangan adalah untuk menemukan jati diri 
seseorang, dalam diri Anda. Oleh karena itu Anda harus masuk ke dalam, melakukan kontak 
dengan energi Anda, lebih dalam lagi dan memperhalus mereka lebih lagi. 

Kita melihat simbol ini sebagai proyeksi dari realitas misalnya : Anda melihat mobil berdiri di 
depan rumah Anda, tak seorang pun berpikir tentang hal itu. Kadang-kadang ada perampokan di 
mobil dll, tapi biasanya mobil tetap di luar dan kami tidak berpikir tentang hal itu bahwa 
seseorang ingin mencuri roda atau radio mobil. Tentu saja hal ini terjadi, tapi tidak sebanyak pada 
hari-hari sebelumnya. Apa yang tidak mungkin maka sekarang mungkin. Masih ada 
kemungkinan serangan, tapi ketika kita kembali dalam sejarah, hanya beberapa berabad-abad lalu 
itu adalah 'normal’ untuk membunuh seseorang di sini di Eropa. 

Hidup di Eropa sangat mengerikan, barbar, periode abad pertengahan yang mengerikan, 
mengapa? Cobalah untuk melihatnya dengan cara ini, juga ini adalah proyeksi dari pembangunan 
manusia. Sisi luar selalu proyeksi dari bagaimana seseorang hidup dari dalam. Ada pepatah : 

13 



’bangsa mendapat pemimpin secara layak'. Ketika orang ingin bebas, ingin mengembangkan diri 
politik akan menyesuaikan, meskipun mungkin tampak sebaliknya, demikian. 

Lihatlah negara-negara lain yang masih dalam tahap pra - berkembang, mereka berperang dengan 
negara lain dan melakukan hal-hal yang mengerikan satu sama lain, mereka juga memiliki 
pemimpin yang memimpin orang-orang seperti mereka. Politik yang ada menyesuaikan orang 
ingin hidup di negara tertentu. Oleh karena itu sangat penting bahwa setiap makhluk, sama 
seperti yang terjadi di Belanda, orang harus belajar bagaimana bersosialisasi dengan diri mereka 
sendiri. Dia harus belajar bagaimana dia bisa menjadi seorang individu. 

Dan orang-orang di Belanda sudah siap. Ambil contoh Amsterdam, apakah ada tempat seperti 
Amsterdam di seluruh dunia? Semua pengaturan rumah individual, terpisah. Hanya hasil dari 
proses setiap makhluk individu. Dan langkah berikutnya adalah, sekarang mereka harus belajar 
untuk membuat koneksi dengan akar mereka sendiri. Dan sekarang kita melihat ini terwujudkan. 
Mengapa? Tidak ditentukan oleh waktu tetapi orang-orang sudah siap, jiwa-jiwa yang matang 
untuk bekerja di diri mereka sendiri. Dan ini membawa kepuasan, barulah seseorang bisa datang 
ke pemenuhan utamanya. Dan kita hidup di saat sekarang. 

Penyempurnaan dari energi ada dalam diri kita, perhatian kita harus ke arah sana. Apakah aku 
membuat diriku jelas? Tidak ada yang berubah pada makhluk hidup selama periode raksasa. 
Telah ada hanya penyempurnaan energi. Saya menggunakan energi saya pada tingkat yang lebih 
tinggi, dalam hal apa? Anda dapat membandingkan ini dengan minyak mentah. Sebuah barel 
minyak mentah berbeda dengan barel bensin, Anda melihat dalam perbedaan harga, rasa, bau. 
Bandingkan ini dengan laras Chanel 5 dan bandingkan dengan harga dan kepuasan. 

Di satu sisi tidak ada perubahan dalam kenyataan. Orang yang hidup pada periode mammoth 
tetap ada. Energi kasar masih bijaksana, tetapi mereka ada di tingkat yang lebih rendah, seperti 
minyak mentah. Di satu sisi mereka masih di dalam diri kita. Lihatlah seseorang ketika ia berdiri 
di tengah kemacetan, atau dia ingin melewati mobil dan mobil lain berdiri di jalannya. Apakah 
ada perbedaan? Binatang liar bangkit dalam dirinya, datang ke luar, ia terlalu tegas . 

Ada sesuatu yang ingin saya beritahu kepada Anda tentang ketegasan, kita harus belajar tentang 
hal ini. Saat ini semua orang ingin menjadi tegas, tetapi ketika kita bekerja dengan siku kita dll, 
Anda harus tahu ketegasan adalah seperti dinamit. Ada aturan : tidak menjadi marah, bahkan 
dengan mulut Anda, karena ketika Anda menjadi marah Anda akan menghancurkan diri sendiri, 
Anda akan merusak jiwa Anda sendiri. Saya masih mengajar siswa saya tidak menjadi marah dan 
tidak hanya dari luar! misalnya Anda bisa duduk dalam mobil Anda selama kemacetan lalu lintas 


14 



dan wajah Anda seperti wajah poker, Anda bertindak tidak peduli bahwa orang lain menghalangi 
jalan Anda saat Anda harus pergi ke pertemuan. Tentu saja Anda merasa gelisah. Cobalah untuk 
mengatur sesuatu tapi tidak menjadi marah. Dia yang menjadi marah menghancurkan segala yang 
ia bangun. 

Apakah Anda masih ada? Ya? Untungnya. Ada sebuah kisah nyata tentang seseorang yang suka 
mendengar dirinya berbicara, dan ia berbicara terus dan terus. Kemudian seseorang datang 
kepadanya dan berkata : "Ini kunci ruangan, apakah Anda akan mengunci pintu ketika Anda 
sudah selesai". 


1.3 Hukum alam semesta 

Ada instruksi yang diberikan kepada seluruh umat manusia. Mengapa saya memberikan instruksi 
ini dan apa instruksinya? Dan bagaimana hubungan antara instruksi yang saya bicarakan dan 
diberikan kepada seluruh umat manusia dan apa yang diberikan pada umat manusia secara 
umum? Tentu saja seseorang bisa berpura-pura dia tahu jawabannya. Tapi tidak ada yang bisa 
mengatakan : "Aku tahu itu, saya memiliki instruksi dan yang lainnya tidak". 

Saya ingin mencoba untuk memberitahu Anda sesuatu tentang hal ini. Cobalah untuk menerima 
apa yang Anda baca atau dengar. Tidak pemah ada niat untuk membawa Anda ke pikiran lain. 
Berpeganglah pada pendapat Anda sendiri, tetapi pada saat yang sama jangan menolak, jangan 
ada perlawanan apapun terhadap apa yang Anda baca atau dengar. Saya mengatakan ini kepada 
Anda karena saya tidak akan pemah mencoba untuk meyakinkan Anda atau membawa Anda ke 
tempat apapun. Jadi ambil kesempatan Anda, buku ini akan memiliki hasil yang sangat besar 
untuk Anda. Dan Anda akan melihat dengan cara apa. 

Dengarkan : semuanya terdiri dari hal khusus dan umum, sama pada setiap orang. Apa yang 
terdapat dalam alam semesta juga telah diberikan pada umat manusia. Dan pada manusia hanya 
diberikan satu instruksi : satu instruksi untuk seluruh umat manusia. Dalam kita melihat fungsi 
dari segala sesuatu, bagaimana fungsi alam semesta dan bagaimana fungsi manusia. 

Jelas bagi Anda ? Setiap manusia adalah dunia kecil. Setiap makhluk memiliki segalanya dalam 
dirinya sendiri. Dan hanya diberikan satu instruksi untuk seluruh umat manusia. Bandingkan ini 
dengan barang tenunan di mana mereka menghasilkan satu jenis mesin. Berapa banyak petunjuk 
diberikan untuk satu mesin? Hanya satu dan bukan tiga atau lebih, bisa ada beberapa program 


15 



tapi hanya ada satu instruksi. Dan itu adalah hal yang sama dengan kita, manusia di bumi, hanya 
ada satu instruksi. 

Dan saya belajar hal ini siang dan malam. Dan ini diberikan kepada sekelompok kecil orang di 
setiap generasi, dan saya juga termasuk kelompok kecil ini, bagi kami adalah kewajiban untuk 
melakukan hal ini. Bukan berarti kita lebih baik, tapi kami punya dan harus menerima ini. Dan 
mereka punya dan kita sibuk dengan hal ini siang dan malam. Untuk sistem kendali alam semesta 
Anda harus bekerja siang dan malam. Mengapa, karena hanya dengan cara ini Anda dapat 
menarik kekuatan untuk diri sendiri dan ke seluruh dunia. Ini merupakan kewajiban yang harus 
dilakukan. Butuh waktu bertahun-tahun dan banyak perjalanan sebelum saya masuk ke 
pemahaman ini. Tapi itu diberikan kepada semua bangsa! 

Hal diatas atas diberikan kepada semua bangsa sesuatu yang sangat berharga, yang kita sebut 
sebagai warisan budaya. Dan ini diberikan kepada semua orang. Contoh untuk Apache, India, dan 
masing-masing kelompok telah menerima sesuatu, yaitu warisan budaya sendiri. Hal ini 
diberikan kepada seluruh umat manusia, kepada setiap bangsa, dan setiap kelompok diberi 
bagian, kh usus untuk mereka. Kita lihat misalnya warisan Kristen, warisan Tibet dll. Dan di 
dalam kekristenan kita melihat segala macam varietas dari warisan Kristen. 

Semuanya telah diberikan, kepada setiap bangsa, tetapi jauh di dalam, di lapisan terdalam kita 
dapat menemukan instruksi umum yang diberikan untuk seluruh umat manusia. Mengapa tidak 
semua orang Kristen, Yahudi, mengapa tidak semua orang Tionghoa? Semua kekuatan yang ada 
di alam semesta juga di semua negara. Ada kaleidoskop kekuatan, tapi dibalik ini ada satu- 
satunya instruksi yang diberikan dan rapi untuk seluruh umat manusia. Dan saya belajar instruksi 
ini dalam buku-buku yang paling rahasia Zohar dan Pohon Kehidupan. 

Dan sekarang waktunya telah tiba, jiwa-jiwa sudah matang - dan ini ditulis juga dalam buku 
rahasia Zohar, bahwa setelah tahun 2000 ( menurut kalender barat ) untuk menggunakan instruksi 
oleh mereka yang bukan ahli dalam bidang ini, bidang dari sistem kontrol alam semesta. Bukan 
maksud saya untuk mengkonversi Anda, jangan menjadi seperti saya, bukan itu maksudnya. Bagi 
setiap orang sangat penting untuk tetap memegang identitasnya sendiri. 

Kami sudah mengatakan, ada hal khusus dan hal umum. Masing-masing dari kita harus tetap 
setia pada akar sendiri dan menjaga identitasnya sendiri, dan pada saat yang sama menyesuaikan 
diri dengan hukum alam semesta. Ini adalah apa yang hidup di setiap orang, dan ini adalah yang 
menghubungkan kita dengan satu sama lain. Setiap warisan budaya adalah hasil dari dalam diri 


16 



seseorang dan pada saat yang sama adalah sesuatu yang membuatnya berbeda dari orang lain, 
bukankah ini hebat! 

Tetapi pada tingkat yang lebih tinggi atau lebih kita melihat ada seseorang yang terhubung 
dengan setiap orang. Dan ini adalah instruksi yang saya teliti. Setiap menit adalah untuk 
penelitian ini. Tapi bagian praktis adalah untuk semua orang, untuk setiap orang yang hidup di 
bumi ini, yang diberikan kepada saya oleh guru besar saya, yang tinggal di suatu tempat di tahun 
1500. Dan hanya diungkapkan saat ini karena orang-orang siap untuk itu, kita mungkin akan dan 
dapat menggunakannya dengan cara yang tepat. Sejauh waktunya sudah matang bagi Kabbalah. 
Saya hanya berbicara tentang Kabbalah Lurian mumi, dari guru besar ARI hakadosh, ARI suci. 
Dia adalah satu-satunya orang yang memiliki nama 'suci’ di belakang namanya. Dan semua orang 
menerima hal ini bahwa ia benar-benar suci. Dia berusia 38 ketika dia meninggal, tapi ia 
mengatakan semuanya. Dan dia juga mengatakan bahwa metode ini adalah untuk semua orang. 
Setiap anak yang berumur 9 tahun dapat belajar saat ini, dan tidak hanya anak-anak, itu terbuka 
untuk setiap pria dan wanita dan dia mengatakan hal ini pada tahun 1550. Jauh sebelum semua 
omong kosong yang telah diberitahu hari ini, seseorang harus berusia 40 tahun, dan Anda dapat 
belajar segalanya, dan Anda harus melakukan hal ini, dan Anda harus melakukan itu, bahwa 
Anda harus memiliki anak, istri atau laki-laki dan sebagainya dll dan ini benar-benar omong 
kosong. 

Hal ini terbuka untuk semua orang. Dan saya ingin menambahkan : di setiap sekolah mereka 
harus belajar hal ini, sekolah Yahudi, sekolah Kristen ... karena tidak ada kaitannya dengan 
agama, karena itu lebih dalam dari bentuk terdalam warisan budaya personal yang pemah ada. 
Belajar, di samping warisan budaya Anda sendiri, Kabbalah. Lihatlah surat-surat, cahaya kekal di 
belakang surat itu. Itu sebabnya siswa kami belajar dengan huruf Ibrani. 

Tapi sekarang kita kembali ke subjek, cobalah untuk berkonsentrasi, karena aku akan 
mengatakan sesuatu, Anda tidak akan menemukan dimanapun juga, dan tidak ada satu kata dari 
diriku sendiri, aku tidak tahu apa-apa, tapi saya akan memberitahu Anda, itu adalah penyelamat 
jiwa Anda, dari seluruh umat manusia, dari segala sesuatu. Dan waktunya sudah matang bagi 
Anda untuk mendengar. Bahkan Anda tidak tahu tentang Kabbalah, dan itu tidak penting jika 
Anda seorang percaya atau tidak. 

Setiap bangsa memiliki warisan budaya sendiri. Dan selama sejarah dikembangkan segala macam 
metode, filsafat, tetapi juga cara yang lazim untuk spiritual, fungsi manusia. Di Amerika 
misalnya ada Dale Carnegie yang terkenal, selama tahun empat puluhan ia membangun sebuah 

17 



metode pelatihan sosial budaya bagaimana berperilaku satu sama lain. Orang-orang sangat 
antusias, positif, dan melatih diri untuk menjadi asertif dll 

Tentu saja semuanya dibutuhkan, semua pelatihan, semua pelatihan yang Anda terima dari 
majikan Anda untuk bagaimana menjadi lebih efektif dalam pekerjaan Anda. Ingat baik-baik, 
saya ingin menambahkan kepada Anda sesuatu yang istimewa dan ini adalah untuk semua orang. 
Semua warisan budaya yang diberikan kepada umat manusia semua terstruktur sesuai kekuatan 
yang ada di kita dari atas ke pinggang. Tapi di luar pinggang itu berhenti, setiap warisan budaya 
mengatakan, jangan datang ke sana, ada setan. Tapi keduanya adalah bagian dari kekuatan yang 
menciptakan diri seseorang. 

Hal ini diberikan kepada kita sehingga kita harus menggunakannya, tetapi orang-orang yang tidak 
matang. Di bawah pinggang 98% dari kekuatan kreatif yang ada, dan kita menggunakannya 
sebagai ... sebagai energi kasar. Di bawah pinggang adalah tempat, itu adalah dasar kita, dan kita 
dapat menemukan kekuatan seksual. Tentu saja kita tidak berbicara tentang seksualitas, hal itu 
tidak ada hubungannya dengan seks. Tapi dari dalam kekuatan yang serupa dengan kekuatan 
alam semesta, dalam tingkat yang dalam, tidak fisik saja, tapi jauh di dalam. Dan pintu masuk 
diberikan kepada siapa pun, tidak ada yang bisa datang ke sana dan membawa beberapa struktur. 
Sekarang kita kembali ke perubahan di mana saya berbicara sebelumnya. Apa yang dimaksud 
dengan perkembangan manusia dan individu? Itu perlu untuk melangkah ke depan, lebih lanjut 
manusia raksasa untuk memperbaiki energi yang sama dan menggunakannya dengan cara yang 
baru. Siapa yang dimaksud dengan manusia raksasa? dia yang berburu dan setelah itu kembali ke 
guanya. Dan setelah itu ia dimakan dan diminum dan mengambil istri. 

Mengapa saya mengatakan ini? Jadi kalian semua akan memahami, merasakan bagaimana rasa 
kasar itu. Misalnya lihatlah pada petani, kami tidak berbicara tentang orangnya, bukan tentang 
petani yang berjalan di bumi, meskipun ada kesamaan dengan makhluk raksasa, pertama dia 
ternak sapi dan kemudian kembali ke istrinya dan ... bukan itu yang saya maksud, tetapi dalam 
kekuatan. Hal ini diberikan kepada setiap orang, masing-masing dari kita memiliki kekuatan ini 
di bawah pinggang, dan di sana kita menemukan kekuatan, kualitas kekuatan, halus. Apakah aku 
membuat diriku jelas? Anda harus membuka kotak sangat hati-hati. Tidak ada niat membuka 
paksa kotak untuk masuk. Tidak selalu memperlakukan wanita dengan cara yang kasar untuk 
untuk setuju dengan hatinya. Saya pikir Anda akan mengerti apa yang saya maksud. 

Apa yang saya katakan adalah ini, setiap orang harus menggunakan kekuatan kreatif yang berada 
di bawah pinggangnya. Dan terutama untuk saat ini. Pada hari sebelumnya tidak begitu jelas. Jadi 

18 



mengapa begitu penting hari ini? Kenyataannya adalah expander. Sebuah expander adalah hal 
bulu logam dan Anda dapat menarik mereka dengan tangan Anda satu sama lain. Dalam realitas 
hari-hari awal itu adalah mudah bagi raksasa yang menarik mereka satu sama lain. Namun, saat 
kita datang saat ini, menjadi sulit untuk memperluas expander. Kita tidak bisa menghindarinya 
lagi, tidak dapat melarikan diri dari kekuatan bawah pinggang kita, kita harus menggunakannya. 
Tidak menyiksa mereka, tetapi menggunakannya! 

Tidak hanya menggunakannya dengan cara yang kasar, dengan hanya makan ikan dan keripik, 
mengambil film dan akhir pekan berakhir. Dan kemudian, ketika hari Senin tiba, pergi bekerja 
dan sebelum hari berakhir Anda memerlukan psikiater atau pekerja sosial. Apa yang tersisa dari 
kekuatan kreatif? Tidak ada. Apakah aku membuat diriku jelas? Dan ketika Anda hidup dengan 
cara ini menjadi kehidupan sehari-hari. Dan solusinya adalah untuk tidak lari dari itu, perilaku ini 
sangat manusiawi. Tapi semua itu tentang bagaimana Anda melakukan beberapa hal, harus ada 
sikap tertentu dari dalam. Manusia dibuat untuk membuat perubahan. Dan di barat hal itu tidak 
sepenuhnya dipahami. Ini adalah waktu yang terkuat, ia harus bertahan hidup tetapi sekarang 
hidup sangat berbeda. 

Hal ini diberikan kepada saya untuk mengungkapkan ini kepada Anda dan seluruh bangsa. Saya 
katakan itu kepada murid-murid saya, tetapi di luar ruang belajar ada lebih, saya harus pergi ke 
luar dan memberitahu kepada Anda, pembaca buku ini. 

Ketika kita sampai pada pemahaman pengajaran kita juga akan memahami setiap mekanisme, 
biologi, fenomena sosial ekonomi misalnya perubahan iklim hari ini. Tidak ada kata dari diriku 
yang menyatakan kebijaksanaan bukan mili kk u. Saya telah menghabiskan ribuan malam dengan 
keinginan begitu dalam untuk menemukan jawaban atas pertanyaan saya, dan saya 
menemukannya dalam buku-buku paling rahasia yang diberikan kepada umat manusia, dan dari 
sanalah aku berbicara. Itulah yang saya sampaikan kepada Anda. 

Mari saya beri contoh, misalnya bunuh diri. Hal ini menjadi lebih dan merupakan masalah besar 
di Belanda. Anda dapat membaca dalam laporan Trimbos seberapa besar masalah ini di Belanda. 
Dan tentu saja orang-orang di Den Haag sibuk untuk mengembangkan sesuatu, tapi itu tidak akan 
membantu. Mengapa tidak? Mereka tidak akrab dengan mekanisme, mereka tidak tahu cara 
kerjanya. Kita tidak perlu iri pada mereka, ini adalah kerja keras, tapi saya ingin menyampaikan 
mekanisme. Dan itu akan sangat membantu, jika mereka siap untuk mendengarkan sehingga 
mereka bisa mengembangkan kebijakan yang baik. Dan itu akan sangat membantu misalnya 
ilmuwan jika mereka harus menggunakan mekanisme ini dalam cabang mereka juga. 


19 



Informasi seperti ini akan saya konversi pada semua mata pelajaran lain dalam buku saya 
berulang-ulang. Baru-baru ini kita lihat di Belanda tabu untuk pertama kalinya, yaitu seks dengan 
binatang. Itu adalah tabu untuk semua kekuatan di bawah pinggang. Apakah itu tidak ada di hari 
sebelumnya? Tentu saja, telah ada sepanjang waktu. Tapi ini adalah pertama kalinya orang-orang 
membicarakan tentang hal itu, hubungan dengan hewan, dan bahwa mereka akan terluka juga dan 
bahwa ada porno dengan binatang. 

Jadi kita melihat masalah besar dan ini bukan satu-satunya. Apakah salah satu dari Anda tahu 
bagaimana menangani hal ini? Tidak ada yang tahu. Dan ini benar-benar bukan fenomena baru. 
Bagaimana menangani hal itu? Kenapa, apa alasan untuk ini? Dengan Instruksi saya bisa 
memberikan beberapa penjelasan tentang bagaimana mekanisme bekerja. Kemudian politisi bisa 
membuat kebijakan yang baik. Dan itu akan membantu. Kemudian kita bisa membuat Belanda 
tempat yang layak untuk dihidupi. 

Bukan aku, tapi waktunya sudah matang untuk membangun sebuah masyarakat yang dapat 
menjadi mekanisme hidup, seperti jiwa manusia adalah mekanisme hidup. Tidak ada cara lain 
untuk bersosialisasi dengan satu sama lain untuk belajar bagaimana saling mencintai. Dan itu 
adalah sesuatu yang istimewa, karena kita tidak tahu apa itu saling mencintai, kita harus belajar 
ini, jika tidak, anda tidak akan menjadi manusia seutuhnya, ketika tidak ada cinta dalam diri 
Anda untuk makhluk lain, manusia, hewan, tumbuhan, batu. Hal ini tidak hanya soal bersikap 
baik dan ramah. Kami mengatakan ' toleran’ dan ini hebat, kita bisa belajar banyak tentang hal 
ini. 

1.4 Mendapatkan yang terbaik dari diri Anda. 

Tidak mudah untuk menjadi sukses. Pertama Anda harus melepaskan semua hambatan Anda saat 
membaca buku ini. Jangan melawan, bahkan jika Anda membaca tentang hal-hal yang membuat 
Anda menangis, karena dalam diri Anda ada bagian begitu penuh percaya diri, dan sekarang aku 
mematahkan kepercayaan diri ini agar Anda dapat bertumbuh. Karena itu semua tentang Anda. 
Dan langkah selanjutnya adalah Anda akan menerima cahaya yang Anda tidak pemah alami 
sebelumnya. Diri Anda akan mematahkan ego Anda, tidak ada orang lain akan mematahkan ego 
Anda, ketika Anda pergi ke luar ego Anda akan pergi dengan Anda. Tapi ada tambahan, cahaya 
utama akan menembus Anda dan akan membantu Anda dalam setiap situasi. Dia akan membawa 
keselamatan dalam setiap situasi yang membawa Anda tetap hidup. 


20 



Jadi bagaimana Anda tahu buku ini bagus untuk Anda bahwa buku ini akan membantu Anda 
untuk bersentuhan dengan akar jiwamu, dengan tujuan keberadaan? Dari batin Anda, Anda harus 
memiliki keinginan, kerinduan yang mendalam. Ini adalah semua tentang kebutuhan. Bila Anda 
memiliki perasaan 'Aku baik-baik, mungkin saya bisa sedikit lebih baik, tapi secara keseluruhan 
saya puas dengan diriku sendiri’, Anda merasa hidup adalah baik untuk Anda maka tidak ada 
perasaan sesak. Bila tidak ada kerinduan untuk perbaikan, buku ini tidak akan membantu Anda. 
Tetapi ketika Anda jujur pada diri sendiri dan Anda akan melihat ada sesak, buku ini akan 
membantu. Dan tolong, tidak perlu merasa tercela; tidak perlu merasa malu jika Anda melihat 
sesak Anda. Dan jangan malu untuk mengatakan : "Ya, aku menyadari kelemahan mutlak saya 
untuk memberi". Tidak memberi Anda pelajari dari orang tua Anda, atau di sekolah tapi kita 
berbicara tentang pemberian sejati. Harus ada keinginan, begitu besar, begitu mendalam bahwa 
Anda dapat mengatakan : "Aku memberikan segalanya untuk belajar tentang pemberian sejati 
karena pada saat ini saya tidak bisa memberikan". Dan untuk menyadari hal ini sudah menjadi 
koreksi besar, maka Anda sudah berjalan yang mengarah ke pemenuhan diri Anda. 

Kita semua berada di sepanjang jalan ini. Jadi, ketika ada perasaan sesak dan Anda melihat hal 
ini dengan jelas, Anda ingin membangun dan mengalami lebih banyak cahaya, buku ini adalah 
untuk Anda. Jangan berpikir saya ingin mempromosikan buku ini sehingga Anda mulai 
membaca. Ini adalah sesuatu dari masyarakat kita. Dalam masyarakat seseorang yang pergi ke 
dokter, psikiater atau siapapun, Anda membayar dan dia akan menyelesaikan masalah Anda, 
karena Anda adalah pelanggan. Tapi di sini, di Kabbalah, berbeda. Pikirkan tentang hal ini, ada 
siswa yang menemukan tahun pertama yang mengerikan. Mengapa? Karena mereka melihat lebih 
banyak dan lebih banyak sesak, bukan dari saya, tapi dari Kabbalah sendiri yang menunjukkan 
sesak pada orang, karena bila tidak ada pengalaman sesak Anda sendiri, tidak akan ada cahaya, 
tidak akan ada kemajuan. 

Di mana Anda dapat menerima cahaya, kepuasan? Bagaimana mungkin ketika Anda merasa 
besar dan puas dengan diri sendiri? Tentu saja, di satu sisi harus ada beberapa ketidakpuasan dari 
apa yang Anda miliki, tetapi apakah perlu selalu menjadi haus, lapar untuk mengalami sesak? 
Apa sesak? Jangan pernah membandingkan diri dengan sesamamu : "Aku hanya punya mobil 
bekas dan tetangga saya memiliki Mercedes baru" atau sesuatu seperti itu. Jangan pemah 
membandingkan hidup Anda dengan kehidupan sesama Anda. Anda harus datang dalam tete a 
tete hubungan dengan cahaya, dengan keutuhan. Itulah satu-satunya kontak yang harus dimiliki 
dalam diri Anda, dan tentu saja Anda akan merasa sesak, bahwa masih ada ketidaksempurnaan. 


21 



Jadi ini adalah hal yang paling penting : tidak duduk dalam postur teratai dan merasakan betapa 
hebatnya Anda. Sebaliknya, setiap hari Anda merasa penderitaan tumbuh. Saya harus berbicara 
dengan Anda dengan cara yang langsung. Ketika Anda mulai bekerja dengan buku ini, ada 
kemungkinan Anda akan merasa mengerikan, karena Anda akan melihat diri Anda, dan Anda 
akan datang ke pemahaman hanya ada penerimaan egoistik, penerima untuk diri sendiri. Dan 
dengan sikap ini Anda tidak bisa diperbaiki. Dan ketika masih ada sikap ini, Anda berdiri dijalan 
Anda. Dan dengan sikap "Aku ingin, aku ingin, aku ingin ...." dan Anda tidak bisa menyerahkan 
sikap ini, saya tidak dapat membantu Anda, termasuk buku ini, dan tidak ada yang dapat 
membantu Anda. 

Tentu saja itu normal bahwa Anda memiliki beberapa masalah dengan ide yang Anda miliki, 
dengan kata lain ada hal yang jahat di dalam diri Anda. Tapi seperti dikatakan sebelumnya, ada 
dua kekuatan dalam setiap orang di alam semesta. Anda dapat menemukannya di dalam dirimu, 
dari kepala Anda ke pinggang Anda, ini adalah kekuatan yang kita namakan kecenderungan yang 
baik. Di sini kita melihat struktur dari semua warisan budaya manusia. Dan dari pinggang ke 
bawah, kita melihat kecenderungan buruk seseorang. Dan kita harus belajar untuk berurusan 
dengan mereka berdua. Bagaimana? Tidak ada yang tahu jawabannya. Hal ini hanya diberikan 
pada satu dan hanya Instruksi. Bagaimana saya dapat menerima cahaya dari sana? Orang tua 
Anda, guru Anda, dan pendidikan budaya mereka semua bilang : "jangan pemah menyentuh 
daerah itu karena ada setan". 

Jadi bagaimana Anda bisa bekerja dengan hal ini? Dari bawah, titik di mana kecenderungan 
buruk berada, dilarang untuk menarik cahaya dengan cara yang sederhana. Anda harus tahu 
bahwa dari pinggang ke bawah Anda ada sebagian besar kekuatan Anda, kekuatan kreatif Anda, 
dan kekuatan ini memberikan Anda kehidupan. Dan Anda harus belajar dengan cara yang sangat 
spesifik untuk memunculkan kekuatan ini dan kemudian ketika Anda datang di atas pinggang, 
tempat di mana kecenderungan yang baik, yang baik dalam Anda, ada tempat untuk koreksi. 
Selain dua kekuatan ini, kiri dan kanan, kita juga melihat garis tengah. Dengan cara ini garis 
tengah membawanya kembali ke bawah. Dengan kata lain, bagian atas Anda ringan, dan bagian 
bawah, di bawah pinggang adalah daerah kegelapan. Dan keduanya konstruktif, keduanya tentu 
struktural dan keduanya diciptakan. 

Hanya ada penciptaan terang dan gelap. Yang baik dan yang jahat. Sementara pendidikan budaya 
mengatakan : "tidak ... pada kejahatan ..." Tentu saja hanya seorang anak kecil yang berbicara 
dengan cara ini, tetapi ketika seseorang telah menjadi dewasa, orang dewasa yang sesungguhnya, 


22 



ia harus menghubungkan dua garis dengan satu sama lain. Keduanya harus melayani kebaikan. 
Dan itu tidak mudah. Inilah yang terpenting. 

Murid-murid saya belajar selama tiga atau empat tahun di sekolah saya. Ini tidak berarti bahwa 
mereka antusias, karena antusias adalah berbeda dan Anda tidak bisa bicara tentang antusiasme 
ketika Anda bekerja dengan diri Anda sendiri. Ini adalah semua tentang kesadaran sisi baik dan 
sisi buruk Anda sendiri, dan tidak bisa melepaskan diri dari angan-angan. Ini benar-benar salah 
untuk mengatakan misalnya : "Dalam kehidupan berikutnya saya akan menerimanya, tapi tidak di 
sini di bumi", karena manusia dibuat untuk melakukan pekerjaan di bumi dan tidak di kehidupan 
setelah kematian. 

Anda tidak bisa membeli di kehidupan setelah kematian. Jangan berpikir untuk membeli skandal 
seks. Anda tidak dapat membeli apa-apa! Apakah saya membuat diriku jelas? Dan pendidikan 
budaya Anda tidak dapat melakukan hal ini, baik dengan uang atau apa pun. Ini adalah tentang 
pekerjaan pribadi Anda sendiri. Menjadi sadar tentang hal ini. Oleh karena itu bekerja dengan 
buku ini mungkin tampak mengerikan bagi Anda yang. Tapi itu adalah kewajiban saya untuk 
membicarakan hal ini segera sehingga tidak akan ada dendam sesudahnya. 

Dalam enam atau tujuh tahun terakhir, sekarang dan seterusnya saya memberikan pelajaran 
kepada selebriti di rumah atau dengan internet, Anda dapat melihat ini sebagai bimbingan 
pribadi. Mengapa saya melakukan ini? Karena selebriti adalah orang yang tidak bisa pergi ke 
mana pun. Mereka tidak bisa pergi ke tempat yang umum. Anda dapat melihat mereka di televisi 
atau orang-orang terkenal dalam politik dan tentu saja mereka ingin menjaga diri mereka jauh 
dari publikasi, mereka tidak ingin menunjukkan perasaan mereka kepada orang lain. 

Ketika Anda melihat seseorang di televisi, dia mungkin terlihat begitu percaya diri, jika dia tahu 
segalanya. Tapi bagi dia sangat sulit untuk meminta bantuan karena ia begitu penuh rasa malu. 
Ini adalah kasus di Belanda. Tidak di Amerika, Anda adalah seseorang ketika Anda belajar 
Kabbalah. Di Hollywood misalnya memberikan Anda beberapa status. Dan itu juga alasan Anda 
tidak dapat menemukan buku seperti ini. Banyak buku yang Anda dapat beli di seluruh dunia 
hanya untuk membuat Anda merasa baik, dan itu yang tidak akan Anda temukan dalam buku ini, 
karena jika saya harus melakukannya, buku yang paling rahasia akan ditutup bagi saya, mungkin 
saya akan membayar dengan hidupku. Jadi, di sini tidak ada waktu untuk komedi : bukan untuk 
uang, bukan untuk selebriti dll setiap orang harus membuat pilihan sendiri. 

Suatu hari seorang selebriti datang kepada saya, dia adalah alasan mengapa saya mengatakan ini 
kepada Anda, sangat sulit baginya untuk membuat dirinya kecil. Dalam bisnis pertunjukan dia 

23 



sangat terkenal di Belanda dan di seluruh dunia. Aku harus membuat diriku kecil karena jika saya 
tidak melakukan itu akan mustahil baginya untuk maju. Dia begitu penuh dengan dirinya sendiri. 
Meskipun ada kerinduan dalam dirinya untuk membuat dirinya kecil, ia tidak bisa melakukannya. 
Dapatkah Anda bayangkan? Sangat percaya diri .... dan kemudian suatu hari, katakanlah setelah 
60 sesi air mata jatuh dari matanya. 

Dia mengatakan kepada saya sepanjang hidupnya ia tidak pernah menangis tentang apa pun. Dia 
adalah seorang pejuang dan pemenang, hanya saja dalam materi dan sekarang dia ingin memiliki 
kehidupan nyata. Dia berkata: "Sekarang saya merasa hidup dalam diri saya". Tidak ada yang 
tidak berhasil, begitu pula saya, ketika ia bersama saya, saya membuat diri saya begitu kecil ... 
kecil dalam arti membantunya. Bukan "saya", tapi dengan cara saya membuat diriku transparan 
sementara saya berbicara dengan dia, saya mengambil alih semua rasa sakitnya dengan cara yang 
intuitif dan membawa mereka tinggi-tinggi. Dari luar Anda tidak dapat melihat apa-apa, tapi dari 
dalam saya membawanya tinggi. Kemudian kekuatan akan turun, untuk dia, bukan untuk saya, 
tapi saya mendapat keuntungan juga. 

Ketika saya membuat diriku kecil dan ketika yang lain sangat bangga dia tidak bisa 
berkomunikasi dengan saya, dan ketika ia menyesuaikan dirinya sesuatu akan rusak jauh di 
dalam dirinya. Jika tiba-tiba diri yang sesungguhnya tampil ke depan, jika kepribadian 
sebenarnya melangkah luar. Dan ini baru baginya. Ia pergi ke cennin dan menyentuh dirinya 
sendiri: "Apakah ini saya?" Ini terjadi. Hal ini indah untuk dilihat bahkan orang-orang terkemuka, 
selebriti menjadi manusia, selaras dengan diri mereka sendiri. 

Kedengarannya bagus, tetapi Anda harus tahu bahwa Anda memerlukan banyak usaha. Anda 
harus tahu bahwa semua “bombastis” Anda ada di sana untuk mengidentifikasi diri, untuk 
membangun beberapa struktur dalam diri Anda. Dan sekarang Anda akan belajar untuk 
menghancurkan mereka. Tentu saja, tidak ada yang hilang, tetapi Anda akan masuk lebih dalam 
dan lebih dalam pada struktur Anda sendiri. Dan tanpa mengikuti saya, Anda mulai tahu siapa 
Anda, Anda akan belajar tentang batin sejati Anda sendiri. 

Dalam diri Anda terletak petualangan besar. Dan ketika kita mengatakan dari dalam juga berarti 
dari luar. Hanya Anda yang melihat kebutuhan Anda. Anda tidak bisa menghindarinya. Bila 
Anda ingin struktur hidup Anda, Anda harus memulai petualangan ini. Dan dalam hal ini Anda 
akan datang ke pemahaman yang nyata dari diri sendiri dan orang lain. 
Pada akhirnya Anda datang untuk memahami bahwa semua pekerjaan ini adalah untuk mengatasi 


24 



sifat Anda sendiri, alam duniawi, dan datang kepada sosok yang benar, batin Anda. Alami semua 
yang telah Anda baca, rasakan keberanian dalam diri mulai membantu Anda. 

Dan sekarang pekerjaan dimulai! 


25 



Bab satu 


1.1 Jenis apa obat yang kita butuhkan? 

Semakin parah penyakit itu semakin kuat obat yang harus diberikan. Inilah sebabnya mengapa 
saat ini kita perlu obat yang kuat untuk melawan cinta diri. Apa perbedaan antara pikiran dan 
tubuh, setelah semua ingin menerima untuk diri mereka? Pikiran yang rendah ingin menerima 
dirinya sendiri pada tingkat ide - misalnya melalui perhitungan. Pikiran adalah tahap pertama dari 
keinginan : perhitungan. Kehendak lebih berat dari ide; menciptakan semacam perasaan dan 
mencari perangkat untuk memenuhi perasaan : jadi kita melihat ada niat dan usaha. Melalui 
tindakan pikiran menjadi aspek untuk dipenuhi dengan tangan dan kaki kita, karena niat hati 
berbeda. 

Kekurangan adalah kekuatan yang kuat. Penderitaan adalah konsekuensi dari keinginan yang 
tidak terpuaskan. Penderitaan ini menjadi kekuatan jika Anda bersedia untuk melakukan segala 
sesuatu untuk memenuhi keinginan. Ketika ada pengalaman penderitaan, masuk lebih dalam pada 
diri sendiri dan temukan sumber penderitaan Anda. Bisa jadi jari Anda terluka, hilangnya orang 
tercinta dll. Semua ini adalah penderitaan, tetapi hasil dan bukan sumber penderitaan Anda. 
Lihatlah dengan pikiran batin Anda lebih dalam untuk menemukan sumbernya, keinginan yang 
benar adalah dasar dari penderitaan Anda. Jangan lari, tapi lihatlah dan apa sumbenya, sekarang 
Anda bisa mulai bekerja. 

Setiap orang harus datang, satu atau lain cara, dengan keinginan terendahnya sebelum ia bisa 
datang ke batinnya. Tentu saja menggunakan keinginan rendah merupakan bagian dari eksistensi 
manusia, tapi setelah itu dia harus menjaga dirinya sibuk dengan batinnya. Mengapa? Ini adalah 
tujuan dari keberadaan. Orang tidak dapat memilih ini untuk diri mereka sendiri meskipun 
tampak sebaliknya. Setiap orang akan datang ke pemenuhan, dan semua kekuatan kreatif yang 
diberikan kepadanya, akan dieksplorasi. Tidak ada jalan keluar, meskipun kita tidak bisa 
melihatnya sekarang. Ketika seseorang tidak ingin ini, dia sebagai seorang anak. Bisakah kita 
mengatakan kepada seorang anak : "Lakukan ini, lakukan itu", tidak, anak ingin bermain dengan 
mainan dan bisa kah kita menyalahkan dia? 


26 



Ini sama dengan orang dewasa, ia juga bennain dengan mainannya di dunia imajiner, ia tinggal di 
fantasinya. Tapi tidak ada yang bisa melarikan diri darinya. Semakin cepat kita melakukan ini 
semakin baik. Kabbalah memberi kita cara untuk mencapai finish secepat mungkin. Sama seperti 
lari maraton : seseorang telah mencapai finish, dan orang lain hanya setengah jalan. Ketika Anda 
belajar Kabbalah dan mengikuti instruksi Anda akan mencapai finish lebih cepat. 

Penderitaan belum menjadi bagian dari kehidupan Anda. Ketika Anda menerapkan Kabbalah 
dalam kehidupan pribadi Anda, Anda tidak perlu penderitaan, Anda jauh di depan dari 
penderitaan, tapi ini akan membutuhkan waktu dan usaha : usaha untuk membuat pilihan. 
Bagaimana bisa seseorang memperdalam niatnya? Bagaimana kita bisa memperdalam niat dan 
melihat apakah mereka akan bersama dengan tujuan pribadi kita. Sebagai contoh : ada dua orang 
dan salah satu dari mereka ingin memberikan yang lain pinjaman, kata John dan Edward. 
Yohanes melihat Edward membutuhkan uang dan dia ingin meminjamkan uang, tapi Edward 
tidak memil ik i jaminan. John telah meminjamkan uang pada Edward dalam keyakinan penuh. 
Dia dapat mengatakan : "Dia adalah teman saya, aku mengasihinya, aku percaya padanya dan aku 
ingin memberinya £ 10. "Keyakinannya bernilai £ 10. Atau misalnya John mempercayai dia dan 
memberinya 100 £. Kepercayaannya bernilai £ 100. Atau misalkan Yohanes berkata : "Saya 
percaya Edward begitu besar, saya memberinya setengah dari milik saya", yang berarti ia 
memiliki keyakinan besar dalam dirinya. Misalkan Edward tidak memberikan kembali pinjaman, 
adalah mungkin juga. Kasih untuk temannya begitu besar, rasa percaya dirinya begitu besar, lebih 
besar dari contoh pertama. Ada jenis lain dari kepercayaan, kepercayaan 100%. Artinya 
seseorang siap untuk memberikan segalanya tanpa mengetahui apakah ia akan 
mengembalikannya. Ini disebut keyakinan penuh dan kepercayaan diri. Dan dengan cara yang 
sama kita harus melihat ke dalam diri kita sendiri karena hanya dengan contoh terakhir kita dapat 
mencapai optimal! 

Apakah saya siap untuk memberikan dari diriku sendiri? Hal ini persis sama. Apakah keyakinan 
saya cukup untuk £ 10? Tentu saja tidak dalam uang tetapi dalam kekuatan, keinginan dan segala 
sesuatu yang saya pikir. Apakah saya siap untuk memberikan dari ‘Saya’ sepenuhnya? Ini berarti, 
membuat diriku seperti embrio dalam rahim cahaya, dan memberi, dari titik terdalam saya, 
kepercayaan penuh. Apakah saya siap untuk memberikan waktu, setiap minggu, setiap hari, 
untuk berinvestasi dalam tujuan pribadi saya? 


27 



Jangan melihat orang lain. Karena jika Anda melakukannya, tidak akan ada yang harus diingat 
dari semua hal yang Anda dengar selama pelajaran. Dari dalam kita terhubung melalui tapak tak 
terlihat. Selalu melihat diri Anda. Ketika Anda mengatakan, "Saya tidak punya waktu" atau 
"Saya harus membayar begitu banyak tagihan", Anda membiarkan nasib memutuskan apa yang 
akan terjadi. Ketika Anda mengatakan saya hanya memiliki seperempat untuk Kabbalah, Anda 
menempatkan diri di tangan nasib dan membiarkan orang lain mengatakan apa yang harus Anda 
lakukan : masyarakat, istrimu, anak-anak dll selalu ada cara untuk membenarkan diri sendiri dan 
mengatakan : "Sekarang saya tidak punya waktu tapi minggu depan saya akan memiliki lebih 
banyak waktu". Jangan biarkan diri Anda dipengaruhi oleh pihak luar, berikan waktu untuk batin 
Anda. Ini adalah hidup Anda. Ini adalah semua tentang Anda. Ini adalah satu-satunya cara untuk 
datang lebih dekat kepada diri Anda. Jangan memberikan orang lain kesempatan untuk 
mengatakan, "Lakukan ini, lakukan itu". 

Ada dua elemen dalam studi dan praktek Kabbalah yang penting : bekerja di pengembangan 
optimum pribadi Anda dan belajar. Studi berarti belajar untuk batin, atau dengan kata lain, niat 
Anda. Ada dua aspek : kuantitas dan kualitas. Berapa banyak waktu per hari, per minggu, per 
bulan yang Anda habiskan di batin Anda dan bagaimana intensitasnya. Hal ini dimungkinkan 
satu orang menghabiskan sepanjang hari di batin, sementara orang lain belum ada kesempatan 
karena dia sibuk dengan kehidupan sehari-hari, sehingga ia akan menerima sedikit yang ia 
butuhkan dalam hidup ini. Mungkin dia tidak pandai, atau cerdas, dan ia tidak bekerja dengan 
sikunya. Dia membutuhkan 12 jam per hari untuk memberikan perawatan nya. Mungkin dia 
hanya memiliki 15 menit waktu luang per hari atau bahkan seminggu. 

Karena dia memiliki sedikit waktu ia harus bekerja berbeda dengan seseorang yang dapat bekerja 
8 jam di batin nya. Kekuatan qua, jika dia tulus, ia akan dipandang sangat kuat meskipun ia 
memiliki sedikit waktu untuk dihabiskan. Jadi dia bisa lakukan dalam waktu yang sedikit lebih 
dari orang yang bekerja sepanjang hari di batin nya. Kita tidak bisa mengukur pekerjaan ini 
secara pasti. Sedikit ia telah, diberikan oleh alam digunakan sepenuhnya, karena cahaya melihat 
seseorang berbeda dari kekuatannya dengan yang kita lakukan di dunia materi ini. Kita melihat 
banyak buku yang telah ditulis seseorang dan berapa banyak kongres yang ia telah kunjungi. Tapi 
dalam realitas nyata, maksudnya batin, maksud dan tujuan yang dia telah tetapkan jauh penting. 
Pertimbangkan, segala sesuatu adalah relatif. 


28 



Untuk memahami Kabbalah dan menerapkan Kabbalah maka perlu untuk menghilangkan 
pemikiran Anda, yang berarti membuat diri kecil dari dalam. Jangan membuat perbandingan 
dengan apa yang sudah Anda ketahui. Kabbalah tidak berbicara tentang dunia meskipun kita 
harus menggunakan kata-kata di dunia ini. Ini merupakan metode asli, ini adalah petunjuk untuk 
penggunaan optimal dari hukum alam semesta. Makhluk luar Anda tidak ada hubungannya 
dengan Kabbalah. Anda melihat segala sesuatu melalui pancaindra Anda, tetapi Kabbalah 
berbicara kepada batin Anda. Mereka adalah kilatan cahaya, yang berasal dari dunia batin yang 
lebih tinggi. Kabbalah mengajarkan kita bagaimana kita bisa datang dalam perjanjian dengan 
batin kita. Jika Anda ingin pemenuhan, kualitas Anda harus sesuai dengan hukum alam semesta, 
hanya maka Anda dapat memahami diri sendiri dan batin Anda dan mengembangkannya dalam 
keadaan optimal. Kita sudah memiliki segalanya dalam diri kita sendiri untuk datang ke 
pemenuhan di bumi ini. 


1.2 Internal dan eksternal 

Sebelum kita melanjutkan sangat penting untuk menjelaskan struktur manusia. Prinsip utama 
adalah : segala sesuatu terdiri dari dua bagian - bagian dalam dan luar. Makhluk luar hanya hidup 
menurut hukum dunia material yang lebih rendah. Baginya segala sesuatu 'aku suka atau aku 
tidak suka’. Hal yang dia tidak suka - situasi tertentu atau ia harus membuat keputusan yang tidak 
menyenangkan, ia menolak mereka segera dan melihat mereka sebagai keburukan. Dan hal-hal 
yang dia suka, dia benar-benar ingin lakukan, ia ingin memiliki mereka dan menganggap mereka 
sebagai baik. Tapi batin berperilaku berbeda : hanya melihat tujuan, hukum yang tak 
terbantahkan dari alam semesta. Untuk batin semuanya benar atau bohong. Kedua aspek 
mendorong batin untuk melakukan atau menolak. Oleh karena itu hanya batin yang dapat 
bereaksi secara memadai pada sinyal sejati dalam hidupnya dan karena itu mengirim dia ke arah 
yang benar. Semua ini menurut hukum : kesepakatan dalam kualitas. 


29 



1.3 Jangan melawan dan memutuskan daya nalar 

Hal ini tertulis dalam kitab rahasia Zohar bahwa dari tahun 1995 ajaran Kabbalah mumi akan 
dimengerti oleh massa. Hanya melalui batin kita dapat memiliki hubungan dengan hukum alam 
semesta dan manusia fisik, sama sekali tidak ada sambungan lain. Bila Anda bisa merasakan ini. 
Anda merasa hukum alam semesta. Ini adalah apa yang telah diberikan kepada batin - kekuatan 
pada setiap orang yang membuat dia berjuang untuk keutuhan. Anda dapat melihat batin 
seseorang sebagai negara yang tidak diketahui, Anda harus belajar bagaimana untuk tinggal di 
sana. Bila Anda mengikuti pelatihan Kabbalah ini Anda perlu sikap seorang anak, berarti anak 
penasaran yang ingin mempelajari dimensi tambahan, untuk menjelajahi kehidupan batin yang 
sejati dan menghidupi hidup ini. Ini akan memberi makna pada hidup Anda dan semua aspirasi 
Anda akan datang untuk pemenuhan. 

Buatlah diri Anda kecil. Jangan berjuang dan putuskan daya nalar. Jangan takut dan ingar-bingar 
dari dalam. Tidak mungkin untuk kehilangan diri sendiri. Membuka diri untuk dimensi baru. 
Berikan diri Anda kesempatan ini. Membiarkan hal itu terjadi pada Anda. Juga pelatihan 
Kabbalah, atau pembicara, berbicara atas komitmen dengan makhluk luar. Anda sudah belajar ini 
sejak hari Anda dilahirkan. Ini bukan mengapa Anda di sini. Makhluk luar hanya penampilan 
luar, tetapi tidak ada hubungannya dengan Anda. Dalam pelatihan Kabbalah ini kita hanya 
berbicara tentang batin. Setiap orang memiliki keberadaan batinnya sendiri, dengan kata lain, 
kekuatan yang bekerja dan aktif di bagian atas sistem. 

Pertama, seseorang menyebarkan semua kekuatan kreatif dalam melakukan hal tidak pokok; 
berkilau semangat dan suci tinggal dalam dia kepada mereka yang layak. Akhirnya batin harus 
membawa kilau yang baik untuk mekar, yang terbaik dari yang terbaik, untuk membiarkan 
mereka keluar dan membawa mereka di tempat yang paling intim darinya, di tempat suci 
pribadinya sendiri. Hanya ada satu tempat di mana Anda dapat mempelajari tentang batin Anda : 
itu adalah dalam diri Anda. Mencari tempat ini, menjangkau dan mengeksplorasi, biarkan terlibat 
dalam segala apa yang Anda lakukan. Tujuannya adalah untuk meraih kesepakatan batin dalam 
kualitas dengan hukum ajaib dari alam semesta. Jika Anda menginginkan yang terbaik dari Anda, 
Anda harus belajar untuk mengalami batin Anda, karena kualitas batin Anda berada dalam 
perjanjian dengan hukum alam semesta. Kemudian Anda akan mengalami dunia tidak seburuk 
seperti yang Anda pikir sebelumnya. Sama sekali tidak ada hukuman, hanya pahala . 


30 



Bab dua 


2.1 Siapakah aku? 

'Aku' adalah batin. Ketika Anda mempelajari hukum-hukum alam semesta, Anda akan 
menemukan batin dalam diri Anda sendiri. Batin adalah bagian dalam setiap manusia yang 
berjuang untuk keutuhan dengan hukum alam semesta. Hanya ada satu arah untuk datang ke 
pemenuhan: melalui batin. 

Dikatakan: "Tidak ada yang datang kepada Bapa kecuali melalui AKU" - yang berarti melalui 
batin dalam diri Anda sendiri. Selama seseorang menunjukkan makhluk luar ia menunjukkan 
kepada kita ia masih anak-anak. Pada generasi ini kita cukup egois (dengan cara yang positif) jadi 
sekarang kita bisa berjuang untuk pengembangan utama. Ini adalah generasi pertama, dengan 
pengecualian beberapa murid di masa lalu, yang memiliki kemungkinan untuk mengikuti jalan 
batin. Dalam segala sesuatu Anda dapat melihat hubungan antara bagian dalam dan luar, 
mengingat satu sama lain. Tinggi berarti lebih dekat ke cahaya, khas. Rendah lebih jauh dari 
cahaya, kasar, material. 

Gambar. 1 Struktur yang lebih tinggi sebagai hambatan bagi cahaya 


Tahap 1: karena kita menempatkan seseorang antara batin kita dan sistem kontrol dari alam 
semesta, kita tidak menerima bantuan dari cahaya dan oleh karena itu kita tinggal dalam 
kesengsaraan kita sendiri, apa yang kita lakukan untuk diri kita sendiri. 

Tahap II: Berdasarkan penelitian kami, sistem kontrol dari alam semesta dan kerja batin kita, 
citra mediator menghilang. Sekarang dia bisa melihat bersinar dari Sumber yang sejati, dari 
keutuhan sempurna atas dirinya. Melalui ini ia akan melihat lebih jelas egoisme dan pengalaman 
sendiri dengan jelas, sekarang dia dapat membuat pennintaan yang benar dan langsung untuk 
bantuan. Hanya ketika batin telah mencapai massa kritis intensitas dan kuantitas ia akan 
menerima jawaban yang benar. Ada sebuah hukum yang mengatakan kepada kita bahwa selalu 
selangkah lebih tinggi, dalam setiap kondisi, akan membantu langkah lebih rendah, oleh karena 
itu ia memiliki jaminan bahwa dia akan dibantu dari atas. Hanya harus menyadari ia tidak akan 
membuat kerusakan di bawah, karena dia belum siap. 


31 






Cahaya 

Impuls sejati diberikan disini 



Instruksi: 

1. Belajar tidak ada baik di antara kamu. 

2. Jangan berkecil hati. 

3. Berhenti berpikir diri sendiri. 

4. Hapus ‘kebaikan’ yang diatas diri Anda sesungguhnya, maka Anda akan melihat cahaya 
sejati. Anda mengalami yang jahat' dalam diri Anda sendiri dan Anda akan melihat 
kelemahan Anda sendiri. 


2.2 Struktur dalam diri manusia di bumi 

Struktur ini adalah untuk membandingkan dengan lapisan bawang : Di pusat bersinar cahaya 
cemerlang yang tak pemah berakhir. Ini adalah hamburan cahaya yang jauh di dalam Anda, yang 
terdalam dari yang terdalam. Cahaya ini memiliki kualitas mutlak tidak egois, yang tersebar di 
alam semesta dan kekuatan digambarkan sebagai tangga. Semakin Anda pergi ke dalam, semakin 
tinggi, semakin dekat Anda datang ke sumber, pemenuhan Anda. Semakin Anda pergi ke luar, 

32 















semakin rendah, kasar, lebih jauh dari diri sejati Anda, tertanam dan ditutupi dengan filter. 
Cahaya ini adalah setiap manusia, tetapi kita cukup dikembangkan untuk mengalaminya? Hal ini 
diberikan kepada setiap orang untuk mengalami cahaya ini cepat atau lambat. Hanya pelatihan 
Kabbalah akan memperpendek jalan. 

Sekitar cahaya ini adalah batin. Ini adalah zona yang baik dalam manusia. Kemudian kita 
mencapai zona yang baik dan yang jahat, melewati batin. Ini adalah zona netral di mana salah 
satu bisa merasakan dua kekuatan tersebut. 

Zona makhluk luar mengikuti zona baik dan jahat. Ini bukan daging, mereka adalah lapisan 
persepsi luar. Bagian dalam dari makhluk luar adalah kisah, pemuliaan, budaya bangunan atas, 
nilai-nilai masyarakat dengan segala macam cara, bangsa dll. Hal ini tidak bisa membawa kita 
kepada pemenuhan. 

Di luar kita memiliki cahaya juga, itu adalah kualitas alam. Ini adalah cahaya sekitarnya berat dan 
kasar, kita hanya bisa mengalami ini dari luar. Semua yang saya alami dalam kulit saya, itu 
adalah reaksi dari indera di sekitar saya. 


33 



Gambar. 2 


Struktur manusia 
Diwakili dalam lapisan dari dalam 



34 












2.3 Di manakah saya? 

Cerita saya di sisi dalam dari makhluk luar. Dalam pelatihan Kabbalah kita tidak berbicara satu 
kata tentang manusia fisik, sebaliknya, kita hanya berbicara tentang koreksi batin seseorang 
sehingga ia bisa masuk dalam perjanjian dengan hukum alam semesta. Semua hal-hal lain yang 
ditulis dalam bentuk cerita. Tanpa aturan atau inkuisisi mungkin kita masih binatang buas, tetapi 
tetap menjadi kisah makhluk luar. Tidak ada koneksi dengan batin, makhluk yang sejati. Anda 
memilih baik fiktif dan jahat, tetapi tidak berarti Anda baik atau jahat. Ini hanya produksi dari 
penyesuaian dengan dunia luar, dalam satu arah atau yang lain. Dan di mana diri sejati Anda? 
Kita tidak bisa datang ke persepsi yang baik dan yang jahat karena kita masih percaya pada cerita 
yang diberikan kepada kita satu waktu, cerita ini telah mulai menjalani hidupnya sendiri dalam 
wujud lahiriah kita. Mahluk batin terasa batin. Kita harus datang melalui makhluk luar untuk 
mencapai batin. Selama periode ini seluruh pelatihan Kabbalah mengarahkan dirinya hanya dari 
batin ke batin Anda. Ketika Anda datang ke wawasan sejati tentang diri Anda, maka Anda bisa 
merasakan sisi baik dan jahat Anda sendiri. Sebelum semua ini terjadi, Anda adalah anak alam, 
mungkin Anda berusia 70 tahun, tapi masih anak-anak. 


35 



Gambar .3 

Gorden dari struktur atas budaya 
Diwakili dalam lapisan dari dalam 


Cahaya 



Cahaya langsung menembus batin, dan melewati mahluk terluar 





2.4 Di mana Saya menemukan diri sejati Saya? Dimana pilihan bebas 
Saya? 

Bukan cahaya itu sendiri yang kita alami. Ini adalah hamburan yang kita alami di bagian dalam. 
Batin bersandar terhadap cahaya, itu adalah zona di mana kita dapat mengalami kebaikan mutlak. 
Makhluk luar adalah zona egoisme mutlak. "Jangan membunuh", adalah hukum alam semesta. 
Ini akan menjadi gelap dalam kasus Anda membunuh seseorang di dunia materi ini. Adalah baik 
untuk mengingat cerita yang Anda pernah dengar. Mereka adalah dasar, tetapi sebagian besar 
untuk makhluk luar. Budaya tidak akan membawa Anda ke pemenuhan. Tentu saja kita harus 
mengalami hal itu, tapi sekarang Anda telah mencapai momen untuk mengalami diri sejati Anda 
dan untuk membuat yang terbaik dari hidup Anda. Masuk ke dalam, menembus cerita, Anda akan 
merasakan sepotong besar perasaan tidak tcrdelinisi. 

Bagaimana jika perasaan ini tidak berada di sana? Anda dapat membandingkan hal ini dengan 
duduk di meja makan mewah hanya ikan dan keripik sementara ada begitu banyak makanan. 
Anda tidak mencicipi makanan yang benar. Sampai Anda menjadi binatang terorganisir. Anda 
dapat menjadi manusia sejati hanya ketika Anda mencapai bagian dalam Anda. Selama Anda 
mengikuti kisah dunia luar, Anda mengikuti bagian luar dengan panca indera Anda, seperti 
binatang, dengan perjuangan untuk makanan, minuman, dan seksualitas : seperti kerinduan untuk 
kekayaan, dan kemudian kerinduan untuk kekuasaan, akhirnya meraih keinginan material, ilmu 
pengetahuan. 


37 



Gambar .4 

Empat jenis keinginan dalam manusia di dunia ini 

Light 




Hanya ada satu hal yang dilarang struktural untuk masuk ke dalam dan datang ke pemenuhan : 
ego. Semua slogan-slogan 'merawat tetangga Anda', 'membuat dunia menjadi tempat yang lebih 
baik', semua dalam egoisme ini. Dalam pelatihan Kabbalah Anda tidak akan mendengar 
'membuatnya lebih baik', tapi 'membuatnya hidup', serta individu dalam masyarakat. Jika Anda 
hidup menurut cerita dan berpikir Anda mungkin mencintai seseorang, dari dalam, karena kata- 
kata ini tidak bermakna bagi batin Anda. Adalah makhluk luar yang mencintai cerita ini. Dia 
penuh dengan egoisme dan karena itu ia sudah tidak memiliki organ sensitif untuk menyadari 
batin nya. 

Tetapi adalah mungkin untuk setiap orang di generasi kita akan terguncang. Merehabilitasi. Bagi 
kami euthanasia adalah manusia, tetapi merupakan ide dari waktu ini. Ketika seseorang berada 
dalam keadaan koma, dia masih hidup karena batin nya masih berkilau. Makhluk luar tidak 
pernah datang ke pemenuhan, ini adalah bagian yang harus dilalui. Bila Anda masih percaya 40 
tahun hidup di padang pasir, yang berarti fisik, Anda masih anak-anak. Karya ini ada dalam batin, 


38 

















Anda harus mencari kebenaran batin yang mendalam dalam diri Anda. Dengan hanya pikiran itu 
tidak mungkin. Makhluk luar adalah egois dalam kesadarannya. Dia tidak memiliki pilihan bebas, 
ia tergantung dari kebudayaannya, sekolah, tempat kelahirannya dan makanan yang dia makan 
dan minum. Ini bukan cara untuk menembus batin Anda atau untuk datang ke pemenuhan Anda, 
atau mungkin sangat lambat. Ajaran dalam Kabbalah adalah cara yang lebih cepat untuk datang 
ke keberadaan sejati Anda. 

Batin setiap orang adalah baik. Melalui koreksi saya bisa datang ke sisi baik ini dan akan ada 
peleburan dengan cahaya alam semesta. Selalu ada dua kekuatan dalam kekuatan kreatif. Kita 
hanya bisa belajar kebaikan dengan cara belajar kejahatan. Sisi baik mulai ketika ada 
pengorbanan untuk sesuatu di luar diriku sendiri. Dari titik ini, kita sebut sebagai perbudakan 
tubuh fisik, kita sampai pada perbatasan dari apa yang disebut menerima egoistik dan pemberian 
yang benar, dan tidak untuk imajinasi Anda tentang apa yang Anda mungkin pikir tentang 
menerima dan memberi, karena ini hanya untuk sendiri. Zona 'yang memberi dan menerima’ 
adalah manusia. Di sini kita menemukan resistensi dan pekerjaan yang harus dilakukan. Hal ini 
diberikan oleh alam yang memiliki daya tahan yang sangat besar bagi eksistensi sesungguhnya, 
karena bagian dalam jauh lebih lemah dari bagian luar. Untuk memberi tampaknya lebih lemah 
dari penerimaan egoistik, tetapi bagian lemah akhirnya akan menang. Adalah baik untuk 
mengulangi hal-hal ini karena setiap hari Anda adalah orang lain, regenerasi. 


2.5 Dari mana keinginan saya berasal? 

Sebelum kita dapat menjawab pertanyaan ini kita harus menceritakan sebuah kisah tentang 
keberadaan alam semesta. Bagaimana Alam Semesta dibuat? Pertama hanya ada Cahaya di 
mana-mana. Tidak ada tempat bagi sesuatu yang lain atau sesak. Semuanya adalah cahaya, 
kesempurnaan, penuh dengan keutuhan. Kemudian Cahaya ingin menciptakan sesuatu. Dia ingin 
menjadi dikenal, kualitas dan akhirnya penciptaan harus menjadi sama seperti Dia. Hanya ketika 
Anda memiliki kualitas yang sama Anda dapat mengalami dan membuat kualitas Anda sendiri. 
Artinya, ketika Anda membuat sesuatu sendiri maka Anda akan memahaminya. Hanya dari titik 
ini Anda dapat memiliki hubungan. Sebuah kualitas berarti kekuatan tertentu yang ada di alam 
semesta. Semuanya perlu dan baik. Bila Anda tahu pembangunan Semesta, Anda akan menerima 
radiasi yang memberikan kehidupan. Andalah yang menarik radiasi ini dan seluruh dunia 


39 



menyediakannya. Dengan cara Anda menarik lebih tinggi, kekuatan tipis ke dunia ini. Hal ini 
tidak terlihat bagi mata kita tetapi akan tersebar di seluruh dunia. 

Dengan cara apa bisa ada penciptaan ketika semuanya sempurna, utuh? Cahaya harus menarik 
dirinya kembali, apa yang akan menjadi titik pusat alam semesta : bumi kita misalnya. Alam 
semesta bulat, seperti bumi karena putaran adalah bentuk yang sempurna. Jadi ada tempat 
kosong, berarti tidak ada cahaya. Dan kekosongan ini adalah kegelapan, sesak. Kemudian Cahaya 
datang lagi, hanya sekarang dalam bentuk bersinar sedikit, tidak dalam kelengkapan seperti 
sebelumnya, jika tidak maka akan menjadi seperti di awal. Setelah cahaya telah memasuki tempat 
kosong, menyebarkan dirinya ke bawah dengan sangat bertahap. Setiap penyebaran berikutnya 
adalah dari cahaya tebal. Dan cahaya tebal ini bisa menerima cahaya tipis dalam dirinya sendiri. 
Anda dapat membandingkan hal ini dengan prinsip air mancur. Di tengah-tengah air mancur 
Anda belum melihat sisi tertinggi. Air jatuh di sekitar ini dan memantulkan ke atas. Air yang 
memantul tidak setinggi yang pertama. Bandingkan interval cahaya dengan gambar ini dari air 
terjun. Cahaya kehilangan kekuatannya setelah kolusi dan tetap di bawah sumber, dari mana 
asalnya. Misalnya jatuh dari ketinggian sepuluh meter dan melemparkan kembali hanya tujuh 
meteran. Tidak ada kekuatan dalam kekosongan ini yang dapat menerima cahaya. Ini merupakan 
adaptasi, Anda dapat membandingkan ini ketika Anda harus menyesuaikan mata Anda di sebuah 
ruangan gelap menuju cahaya. Dunia material ini sangat kecil dibandingkan dengan penerimaan 
sedikit cahaya. Dengan cara ini semua keinginan muncul di dunia - sedikit cahaya dalam bentuk 
yang pernah ada. 

Jadi apa yang telah membawa kekosongan? 

Batasan 
Sebab akibat 

Antithesis : misalnya : cahaya - gelap, penuh - sesak, siang - malam, pria - wanita, 
Baik - jahat dll. Setelah beberapa saat, ketika dunia berkembang, manusia akan berada dalam 
perjanjian dengan cahaya sehingga akan ada hubungan antara manusia dan cahaya. Anda 
dapat melihat ini sebagai positif dan negatif. Keutuhan adalah baik : itu adalah cahaya. 
Kejahatan adalah buruk dan gelap. Tapi ingat, salah satu tidak bisa ada tanpa yang lain. 
Kekosongan : berarti keinginan untuk cahaya atau mengisi yang pernah telah. Sebuah 
keinginan adalah tempat di mana cahaya dapat masuk. 


40 


2.6 Ambisi untuk keutuhan berada dalam tujuan semesta 

Anda bebas untuk percaya pada pengetahuan. Mengisi ego Anda dengan lengkap dan kebebasan 
sepenuhnya, sejauh mungkin dari cahaya atau kehidupan dan tujuan sejati Anda. Ini akan terus 
sampai saat Anda melihat bagaimana jelek, bagaimana kosong Anda dari dalam : ada, sedang dan 
tidak akan pernah ada orang yang dapat memiliki kebaikan dalam dirinya sendiri. Kita 
mengalami kesepian dan kekecewaan terstruktur, perasaan cukup memiliki dari semua penerima 
egoistik. Ini adalah titik di mana kita mulai menangis dan berjuang untuk terhubung dengan 
cahaya, tapi hanya dari sudut pandang Anda. Ini bukan niat untuk membebani diri dengan cahaya 
karena dia akan membutakan Anda. 

Ini adalah tradisi untuk percaya setiap makhluk memiliki sesuatu yang melekat dan baik. Bujuk 
rayu mulai dengan apa yang baik atau jahat. Tapi tidak pernah ada orang baik yang melekat 
dalam dirinya. Dan meskipun baik untuk memiliki sikap berpikir orang lain lebih dekat ke tujuan 
mereka. Ini melindungi Anda dari kebanggaan. Pertimbangkan semua orang memiliki lebih 
banyak kualitas dari Anda, tetapi tidak pernah membuat lelucon dari itu! Yang melekat tidak ada 
yang baik, hanya apa yang telah ditarik dari pusat, ada dan akan melekat yang baik. Dan ini 
terjadi dari ex nihilo, dari ketiadaan. Cahaya telah menarik diri dari segala sesuatu. Bayangkan : 
semuanya penuh dengan cahaya dan melihat cahaya telah pergi sepenuhnya. Anda akan melihat 
ruang kosong. Dan di ruang ini kita akan melangkah mencari cahaya berikutnya. 

Materi atmosfer terbentuk dari lapisan tebal sampai lapisan tertipis : bumi, atmosfer, troposfer, 
stratosfer, ionosfer, magnetosfer sampai ke lapisan di mana sumber yang benar adalah batin kita : 
spriritosphere tersebut. Bola materi ini berusia jutaan tahun. Ketika kita melewati batas 
300.000km/sec materi berubah ke satu titik. Ada spriritosphere - sumber dari batin kita - titik di 
mana semua hal baik di curahkan pada Anda. 

Perjalanan ruang angkasa tidak bisa mencapai titik ini. Hanya ketika Anda bekerja melalui 
pelatihan Kabbalah, misalnya ketika Anda hidup sesuai empat komitmen, kita bisa datang ke 
bidang ini. Melalui pengembangan batin kita akan datang ke pemenuhan. 6000 tahun koreksi 
adalah periode koreksi. 7000 tahun adalah jeda dengan transformasi semestinya. Dan ketika ada 
tahun lO.OOOth ego atau kejahatan telah menghilang sepenuhnya dari muka bumi ini. Kematian 
tidak akan ada lagi. 


41 



2.7 Empat kategori manusia 

Ada empat kategori kemajuan batin manusia yang berada dalam perjanjian dengan empat bentuk 
eksistensi di alam. 

1 - Batu atau sifat tak bernyawa : ini adalah kualitas dimana setiap anggota kelompok tidak ada 
dalam dirinya sendiri, secara pribadi maupun secara mandiri. Dia seperti tanpa gerakan batin : ia 
adalah batu. Dia tidak memiliki kebebasan atau kekuasaan atas dirinya. Dia mendapatkan diri 
sepenuhnya pada kekuatan alam dan tanpa sadar ia memenuhi program yang ada di dalam 
dirinya. Dalam kondisi ini ia berada di bagian terluar dari keberadaan luarnya. Tidak ada persepsi 
seperti apa lapisan bagian dalam, benar-benar tidak ada. Dia hanya memiliki keinginan untuk 
menerima dirinya sendiri. 

2 - tanaman atau sifat vegetal : dari setiap anggota kelompok ini kita melihat awal dari 
keinginan untuk bebas. Dia memiliki kemungkinan untuk melakukan sesuatu yang berlawanan 
terhadap keinginan alam. Misalnya dia bisa melakukan sesuatu tanpa mementingkan diri sendiri, 
untuk memberi, yang bertentangan dengan keinginan untuk menerima dari alam. Sekarang ia 
mengalami kekuatan zona yang baik dan jahat, tetapi ia tidak memiliki kekuatan sendiri sehingga 
sebagian besar memilih kejahatan yang berada dalam zona ini. Tapi sekarang ia mengalami 
pilihannya sendiri. 

Seperti yang bisa kita lihat di semua tanaman di bumi, mereka terus, meskipun mereka dapat 
mengubah tinggi dan lebar, secara khusus : mereka harus menerima sifat semua tanaman secara 
kolektif. Sebagaimana dikatakan : ia harus mengikuti hukum tanaman. Dia tidak memiliki 
kekuatan untuk melakukan sesuatu terhadap tanaman lain. Dia tidak hidup mandiri. Hidupnya 
adalah menjadi bagian dari kehidupan semua tanaman. Mereka memiliki satu gaya hidup. Di satu 
sisi mereka adalah salah satu tanaman kolektif, dan setiap tanaman adalah bagian dari kolektif. 
Sebaliknya pada batin manusia memiliki keinginan untuk menerima egoistik dan kemauan untuk 
meraih kemenangan. Dia berada dalam keadaan perbudakan menurut lingkungannya dan dia 
tidak kekuatan untuk berdiri melawan itu. Meskipun ia berkeinginan untuk memberikan ia juga 
memiliki keinginan untuk menerima. Sikapnya adalah : ketika Anda menggaruk punggungku, 
aku menggaruk punggungmu. Ada kemajuan batin tapi terlalu kecil sehingga ia tetap tergantung 
pada lingkungannya yang mengatakan kepadanya apa yang harus dilakukan. 


42 




3 - hewani atau alam hewan : dalam setiap anggota kelompok ini ditanam kualitas independen. 
Setiap hewan memiliki spesialisasi sendiri. Dia tidak lagi dalam situasi perbudakan dari 
lingkungannya. Setiap anggota memiliki persepsi sendiri dan kualitas sendiri. Pada fase ini 
’binatang’ bisa melawan keinginan alam dan bekerja untuk memberi. Sekarang dia tidak lagi 
tergantung dari lingkungannya. Dia memiliki kehidupan pribadi. Hidupnya tidak tergantung 
orang lain. Dia hanya merasa di sini dan sekarang dan kepribadian di dalamnya. Tapi satu- 
satunya hal yang dia bisa lakukan adalah pengamatan nya. Jadi dia tidak bisa mengurus orang 
lain. Dia tidak bisa membayangkan apa yang orang lain rasakan. Dia mengalami semua lapisan 
keberadaan luarnya, zona baik dan jahat, tapi sekarang ia memilih sebagian besar untuk kebaikan 
dari zona ini. Kebebasan memilihnya menjadi lebih dan lebih, meskipun ia tidak mengontrol 
emosinya dan dengan demikian jatuh dalam kejahatan tersebut. 

4 - Berbicara atau sifat manusia. Di sini kita melihat banyak keuntungan : 

1 ) Dia melakukan hal-hal yang bertentangan dengan kehendaknya. 

2 ) Dia tidak tergantung dengan sesamanya maupun dari sekitarnya, seperti tanaman. 

3 ) Dia peduli terhadap orang lain sehingga ia bisa menjaga mereka. Dia menderita ketika 
sekitarnya nya menderita dan dia senang ketika mereka bahagia. 

Dalam fase ini manusia dapat menerima dari masa depan serta dari masa lalu, sementara 
seseorang pada tingkat hewan hanya memiliki kesadaran saat ini dan sekarang dan hanya dirinya 
saja. Dia mengalami semua jenis lapisan batin nya. Tapi belum memiliki sikap yang benar untuk 
mengumpulkan semua kebaikan dari zona baik dan jahat. Dia hanya mencari untuk kebaikan dan 
membawanya kedalam batin sejatinya. Ukuran pilihannya sendiri tumbuh meskipun ia jatuh 
sekarang dan kemudian. Dia memiliki tujuan dan mengikutinya dengan cara yang jauh diatas 
alasan untuk mencapai keutuhan. Ketika semua koreksi selesai, semua kilau cahaya 
dikumpulkan, ia akan datang ke cahaya yang tinggi, koreksi abadi pribadinya sendiri. Sekarang 
dia adalah sesuai dengan hukum alam semesta. 


2.8 Empat tahapan dalam perkembangan manusia 

Tahap satu : fase baru lahir. Ini adalah makhluk luar dengan panca indera. Tingkatan ini dapat 
berlangsung selama beberapa generasi. Makhluk dalam fase ini tidak memiliki perasaan sejati 
dalam diri mereka. 


43 



Tahap dua : tiba-tiba ia mengalami dalam dirinya yang disebut titik dalam hati. Ini adalah pusat 
epik semua kesadaran jiwa. Dengan pengalaman dari titik di dalam hati ini muncul makhluk 
sejati dalam orang tersebut. Sejak saat itu ia mulai mencari jati diri. Dia pergi ke timur. Makhluk 
luar adalah jiwa hewani dan hidup hanya dengan akal sehatnya. Dia ingin menerima 100% untuk 
diri sendiri. Dia tidak bisa melihat orang lain sebagai orang yang benar, karena dia tidak bisa 
melihat wujud asli dalam dirinya sendiri. Untuk mengikuti pelajaran Kabbalah adalah sebuah 
awal. 

Tidak ada iklan untuk Kabbalah, karena bagi orang luar tidak ada Kabbalah. Tentu saja, untuk 
cahaya semua orang baik. Cahaya melihat dari awal sampai akhir. Manusia yang baik tetapi 
belum dikembangkan. Dia tidak bisa melihat cahaya di dalam dirinya. Menurut hukum bumi 
seseorang bisa bersalah, tetapi menurut hukum batin berbeda. Jika Anda memiliki keinginan yang 
benar untuk pergi ke depan, tetap dengan satu pasangan, jangan membuat koreksi lagi, cukup 
dengan satu pasangan. Semakin Anda melakukannya dengan beberapa orang, semakin banyak 
bukti terhadap cinta atau kasih sayang kekanak-kanakan. 

Anda tidak pernah bisa memberi makhluk luar Anda, hanya ada pemberian dengan batin. 
"Kasihilah sesamamu", bukan tentang makhluk luar tapi tentang batin Anda. Kita siap untuk 
melakukan segala sesuatu untuk makhluk luar, tetapi tanpa menggunakan batin kita itu benar- 
benar tidak berarti. Belajarlah untuk memberi dengan batin Anda, kemudian Anda dapat 
memberikan pada orang lain. Ketika ada yang memberikan aspek dari makhluk luar Anda karena 
Anda masih berpikir 'ini bisa terjadi pada saya juga', selalu ada semacam penerimaan untuk diri 
sendiri. 

Ketika Anda memberi, sadari siapa yang ingin memberikan : mahluk luar atau batin Anda. Ketika 
makhluk luar memberi bagian maka ada korupsi untuk sekitar Anda dan bagi dunia, karena setiap 
makhluk harus bekerja secara independen pada dirinya. Hanya ada aspek pemberian dari batin. 
Cahaya tidak melihat pemberian dari makhluk luar. Ini hanya pennainan : semua ditinggalkan. 
Bila Anda masih merindukan keinginan dunia ini, seperti makanan, minuman, keluarga, 
kekayaan, kekuasaan dan ilmu pengetahuan, maka Anda tinggal di egoisme mutlak, dalam dunia 
fantasi. Anda mengembara mempertimbangkan sudut pandang diri sejati Anda. 

Anda tidak dapat mencapai titik di hati melalui keinginan egoistik atau hadiah, Anda harus 
bekerja pada diri Anda sendiri. Ini adalah saat ketika pencarian dimulai. Ini adalah titik dari 
keputusasaan yang mendalam, dan keputusasaan ini baik karena sekarang Anda dapat mendekati 
cahaya. Anda harus datang ke keputusasaan yang terdalam, kemudian keinginan yang sejati dari 


44 



cahaya muncul. Jangan berjalan atau mencoba untuk melarikan diri dari itu. Makhluk luar hidup 
dengan kekuatan yang lebih rendah dalam aura sensual, tapi ini bukan cara untuk datang ke 
cahaya sejati. Ini adalah sebuah hunian . Kita harus membangun sebuah ruang kosong dalam diri 
kita sendiri. 

Meskipun hal-hal khusus yang Anda lakukan : duduk dalam pose teratai di tepi sungai dan 
melepaskan dorongan melalui anus, itu tidak berhasil. Atau duduk di ruang tertutup selama 
beberapa hari dengan banyak kalajengking, dan tetap hidup setelah banyak sengatan. Atau 
mereka yang terkubur di dalam tanah dan masih hidup, apa yang mereka capai adalah kondisi 
batu, seperti bumi. Hebat!!. Jika Anda ingin melihat cahaya, Anda harus datang dalam perjanjian 
dengan kualitas cahaya dan tidak dengan kualitas batu. 

Pertama Anda harus belajar untuk memberi tanpa keinginan untuk menerima sesuatu kembali. 
Kemudian Anda siap dan Anda bisa mulai bekerja pada proses tumbuh kembang Anda, berarti 
pemenuhan kekal. Pengorbanan makhluk luar untuk batin Anda. Apa pun yang Anda lakukan 
dengan makhluk luar Anda, itu tidak akan ditulis pada akun jiwa Anda, rekening sejati kekal. 
Bila Anda meninggal Anda masuk kepada yang disebut dunia berikutnya. Dalam dunia 
berikutnya hanya akan ada satu pertanyaan : apa yang telah Anda lakukan untuk batin? 
Apakah kamu hidup menurut cerita atau sesuai jati dirii? Proses kelahiran kembali dalam diri 
Anda dimulai dengan titik pengalaman di dalam hati. Mulailah dengan kata-kata : "Tidak ada 
didalam diri saya yang baik", dengan kata-kata ini Anda membuat diri Anda diterima oleh 
cahaya. Cahaya adalah segala yang kita dapat dan akan terima. Tapi hanya ada satu batasan, tidak 
menerimanya untuk diri sendiri tetapi dengan sikap untuk memberi, karena jika kita lakukan 
sebaliknya kita meninggalkan, dan pada akhirnya wawasan itu tidak akan memuaskan kita. 

Segala sesuatu yang ada terdiri dari dua kekuatan : pemberian dan penerimaan egoistik. Lahir 
dengan keinginan untuk menerima diri sendiri. Itulah sifat kita, penerima egoistik, jadi apa yang 
salah dengan itu? Mengapa itu urusan saya? Mengatasi sifat saya - bagaimana? Dengan berjuang 
untuk batin Anda. Mengingat ada ide dan kekuatan untuk mengatasi sifat ini melalui aspek 
pemberian. Melalui ini, Anda bisa mendapatkan kepastian kepada pemenuhan. 

Tidak ada kanker dalam istilah Kabbalah. Penyebab utama dan menentukan dari segala bentuk 
kanker - adalah kesenangan yang berlebihan dan tidak pantas untuk jangka waktu tertentu. 
Kanker tumbuh dalam sel-sel yang tidak setuju dengan batin Anda, bila tidak ada kesadaran 
batin. Cahaya selalu bersinar tetapi tidak ada pengalaman dari sisi Anda. Semua kesembuhan 
berasal dari cahaya, untuk diri sendiri dan dari dalam. Saat ini kita hanya berpikir dalam hal 

45 



‘kebutuhan obat apa untuk menyembuhkannya’. Tapi ketika Anda mulai mempelajari hukum 
alam semesta dan hidup menurut hukum-hukum ini, cahaya datang ke dan di dalam kamu. 
Kanker berarti tidak ada cahaya bersinar dalam diri Anda. Sel-sel luar - daging sekarang tinggal 
untuk kebaikan sendiri. Semakin banyak Anda belajar untuk memberi, semakin banyak 
kehidupan yang Anda terima. Ini adalah konsekuensi dari ajaran Kabbalah. Dengan memakai tali 
merah di sekitar Anda hanya membantu penjual. 

Tahap tiga : Titik di hati berkembang. Batin selalu memberikan rasa syukur pertama atau 
anugerah sebelum ia makan atau minum dan dalam apa pun yang dilihatnya. Dengan melakukan 
ini Anda menghindari penghakiman di dalam diri Anda. Anda hanya dapat kemenangan atas 
makhluk luar Anda dengan membangun batin Anda. Kemudian Anda memiliki kontrol tentang 
nasib Anda. Astrologi mengatakan sesuatu tentang makhluk luar. Titik dalam hati berasal dari 
dalam apa yang sesuai dengan hukum alam semesta. Ini adalah awal untuk melihat seluruh 
gambar. Dan Anda hanya bisa mencapai ini melalui kekuatan batin. Tidak ada tujuan apa yang di 
luar dari Anda dapat mengontrol Anda. 

Tapi ingat tidak ada 100 % yang salah : setiap perbuatan memiliki tujuannya. Makhluk luar harus 
membenci setiap perbuatan menyedihkan. Dia ingin merasa sedih. Tapi dalam batin selalu ada 
sukacita. Jika Anda merasa berduka, hal ini sangat yakin Anda berada di luar keberadaan Anda. 
Dari dalam kita memiliki paket keinginan, Anda harus menyibukkan diri, untuk 23,5 jam per 
hari, dengan batin Anda dan hanya setengah jam per hari adalah untuk istri Anda. Jika kita 
berkata, istri kita berarti sisi kiri. Ini adalah makhluk luar Anda. Sisi kanan adalah sisi laki-laki, 
seperti + dan -, terlepas dari Anda seorang pria atau wanita. Semua yang di luar dari Anda adalah 
cahaya, dan cahaya ingin memberikan semua yang baik . Apakah ada tempat untuk membenci 
seseorang? Ketika batin harus membenci seseorang itu akan melawan cahaya. Itulah mengapa 
batin selalu memiliki sukacita. Tidak akan ada perubahan dalam fisik, orang luar, melainkan 
hanya persepsi yang berubah. 

Semua hukum alam semesta kita manfaatkan dalam lapisan makhluk luar dan persiapan untuk 
sesuatu yang mengagumkan, untuk datang ke batin, kita segera menerima perjanjian dengan 
kualitas cahaya. Kita sudah bisa merasakan ini ketika kita mulai bekerja dengan diri kita, yang 
merupakan kekuatan dalam Anda yang membangun dunia batin Anda, karena setiap manusia 
adalah dunia kecil. 

Tahap empat : Tumbuh kembang batin ke sepuluh bidang kekuatan. Tidak ada orang yang bisa 
datang ke pemenuhan ketika ia tidak mengembangkan sisi kiri dan kanannya. Kita harus 

46 




membangun sisi laki-laki dan perempuan. Ketika hanya ada pengembangan dari sisi laki-laki 
maka akan datang dari atas hanya aspek kriminal. Adalah sama dengan perkembangan dari sisi 
perempuan. Kita harus memenuhi kedua belah pihak, barulah kita dapat membebaskan diri dari 
nafsu yang lebih rendah. Misalnya, Anda melihat istri Anda, apa yang Anda lihat adalah sisi 
perempuan diri Anda. Hal ini bebas bagi setiap orang untuk mengembangkan bagian fisik dan 
emosional, tetapi hanya makhluk luar. Ini bukan kepentingan kita. Anda dapat mengganti organ 
tetapi tidak jiwa. Dari batin tidak mungkin ada perubahan jenis kelamin. Selama batin tidak 
berkembang akan ada proyeksi pada makhluk luar. Seksualitas adalah makhluk luar. Semua 
berbagai jenis atraksi berasal dari makhluk luar. Ini bukan minat kita, karena tidak akan 
membawa kita kepada pemenuhan utama. Harus ada satu pertanyaan saja : mengapa aku duduk di 
sini? Bukan untuk pengetahuan, tetapi untuk belajar bagaimana untuk datang dalam kontak 
dengan batin Anda dan melalui cahaya. 

Dalam budaya, kita melihat jejak hukum alam semesta, tetapi kita telah melupakan arti 
sebenarnya. Hal ini telah menjadi budaya. Hanya ketika Anda membiarkan diri dibimbing untuk 
keberadaan batin Anda dan akan berhenti dengan hal-hal dari luar. Tentu saja makhluk luar dapat 
melakukan segalanya. Batin setiap makhluk adalah laki-laki, meskipun jenis kelamin secara fisik, 
laki-laki atau perempuan. Makhluk luar setiap makhluk adalah perempuan, jadi jangan buang 
waktu dengan keinginan luar Anda, tetapi ikuti suara batin Anda. Beberapa dari Anda ingin 
kekuasaan absolut, dan mereka siap untuk melakukan apa pun. Dia juga harus melawan makhluk 
luarnya, harus melakukan koreksi makhluk luarnya untuk datang ke batin nya. Dalam batin Anda 
mengembangkan ketenangan dan keseimbangan. Itu adalah kekudusan Anda. Ini adalah 
keseimbangan antara laki-laki dan perempuan karena setiap orang diciptakan satu. Ketika ini 
dikembangkan dalam diri Anda, Anda dapat memiliki hubungan jangka panjang dengan 
pasangan. 

2.9 Empat bentuk komunikasi 

Semua keinginan keragaman yang sudah, sedang dan akan, meningkat dalam bentuk empat 
keinginan. Kita bisa membagi mereka dari rendah ke tinggi, dari kurang ke keinginan lebih maju. 

1 - menerima untuk menerima. Apa pun yang diakukan hanya untuk penerimaan tersebut, 
misalnya Menuai dan pencurian berada dalam kategori mengambil langsung apa yang 
diinginkannya. Ini adalah makhluk luar. Ini adalah egoisme hewan, bangunan utama manusia. 


47 



2 - memberi untuk menerima. Ini adalah makhluk luar. Dia ingin membuat kesepakatan. Ini 
adalah egoisme dalam budaya. Aku menerima Anda ketika Anda menerima saya, atau "Saya 
menggaruk punggung Anda jika Anda menggaruk punggung saya". Ini adalah sikap seorang 
anak. Dalam sikap ini tidak mungkin ada keterbukaan. 

3 - memberi untuk memberi. Di sini kita melihat awal dari koreksi. 

4 - menerima untuk memberi. Ini adalah tujuan dari setiap manusia. Ini adalah keutuhan 
mutlak, perjanjian dengan kualitas cahaya. Kita tidak bisa tahu cahaya, kita tidak tahu bagaimana 
cahaya. Satu-satunya hal yang kita lihat adalah manifestasi dari sifat-sifat Nya, dituangkan di 
alam semesta, itu adalah kualitas mutlak tidak egois. Ini tidak berarti bahwa tidak akan ada 
perjuangan dari sisi Anda, sebaliknya : baik untuk membawa ego Anda ke keadaan yang 
sempurna. 

Berjuang untuk uang, kekuasaan, ketenaran, ilmu pengetahuan - mereka semua baik, karena itu 
adalah cerminan dari kualitas cahaya itu sendiri. Cahaya ini sangat kuat, bersinar pada kekayaan, 
kesuksesan, kemuliaan dan kemenangan. Jadi apa artinya, "menerima untuk memberi"? Ini 
adalah semua tentang satu bagian kecil, sangat halus, dengan sikap batin berjuang untuk 
mendapatkan yang Anda ingini dalam hidup Anda, dalam lingkup minat Anda, Anda harus 
membangun niat altruistik - pemberian. Bagaimana? Misalnya : dengan mengatakan : "Saya ingin 
menjadi kaya" melihat ini sebagai tugas batin untuk mengelola properti Anda tumbuh dengan 
sangat hati-hati. Jangan mengatakan keberhasilan berasal dari bakat Anda, apa yang telah Anda 
lakukan, tapi sikap batin Anda harus : "Bagaimana saya bisa memberikan lebih dari diriku sendiri 
dalam situasi baru ini". Memberi berarti memberikan diri Anda dengan semua cinta yang Anda 
miliki dalam diri Anda. Inci per inci Anda akan mengubah egoisme Anda, Anda akan mencintai 
diri sendiri, cinta kepada keluarga Anda, bagi perusahaan dan bahkan untuk orang yang tidak 
dikenal. Karena ini adalah kualitas cahaya yang mengisi seluruh alam semesta. Ketika Anda 
membuat kualitas ini milik Anda, Anda membebaskan diri dari keegoisan mutlak. 

Kita dibuat untuk penerima tersebut. Cahaya tidak memiliki kepentingan bagaimana kita 
menerima cahaya. Cahaya hanya ingin memberikan. Cara penerimaan yang diberikan kepada kita 
saat lahir. Kita harus membangun pemberian. Cara pemberian pertama tidak ada kehidupan. 
Yang kedua adalah mutlak kebohongan : itu adalah komedi. Kita memberikan uang pada yayasan 
karena kita ingin menerima sesuatu sebagai imbalan, atau kita berpikir, ‘bagaimana jika itu 
terjadi kepada saya’. Kadang-kadang seseorang memberikan uang karena didekripsi dalam cerita. 


48 



Cara terakhir untuk memberikan adalah seperti tamu yang makan malam dengan tuan rumahnya 
hanya untuk menyenangkannya. Kita harus belajar menerima untuk memberi. 

2.10 Struktur manusia 

Dalam diri setiap orang bersinar cahaya, cahaya yang mengenali semua benda hidup. Hal ini 
bukan milik kita. Hal ini sebagai lubang di diri kita melalui mana cahaya bersinar. Anda harus 
belajar untuk mengalami hal ini dan tidak mungkin untuk melakukan hal ini dengan kepala Anda. 
Jika Anda ingin mengalami batin, harus melampaui pengetahuan Anda dan menyerahkan 
perlawanan Anda. Kecerdasan duniawi Anda tidak ingin menyerah untuk pikiran yang lebih 
tinggi, ini adalah yang kita disebut "batu sandungan". 

Anda memiliki segala sesuatu di dalam diri Anda. Ego Anda harus di kembangan dalam cara 
yang sangat kuat. Ketika ada kebutuhan air, pertama kita perlu sesuatu untuk dimasukkan ke 
dalam air, tidak ada gunanya untuk memercikkan air di sekitar kita. Saya harus mengembangkan 
barel saya sehingga bisa menangkap air. Sebuah barel adalah sebagai kekosongan, sesak dalam 
diri saya untuk menangkap batin. Bagaimana saya bisa mengembangkan sebuah barel? Hanya 
dengan belajar bagaimana berhubungan dengan batin Anda. Kemudian Anda akan melihat tidak 
ada kesempatan untuk melarikan diri dari kasih untuk diri sendiri. Ini adalah perasaan putus asa 
mutlak, tetapi juga perasaan yang sangat baik, karena sekarang Anda bisa datang ke kesadaran 
dan membuat diri Anda kosong untuk menangkap hal-hal penting. Sebelum ini, Anda benar- 
benar penuh dengan diri sendiri. 

Struktur seorang manusia dari dalam ke luar : 

1 - Cahaya 

2 - Batin. Ini adalah manusia sejati yang hidup menurut hukum alam semesta. 

3 - Ini adalah zona netral dari pemberian dan penerimaan egoistik. Zona orang dikoreksi. Hanya 
di daerah ini kita dapat bekerja pada diri kita, melakukan koreksi untuk berjalan di jalur yang 
membawa kita ke pemenuhan. 

4 - Makhluk luar. Ini bukan fisik manusia. Ini adalah keinginan egois untuk menerima hanya 
untuk diriku sendiri. Berisi keinginan semua benda dunia : seperti makan, minum, seksualitas, 
kekayaan, kekuasaan, kehonnatan dan ilmu pengetahuan. Di bagian dalam makhluk luar kita 
melihat breading, tradisi, nilai-nilai dan cerita. Tapi ketika Anda hanya menggunakan hal-hal ini, 
Anda masih bekerja dengan tangan dan kaki, Anda tidak akan pemah mencapai batin Anda. 


49 




Hanya percaya cerita tidak akan membawa Anda kepada diri sendiri. Hanya ada satu cara, untuk 
pergi di atas alasan Anda, maka Anda hanya dapat menembus batin Anda. Ketika Anda mulai 
bekerja pada diri Anda akan datang di zona ketiga, di sini kita mengalami serta pemberian 
sebagai penerima egoistik. 

Mengapa kita begitu terikat pada makhluk luar? Lebih mudah mengorbankan diri kita untuk 
negara daripada untuk batin kita. Seorang manusia siap melakukan segala sesuatu kecuali bekerja 
untuk dirinya sendiri karena kita hanya dapat mencapai hal ini ketika kita melampaui alasan. 
Anda harus belajar untuk memberi pada batin Anda. Anda tidak bisa memberikan apa-apa pada 
orang lain. Ini hanya pemberian untuk makhluk luar. Kemenangan terbesar adalah mengetahui 
bahwa Anda tidak bisa memberikan apa-apa. Bila masih ada pemikiran yang dapat Anda berikan 
pada orang lain, pikiran baik di dalam Anda, Anda memiliki masalah besar. Jangan 
membayangkan Anda dapat memberikan sesuatu, pertama-tama Anda harus belajar untuk 
memberikan pada batin Anda dan kemudian Anda dapat memberikan di sekitar Anda. 

Ketika tidak ada hubungan dengan batin Anda, semua interaksi Anda dengan sekitar tidak akan 
menghasilkan apa-apa, membuang-buang waktu berharga Anda dan tenaga. Oleh karena carilah 
kelestarian batin. Dari batin Anda harus ada jaminan bagi satu sama lain, biarkan semua 
keinginan Anda menjamin satu sama lain. Ketika salah satu keinginan Anda tidak diperbaiki lagi, 
keinginan lain yang bersifat struktural di sampingnya, harus membantunya. Itulah makna menjadi 
jaminan bagi satu sama lain. Hanya ketika Anda telah belajar dari dalam, Anda bisa 
melakukannya dari luar. Sebaliknya Anda merusak diri dengan, niat baik apalagi, dan lainnya. 
Kita memiliki segalanya di dalam diri. Pertama jadilah perdana menteri untuk batin Anda. Tugas 
hidup Anda adalah untuk mengelola, batin Anda dan makhluk luar Anda. Pengembangan dengan 
sebuah organisasi sangat penting, gerakan atau kelompok hanya akan membantu makhluk luar 
Anda. Kabbalah yang benar membawa Anda ke pengembangan pribadi dan pemenuhan. Awalnya 
mungkin dengan kekecewaan yang sangat besar yaitu kurang mencintai seseorang, atau sama, 
kurangnya untuk pemberian. Ini harus menjadi titik awal Anda, untuk mengakui ini adalah awal 
dari kesuksesan Anda. 

Tapi tanganilah perasaan yang mengatakan : "Aku tidak bisa melakukan ini", "Aku tidak bisa 
melakukan ini" itu berasal dari perbedaan Anda dengan hukum alam semesta. Anda ingin 
mencintai orang lain tapi tidak dengan batin Anda, ini hanya pennainan perasaan Anda. Apakah 
mungkin untuk mencintai seseorang saat Anda mengabaikan batin Anda? Untuk mencintai 
istrimu, anak-anak Anda dan tetangga Anda bukankah ini cinta yang kita bicarakan, cinta ini 

50 



hanya memuaskan Anda. Ini sama dengan hewan, ia merawat anak-anaknya, istrinya, dan 
ayamnya. Ini adalah sikap dewasa. Pemberian sejati, cinta sejati, adalah, ketika Anda datang 
untuk membangun, dengan niat yang benar dan terdalam, dari minat Anda untuk memberikan. 
Terletak pada bagian dalam dan kemudian akan diungkapkan dari luar. Semua jenis lainnya 
berada dalam fase bennain kekanak-kanakan. Ini adalah bentuk merusak tertinggi dari memberi. 

2.11 Apa artinya ‘menyucikan diri’? 

Apa yang kita miliki untuk memurnikan dan bagaimana saya melakukan pemurnian batin ini? 
Dengan apa yang harus saya menyadari atau mendengarkan dan bereaksi dalam pelajaran? 
Dimana kesadaran ketika Anda ingin berbicara kepada batin Anda? Bagaimana sikap batin? 
Batin adalah ‘orang’ yang harus mendengarkan selama pelajaran Kabbalah untuk mengadakan 
perjanjian dengan kualitas cahaya. Kita tidak berbicara tentang dunia materi ini. Ketika Anda 
mendengarkan dengan kecerdasan Anda, akal Anda, Anda akan menerima paling banyak 2% 
yang diberikan kepada Anda. Dan ini tidak berfungsi. Cobalah untuk menyadari ketika Anda 
menghadiri pelajaran Kabbalah, mendengarkan dan merasakan tempat di mana Anda 
berkonsentrasi pada rasa sakit batin Anda. Ketika Anda datang dengan niat yang benar dan 
dengan keinginan untuk menerima output tertinggi, Anda dapat memindahkan gunung tertinggi. 
Tinggalkan semua masalah Anda di belakang. Dan tolong jangan sok pintar atau berpikir Anda 
tahu segalanya lebih baik tetapi buatlah diri Anda terbuka dan menerima. Anda telah tiba di 
negeri yang tidak Anda ketahui. Memiliki kerinduan terdalam mengetahui negeri ini, hanya sikap 
positif yang akan membantu Anda. Ada rahasia besar : untuk menggabungkan kebijaksanaan 
tertinggi dengan seni kebodohan. Hanya ketika ada kebodohan di belakang Anda dapat 
mengalami kebijaksanaan, kemudian lebih dari itu. 


2.12 Semuanya terdiri dari sepuluh rasa 

Rasa ini diberi nama emanasi cahaya. Semuanya terdiri dari sepuluh rasa, keinginan, aroma, 
warna, cahaya, dll dan secara umum Anda tidak dapat menemukan di tempat tertentu. Seorang 
manusia sebagai dunia kecil, ia memiliki konstruksi yang sama dengan alam semesta, sebagai 
cahaya yang mengisi seluruh alam semesta. Cahaya itu sendiri adalah tunggal dan tidak memiliki 
rasa, tapi seseorang bisa merasakan sepuluh rasa. 


51 



Kami menyebutnya bidang kekuatan dalam manusia. Sepuluh bidang kekuatan dibagi di dalam 
batin : tiga di kepala : dalam tengkorak ada dua bidang kekuatan : mata dan telinga. Selain itu 
kita memiliki dua lengan, satu tubuh, dua pinggul, organ seksual dan titik ego. Pembangunan 
batin seseorang dibangun dengan cara ini, termasuk orang secara fisik meskipun kita tidak akan 
berbicara tentang orang secara fisik. 

Sepuluh bidang kekuatan dibangun dalam tiga baris : di tengkorak kita melihat cahaya, tetapi 
hanya dalam potensial. Pada baris yang tepat kita lihat dari atas ke bawah : mata (mata kanan dan 
kiri), lengan kanan dan pinggul kanan. Pada baris kiri kita lihat dari atas ke bawah : telinga 
(telinga kanan dan kiri), lengan kiri dan pinggul kiri. Pada baris tengah kita lihat : tengkorak, 
batang tubuh, organ-organ seksual atau dasar, dan titik ego. 

Pembangunan bidang sepuluh kekuatan bernama : "Pohon Kehidupan". Sama seperti musik kita 
melihat bar dan kombinasinya (chord tiga batang atau lebih, salah satunya bagi mereka yang 
memiliki telinga musik) dan setiap komposer menggunakan kombinasi ini, sama dengan 
pengetahuan tentang bidang kekuatan dan hubungan batin mereka, seseorang dikenal melalui 
aspek batinnya dan mengendalikan mereka. Dia menjadi konduktor orkestra batinnya sendiri. 
Seorang konduktor dapat melihat satu bulu mata dalam seluruh musik. Konstruksi permainan. 
Sama dengan orang-orang yang melakukan orkestra batin mereka, mereka memahami situasi 
batin, kombinasi dari sepuluh bidang kekuatan dan membiarkan mereka berkomunikasi satu sama 
lain. 

Dengan tiga bidang kekuatan di sisi kanan 'Pohon Kehidupan’ seseorang bisa datang di atas 
alasannya. Ada kepercayaan sederhana, ada penyerahan diri lengkap pada cahaya, ia tidak 
terbatas, laki-laki, tidak material. Ingat : setiap orang memiliki energi laki-laki dan perempuan 
dalam dirinya, dan itu adalah sama dengan seorang wanita. Proses kelahiran bukan hanya tentang 
kelahiran seorang anak yang baru lahir, pada saat yang sama ada imbedding dari batin dalam 
tubuh fisik, artinya pemisahan laki-laki dan perempuan. Meninggalkan tiga bidang kekuatan 
feminin, serta dalam pria dan wanita. Batin feminin datang dalam tubuh wanita. Batin laki-laki 
datang dalam tubuh laki-laki. 

Dalam dunia materi ini semuanya tergantung pada niat dan tindakan. Pada tingkat yang lebih 
rendah dari pengembangan batin pribadi ada pengaturan penghargaan and hukuman, dan salah 
satu harus datang di atas tingkat ini. Ketika seseorang bertindak dan tindakannya tidak sesuai 
dengan sistem kontrol dari alam semesta, ia harus melakukan koreksi, karena jika tidak demikian, 
ia akan diperbaiki dengan cara yang sulit. Apa yang belum dikoreksi dalam kehidupan saat ini 

52 



akan dikoreksi dalam inkarnasi berikutnya karena tidak ada yang menghilang dalam batin. Tentu 
saja menyesatkan karena ia membutuhkan mereka untuk pengembangan batinnya, ia hanya bisa 
memperbaiki dirinya dengan banyak usaha. Semua kerja keras Anda akan diukur sehingga 
kemudian Anda dapat membawa keseimbangan dalam inkarnasi berikutnya, laki-laki dan 
perempuan di dalam diri Anda. 

Segala sesuatu apa yang Anda lakukan di sini adalah tanggung jawab Anda. Neraka adalah satu- 
satunya tempat ketaatan di mana Anda dapat memurnikan perasaan Anda. Akan ada pemisahan 
tubuh fisik, tetapi sisa pekerjaan Anda di diri sendiri dan memori Anda akan tinggal. Setelah 
khayalan, sebelum seseorang meninggal ada lega karena salah satu parsial telah meninggalkan 
tubuh. Dikatakan seseorang melihat hidupnya sebagai sebuah film. Tubuh tidak bisa menipu 
dirinya. Ini mengerikan, tetapi juga merupakan suatu proses pemurnian yang sangat besar. Tidak 
ada yang dapat menghindari koreksi nya. Ini ada hukuman. 

Jadi, mulai saat ini waspadalah terhadap diri sendiri. Jangan berpikir pada masa lalu. Bebaskan 
diri dari rasa bersalah : jangan terpaku. Pelatihan di Kabbalah ada untuk membantu Anda. 
Biarkan keseimbangan menjadi untuk kebaikan. Harus ada kerinduan untuk baik : antara 51-49 
atau 52-48 memberi dan mengambil. Kemudian kenyataan akan terwujud. 

Misalkan pemain sepak bola ingin menjelaskan pada pemain basket mengenai permainan sepak 
bola. Pemain basket berpikir dengan tangannya sementara pemain sepak bola berbicara dengan 
kakinya. Mereka tidak akan mencapai apa-apa. Tidak ada pemahaman. Jadi dalam pelatihan kita, 
harus pelan dan tumbuh hati-hati terhadap realitas baru dan umum. 

Ada tiga bidang laki-laki kekuatan di sebelah kanan : 

- Mata: cahaya kehidupan 

- Lengan kanan: pemberian mumi 

- Pinggul kanan : kemenangan melalui pemberian 

Ada tiga bidang perempuan kekuatan di sebelah kiri: 

- Telinga : akar keterbatasan 

- Lengan kiri: keterbatasan yang kuat 

- Pinggul kiri: keparahan 


53 



Dan empat bidang kekuatan di tengah : 

- Tegkorak : sumber dari segala bidang kekuatan : cahaya pemberian . 

- Tubuh: nafsu 

- Organ-organ seksual: dasar 

- Pusat ego : pusat epik atau 'aku' 


54 



Gambar. 5 


Struktur manusia dilihat dari atas kebawah 


Kesadaran cahaya sebagai cahaya yang mengelilingi, 
menembus dan mengoreksi bagian dalam manusia, 
memberi cahaya kehidupan dan kebijaksanaan; 
pengamatan dari keutuhan 


Batin 

(Saluran masuk dari pemberian) 


Kebaikan dan 
kejahatan dalam batin 


1 


Tengkorak 

Mata 

Terlinga 


Lengan kanan 
Left arm 
Btg. tubuh 




Makhluk luar 


(Saluran masuk dari penerimaan) 


Dengan kilau cahaya naik sampai ke 
batin, 

(Diatas pinggang). 


Pinggul kanan 
Pinggul kiri 

Dasar 
Titik ego 


— Kepala 




.. Garis pembagi 

(Pinggang) \ 


Kilau terang dan 
gelap 


Pengamatan CAHAYA di luar manusia 
sebagai cahaya sekitarnya yang tertanam 
dalam bahan kasar dari hukum alam. 
Menembus dan mengoreksi bagian luar 
dari manusia. Memberikan hanya yang 
paling diperlukan, observasi atau 
pembatasan. 


Tubuh 


55 























Tanpa batasan seseorang tidak bisa memahami cahaya. Ini adalah sisi feminin dari makhluk yang 
membangun layar untuk untuk memantulkan cahaya dan untuk menerima cahaya. Memberi 
adalah aspek dari laki-laki, untuk menerima adalah aspek perempuan. Kedua kekuatan yang 
struktural dan dibutuhkan. Penerimaan cahaya dan ketundukan terjadi melalui baris tengah. Ini 
adalah realitas sejati. Hanya ada penerima ketika ada batas tertentu, yang dibuat oleh kekuatan 
layar. 

Kami hanya dapat menerima ketika kita menerima. Pekerjaan kita adalah untuk membuat koneksi 
antara dua kekuatan ini. Hal ini dimungkinkan untuk membuat pengalihan kasar pada manusia 
dari sepuluh bidang kekuatan: kita membagi mereka dalam dua bagian: dari tengkorak sampai 1/3 
dari tubuh - bagian atas terdiri dari kepala dan dada. Dan di bawah ini kita melihat bagian bawah 
yang terdiri dari tubuh bagian bawah. Manusia dapat dibebaskan, dengan bekerja pada dirinya 
sendiri, bidang kekuatan di bagian atas lebih atau kurang dalam memberi. Koreksi pada bagian 
ini lebih mudah. Masalahnya terletak di bagian bawah: dari pinggang - 1/3 sampai bawah. 

Ini adalah daerah yang mutlak tidak dapat diakses untuk jenis koreksi yang akan ada dalam 
pikiran, kecuali dan hanya diberikan kepada kita dalam kitab Zohar dan dikembangkan dalam 
buku ’Buku Kehidupan’ dari Saya Luria (ARI). Tidak ada ajaran lain, pengetahuan, dan 
kebijaksanaan, spiritual, dengan cara apa yang telah, sedang, atau akan berada di bumi, yang 
memiliki solusi untuk masalah ini. Dalam pelatihan tentang Kabbalah kita akan, untuk pertama 
kalinya dalam sejarah, metode untuk hubungan dengan bagian bagian bawah dari bidang 
kekuatan mengungkapkan kepada peserta dan mengajar mereka bagaimana bekerja dengan 
mereka. Tidak mungkin untuk datang ke pemenuhan tanpa sambungan dengan bagian atas dan 
bawah Anda pada diri sendiri. Banyak waktu akan menghabiskan keterampilan dan teknik 
sehingga Anda dapat belajar cara rahasia ini untuk datang ke pemenuhan. Sebagian besar dari itu 
akan dilakukan oral. 

2.13 Dimana pengamatan saya yang benar? 

Dalam tengkorak tidak ada sesak, di sana kita tidak perlu koreksi. Dengan cara sisi kiri proses 
koreksi menerima lebih banyak dan lebih dari egoisme dikoreksi berasal dari titik ego pribadi: 
akan ada penyelidikan terbatas dan benar dari proporsi kekuatan. Ini adalah situasi yang berat, 
masalah dan sakit, yang selalu manis melalui jalur kanan, sisi memberi. Kerinduan egois 
memberi Anda perasaan hampa dan ketidaklengkapan, mereka berada di batang tubuh dan di 
daerah lengan kiri dan dari garis kiri bawah. Di pinggul kiri perasaan ini akan lebih berat, lebih 


56 



besar dan mereka berasal dari titik ego Anda untuk dikoreksi. Semua koreksi datang dari titik ego 
Anda, dari keinginan menerima hanya untuk diri Anda. Ini adalah ‘Aku’ yang sejati. Setiap hari 
ketenangan egoisme muncul dalam diri kita untuk di koreksi. 

Titik ego ada empat bagian dan kita hanya dapat menerima cahaya dalam tiga bagian pertama. 
Yang keempat, terendah, tidak dapat menerima cahaya untuk sementara waktu. Seseorang datang 
dari timur bekerja dengan hatinya - ini adalah gambar bidang sebenarnya dari kekuatan di sisi 
kanan manusia. Seseorang yang datang dari barat bekerja dengan otaknya - inteleknya - gambar 
bidang kekuatan di sisi kiri manusia, ia percaya dalam pengetahuan. Pengetahuan dari barat 
adalah untuk membatasi dan kemudian melangkah lebih jauh : memecah dan menguasai. Dia 
memisahkan realitas sejati, seluruh gambar, dan dengan demikian bekerja dalam fragmen 
gambar. Anda dapat melihat hal ini dalam sebuah drama di mana seseorang memberikan fragmen 
gambar lain, dan yang lainnya harus menebak gambar tersebut tentang apa. Misalnya seseorang 
menunjukkan dia kaki singa, tapi dia tidak tahu, dan dia bilang itu karpet atau apa pun yang ia 
lihat di dalamnya. Namun kenyataan yang sebenarnya berbeda. Misalkan orang tersebut sudah 
tahu gambar adalah binatang, dia mungkin sudah melihat seluruh gambar. Dan ketika ia melihat 
fragmen dia sudah tahu itu kaki dari hewan, bisa ada diskusi tentang hewan, tapi tidak lebih . 
Orang barat tidak memiliki kemampuan untuk pergi ke sisi kanan seperti orang dari timur tidak 
bisa pergi ke sisi kiri untuk bekerja dengan otaknya dan membatasi perasaannya. Tidak bisa 
menjadi pemenuhan dalam penyerahan hati, karena aspek memberikan membutuhkan kontrol 
dari sisi kiri. Menjadi sibuk dengan perhitungan dan menyampaikan pada logika membuat paksa 
seseorang. Hatinya, batinnya, dalam hal ini salah satu perdamaian perasaan tidak tcrdelinisi. Dia 
adalah apa yang kita sebut orang yang berpikiran sempit. Dia mencoba memahami dunia dengan 
pikiran. Anda dapat membandingkan ini dengan mengendarai mobil: Batin orang dari timur 
adalah mengemudi dengan otomatis, berjalan lancar, mudah, dekat dengan alam. Tapi ketika 
tidak ada verifikasi dari pikiran itu tidak akan membawa pemenuhan. 

Orang dari barat tertarik ke timur. Kualitas timur mengejutkannya, ia berpikir sisi kanan orang 
dari timur akan membantu dia juga. Namun dalam kenyataannya itu adalah pilihan bagi kesulitan 
lain. Hanya ada refleksi cahaya melalui garis tengah - ini adalah realitas sejati. Kebenaran selalu 
terletak di tengah. Di sini, di garis tengah kita melihat hukum alam semesta dan melalui Kabbalah 
kita akan mempelajari hukum-hukum ini. Sikap hidup timur adalah keyakinan bawah kecerdasan 
- itu adalah tanpa verifikasi. Sikap barat terletak pada percaya dan pengetahuan, ia percaya pada 


57 





kecerdasan. Ada keuntungan dari orang timur. Dan orang timur tampaknya memiliki sesuatu 
yang orang Barat tidak memiliki. 

Ilmu juga merupakan 'agama'. Dan ateis yang tidak percaya pada hukum alam semesta memiliki 
'agama' dalam ketidakpercayaan. Di sini kita melihat sikap seseorang yang mengatakan : 'Di satu 
sisi aku ingin tahu sistem kontrol dari alam semesta tetapi ketika saya tidak tahu itu, saya tidak 
akan percaya di dalamnya'. Ketika Anda membaca 'orang dari timur' atau 'orang dari barat', ingat, 
kita tidak berbicara tentang orang-orang yang berasal dari negara-negara ini, negara-negara atau 
kelompok dalam iman agama apapun. Kami hanya berbicara tentang sikap, cara bagaimana 
seseorang berhubungan dengan fakta-fakta tertentu. Di satu sisi Anda bisa melihat semacam 
sikap yang berbeda ini dalam satu orang: Anda. Dan setiap dari kita membawa sikap dalam 
melihat dunia ini. Perbedaannya hanya pada manifestasi, satu menunjukkan ini dan yang lain 
menunjukkan sesuatu yang berbeda. 

Garis tengah adalah sikap kepercayaan atas pengetahuan. Hanya ini adalah pengetahuan sejati 
seluruh gambar. Di sini kita bersama-sama menghubungkan dua bagian dalam orang: atas dan 
bawah. Sebaliknya dengan sikap dari barat dan/atau orang timur - barat maupun timur memiliki 
akses yang sah ke bagian bawah bidang kekuatannya. Tanpa pembagian tidak ada pembahasan. 
Di sebelah kiri ada pemisah dan di sebelah kanan hanya ada penerimaan, tidak ada pembagian. 
Dan kita membutuhkan keduanya. Ini adalah tugas kita untuk mengontrol, 24 jam per hari, kedua 
belah pihak ini. Tentu saja akan ada sesak, Anda akan melihat masalah dan Anda akan melihat 
kemenangan akan ego, tetapi harus ada kehendak berulang-ulang untuk pergi ke garis tengah. Hal 
ini dapat dilakukan secara independen jika Anda tahu bagaimana melakukannya. Keseimbangan : 
51-49 berarti ada lebih untuk kebaikan dan itu adalah awal yang sangat baik. 


58 



Gambar. 6 

Koreksi yang membawa kita ke pengalaman realitas sejati 

Cahaya turun sebagai realitas sejati, langsung ke bawah ke dunia kita. 


Kiri 


B 


Alasan yang menyampingkan 
perasaan. 

Kepala. 


/ Kanan 


Perasaan yang 

menyampingkan 

alasan. 

“hati”. 


Cahaya menyentuh titik 'dunia kita’ hanya dari kejauhan. 


Instruksi: 

B: Koreksi adalah penyesuaian dengan cara pergi dari kiri ke kanan untuk titik tengah - realitas 
sejati. Alasannya membuat konsesi untuk datang dalam damai dan harmoni dengan perasaan. 
A: koreksi adalah penyesuaian dengan cara pergi dari kanan ke kiri ke titik tengah - realitas 
sejati. Perasaan membuat konsesi untuk datang dalam damai dan harmoni dengan alasan. 


59 







2.14 Metode untuk bagaimana membangun keinginan kita 

Kedua dijelaskan prinsip sikap hidupnya, barat dan timur, memiliki semua aspek dari dunia 
dalam keinginan yang ada. Perbedaan utama antara semua sikap kehidupan dunia dan Kabbalah 
terdiri dari cara di mana kita mendekati keinginan. Semua ajaran lain dibangun untuk 
menghancurkan keinginan seseorang, atau setidaknya meminta pengurangan radikal. Hal ini 
didasarkan pada sikap unilateral dalam totalitas semua sepuluh bidang kekuatan manusia, dengan 
penekanan pada sisi kiri atau sisi kanan seseorang. Semua keinginan milik alam dan itu adalah 
tingkat keinginan yang membedakan manusia dari hewan, tumbuhan, dan batu. 

Dalam setiap keinginan merupakan cenninan dari pewarnaan cahaya tertentu, frekuensi 
ultrasound dan rasa. Keinginan tertinggi dan terbesar dalam manusia dan dia menggunakan 
mereka untuk mengembangkan kepribadiannya, untuk tumbuh. Ketika akan ada pembatasan 
keinginan, orang akan mengurangi dirinya dari sifat sejati manusia, ke tingkat binatang dan lebih 
lanjut di bawah, tanaman atau bahkan batu. Tentu saja, ketika ada sedikit keinginan Anda bisa 
beristirahat, tetapi untuk menjadi batu bukanlah tujuan dari manusia. Mereka bisa bangga dengan 
apa yang telah mereka capai, mungkin mereka menemukan sukacita dalam menindas keinginan 
mereka, mereka merasa hebat jika mereka bisa menahan napas di sana selama mungkin. Dalam 
hal ini kondisi batu akan lebih disukai, karena batu tidak perlu apa-apa! Dan mungkin lebih baik 
tidak ada sama sekali. Semua metode batin didasarkan pada berpuasa, tinggal di tempat-tempat 
sepi, harus dipisahkan dari dunia material, tidak bernapas, untuk membawa diri mereka ke tingkat 
tumbuhan atau bahkan batu. Anda dapat mengubur salah satu dan dia akan masih hidup. Kinerja 
yang hebat! Dapatkah Anda bayangkan bagaimana kita membunuh bahan bangunan yang paling 
penting dari manusia - ego? Jika hanya akan ada satu pikiran, segalanya untuk membatasi 
manusia, apakah itu membawa kita ke tujuan akhir seseorang yang telah ditetapkan untuk dirinya 
sendiri? 

Ketika seseorang tertindas keinginannya, ia menjadi terasing dari lingkungannya dan ia 
menerima begitu saja pengamatan psikologisnya sendiri sebagai aliansi batin dengan dunia yang 
lebih tinggi. Dalam Kabbalah kita akan mempelajari semua pengembangan lebih lanjut dari 
egoisme dan koreksi oleh diri sendiri, itu akan membuat dia mampu, seluruh paket dari keinginan 
egosentris yang ia terima dari alam, untuk membuat mereka dan menggunakan mereka dalam 
cara yang benar. Ini adalah transformasi dirinya yang asli, egoisme duniawinya 
mempertimbangkan pemberian, apa yang membuat dia akan menjadi orang yang lebih kuat, 


60 



sekarang dia mampu mengatasi kekuatan yang paling kuat dari alam dan akan menjadi tuan atas 
alamnya. Ini akan membawa dia dalam posisi di mana ia berdiri jauh melampaui seluruh alam 
semesta dan bukan di bawah. Anda harus menjadi seorang pejuang! Bila Anda tidak bersedia 
untuk melakukan koreksi alam Anda sendiri untuk datang ke pemenuhan Anda, metode timur diri 
penahanan akan menenangkan Anda lebih dan lebih, mereka akan memberikan Anda perasaan 
primitif kenyamanan dan kepuasan. 

Di mata Kabbalah penahanan diri adalah suatu pelarian dari realitas, untuk membandingkan 
dengan obat-obatan dll. Hal ini juga diketahui, anggota ajaran lain mengakui Kabbalah sebagai 
metode yang sangat khusus, sebagai ajaran tertinggi dari pengembangan pribadi yang akan 
membawa Anda ke pemenuhan. Prinsip ajaran Kabbalah benar-benar berlawanan dengan semua 
metode lain: di sini kita melihat perkembangan egoisme itu, keinginan sebanyak mungkin. 

Ini adalah paradoks yang sempurna, tetapi hanya egoisme akan membawa kita untuk melakukan 
koreksi dalam diri seseorang, untuk keutuhan sejati dan pemenuhan. Jadi saran saya kepada Anda 
adalah: memberikan banyak usaha untuk pengembangan pribadi Anda sendiri untuk menjadi 
sesuai dengan hukum alam semesta, tanpa menjadi bagian dari kelompok atau sekte. Anda hanya 
subjek tes Anda, dan Anda dapat mengalami realitas sejati dan meyakinkan diri sendiri bahwa 
metode ini bekerja. 


Bab tiga 

3.1 Apa ajaran Kabbalah yang benar? 

Saat ini Anda dapat melihat di toko-toko besar menawarkan sastra Kabbalistik. Dalam semua 
pendahuluan penulis menjanjikan mereka akan mengungkapkan kepada Anda semua rahasia 
Kabbalah. Ada banyak pusat, klub untuk mempelajari Kabbalah. Ini hanya menunjukkan kita itu 
adalah waktu yang tepat untuk menyebar keluar pengajaran Kabbalah. Tidak peduli berapa 
banyak bahan yang ada untuk menjual Kabbalah. Tahap berikutnya akan menjadi: 
berkembangnya sumber sejati banyak buku ini. Orang-orang akan datang ke akal sehat dan 
meninggalkan kebohongan di belakang dan datang ke pengungkapan sebenarnya dari ajaran 
Kabbalah yang benar dan ini akan terjadi di seluruh dunia. Ketika seseorang tidak siap, sangat 
disayangkan: ia akan ketinggalan kereta. Oleh karena itu, semua buku menyebar Kabbalah saat 


61 



ini, bahkan dengan ide yang paling konyol, atau dalam pikiran hanya mencari keuntungan, itu 
juga baik. Sebagai aturan, setiap jenis pusat pembelajaran membuat studi dari sumber mereka 
sendiri, tetapi tidak benar, tidak asli, karena mereka kehilangan pendidikan Kabbalistik klasik. 


3.2 Tentang reinkarnasi 

Setiap generasi baru merupakan mantan generasi dalam tubuh baru. Hal ini menyebabkan 
perkembangan lebih lanjut dari umat manusia : dari generasi ke generasi kita mengumpulkan 
pengalaman, apa yang baru di generasi kita akan tertanam dalam generasi berikutnya. Ini adalah 
fakta, menjadi alamiah, pengetahuan yang meninggalkan semua keraguan dibelakang. Bahkan 
anak-anak lebih bijaksana dari orang tua mereka. Siklus jiwa ada, tetapi siklus tubuh tidak. Proses 
siklus jiwa membutuhkan pemahaman yang lebih dalam dan ini hanya bisa dilakukan jika kita 
mempelajari sistem kontrol dari alam semesta dan sistem ini dipelajari dalam Kabbalah. Dalam 
keberadaan batin tidak ada batasan untuk tubuh berada pada saat yang sama di dunia ini dan 
berada dalam kekekalan. Oleh karena itu pengikut Kabbalah belajar prinsip-prinsip yang benar 
dan hukum-hukum pergerakan jiwa. 

Mengingat bentuk kehidupan lain di alam semesta : Kabbalah mengajarkan kita bahwa ada, akan 
dan tidak ada hidup lain lagi selain kita! Tentu saja ada keinginan dari orang-orang untuk 
menemukan dan bertemu seseorang di alam semesta. Dia membutuhkan pemikiran ini untuk 
mendukung dia. Tapi bagi kita hanya untuk menemukan cahaya! Tidak ada seorang pun di alam 
semesta yang sama dengan kita, tidak ada satu pun yang tujuannya begitu tinggi yang hidup di 
bumi ini. 


3.3 Tidak ada ritual di Kabbalah 

Dalam Kabbalah sendiri tidak ada ritual, dengan segala hormat, tindakan mekanis. Oleh karena 
itu, jika Anda melihat ritual atau tradisi, dan ini bisa menjadi segalanya, itu bukan Kabbalah 
sejati. Bahkan dengan trik sulap dari arti kata, gambar dari Sephirot (emanasi cahaya) dll. Setiap 
gambar dari proses batin dalam manusia atau hukum alam semesta yang umum, hanya bahan 
untuk menggambarkan sesuatu. 

Kabbalah adalah pemahaman individu terhadap cahaya, oleh karena itu untuk setiap individu. 
Jadi, jika seseorang ingin menjual brosur, kabel merah atau jimat yang sangat istimewa, itu hanya 


62 



akan membantu si penjual. Pada akhirnya bantuan untuk pembeli, tetapi hanya psikologis, bisa 
dibayangkan, jika ia percaya pada kekuatan jimat dll. Tidak ada mistisisme dalam Kabbalah, baik 
dalam semua ajaran lainnya. Hanya fisika tentang alam semesta dan tidak hanya 
mempertimbangkan dunia material kasar kita, seperti ilmu-ilmu lain lakukan. Kemajuan hanya 
terletak pada keinginan untuk memperbaiki niat Anda dan bukan oleh peningkatan perbuatan 
mekanik Anda. Perjuangan Anda, keinginan dan usaha harus difokuskan pada satu titik: semua 
keinginan, niat dan rencana harus terhubung dengan cahaya, sistem kontrol dari alam semesta, 
dan keinginan yang sangat mendalam untuk membawa diri dalam perjanjian dengan cahaya. Ini 
akan membawa Anda untuk pemenuhan. 


3.4 Kabbalah dimulai pada saat semua - logika - berakhir 

Kabbalah dimulai di mana semua pengetahuan positif umum lainnya berakhir. Ketika 
pengetahuan ini sampai pada titik tidak melalui semua logika mereka, teori dan praktek, 
Kabbalah dimulai. Tidak ada hubungan antara Kabbalah dan psikologi dalam bentuk apapun. 
Meskipun semua percobaan dengan jiwa manusia, seseorang tidak bisa datang di luar batas 
sensual dari psikologi nonnal. Ada begitu banyak tingkatan dalam fisik dan tubuh mental 
seseorang, tapi kebanyakan dari mereka dalam aspek yang belum ditemukan. 

Anda dapat menyebutnya rahasia, karena merupakan lahan yang tidak diketahui untuk kita saat 
ini. Ini adalah sama dengan setiap ilmu pengetahuan dan teknik. Di masa depan banyak rahasia 
akan terungkap dan kemudian mereka tidak rahasia lagi. Dengan ilmu hari ini kita dapat 
menemukan banyak hal tapi tidak hukum alam semesta karena tidak ada material. Kabbalah juga 
bernama ajaran rahasia karena dia akan menjadi rahasia bagi dunia luar. Arti dari ini adalah: tidak 
ada metode ilmiah atau apa pun, tidak ada bahan yang dapat mengungkapkan hukum alam 
semesta jika tidak ada kesepakatan dari pihak kita. 

Kita mengalami dunia melalui kualitas kita, jika kita memiliki kualitas lain kita akan mengamati 
secara berbeda. Ini adalah sama dengan pengalaman seluruh gambar dari realitas sejati: sebelum 
kita memiliki kualitas pengamatan, kita tidak bisa merasakannya. Sama seperti di dunia kita, 
semua alat dan ilmu pengetahuan adalah untuk indera kita, namun pada kenyataannya tidak ada 
pengungkapan baru karena pada akhirnya semua alat dan kesimpulan, di sana kita melihat orang 
yang harus menerima. Oleh karena itu tidak akan ada ilmu atau pengetahuan yang dapat 
membawa kita melampaui realitas sejati dari semua bidang kekuatan di alam semesta pada 


63 



umumnya seperti pada khususnya, manusia. Tapi Kabbalah tidak melarang apa-apa! Kami tidak 
akan mengatakan bakar semua buku, karena kitab Zohar mengatakan, 'kemanusiaan yang lebih 
cepat akan pergi melalui semua tempat tinggal, semakin cepat mereka akan datang ke ajaran yang 
benar, yang akan membawa mereka langsung ke pemenuhan'. Tidak mungkin untuk membuat 
kesalahan! 


3.5 Kabbalah dan meramal 

Ada yang umum dan konstan menyesatkan semua orang yang berisi sebagai berikut: Kabbalah 
adalah formula yang ditempati sendiri dengan meramal, dengan wahyu dari masa lalu dan 
penyelidikan masa depan. Per definisi Kabbalah adalah wahyu dari cahaya untuk setiap manusia 
di dunia ini dan bukan ketika dia sudah mati! Tidak Ada keraguan pada saya untuk mengatakan 
bahwa benar-benar akan terjadi apa pun yang Anda pikirkan selama hidup ini. Pengungkapan 
sistem kontrol dari alam semesta akan memberikan kita pemahaman yang lebih dalam manusia 
itu sendiri dan tentang seluruh ciptaan. 

Namun perlu diingat, sama sekali tidak ada meramal di Kabbalah dalam jenis apa pun atau 
bentuk Anda yang mungkin pikir. Dan ketika ada Kabbalis yang tahu, dan tentu saja ada, mereka 
tidak akan memberitahu Anda! Hal ini dilarang bagi mereka untuk melakukannya. Tapi ketika 
seseorang memiliki pengetahuan tertentu yang penting bagi umat manusia, mungkin, dan mohon 
diperhatikan, mungkin ia dapat menerima izin untuk mengungkapkan. Tapi semuanya apa yang 
akan terungkap akan merusak kita, bagaimana? Karena akan mengambil kehendak bebas kita dan 
koreksi yang telah Anda lakukan. Jadi ada larangan untuk setiap Kabbalis : "Jangan libatkan diri 
Anda dengan meramal atau apa pun. Bunuh dan bakar semua penyihir". 


3.6 Setiap orang memiliki pembebas sendiri. 

Pembebas adalah cahaya yang menarik manusia ke titik pusat, titik di mana ia harus kembali. 
Setiap pribadi, setiap orang akan bertemu pembebas sendiri. Ada individu dan cahaya umum. 
Cahaya koreksi individu ada untuk setiap pribadi, dan cahaya umum mengangkat seluruh umat 
manusia ke yang lain, tingkat yang lebih tinggi dari keberadaan. Ketika cahaya ini datang ke 
bumi, tidak akan ada perubahan dari luar. Ini akan menjadi semangat sepenuhnya dari dalam; 


64 



setiap orang akan merasakan ini dalam dirinya sendiri. Mereka akan merasa bahwa mereka hidup 
di seluruh alam semesta, dan tidak ada rasa waktu atau kematian. Tubuh fisik tidak akan penting 
lagi. Tidak akan ada kaitannya dengan keberadaan kita. Hanya akan ada pengalaman batin. Inilah 
yang Kabbalist alami dalam praktek. 

Untuk yang mengamati hukum alam semesta, ia kehilangan hubungan lapisan konstruksi. 
Cahaya, yang mengangkat kemanusiaan itu dari dalam, yang bernama Pembebas. Dan dengan 
kata ’pembebas’ berarti tidak ada orang dari daging dan darah. Tentu saja, akan ada guru yang 
akan mengajarkan massa cara batin untuk pemenuhan. Guru-guru ini adalah utusan dan mewakili 
Pembebas. 


3.7 Kabbalah bukan ilmu pengetahuan atau agama 

Sebagian besar orang melihat Kabbalah sebagai sebuah agama atau sebagai bagian dari agama 
tradisional. Ini benar-benar salah. Setiap agama adalah membangun pengetahuan yang telah ada 
dari seorang nabi, seseorang yang telah memil ik i koneksi dengan kekuatan yang lebih tinggi. 
Nabi ini menyebar pengetahuan, wawasan, keyakinan, yang ia punya untuk para pengikutnya dan 
bagi mereka yang mengidolakan dia. Fakta ini harus dilihat dalam setiap agama. Semuanya 
berasal dari mengungkapkan yang lebih tinggi, dari pengungkapan cahaya untuk nabi atau pendiri 
agama. 

Tetapi Kabbalah adalah metode yang mengajarkan Anda bagaimana Anda dapat menemukan 
cahaya. Kabbalah adalah metode yang setiap orang dapat gunakan tanpa mediator, tujuannya 
adalah ia datang ke koneksi individu dengan cahaya dan untuk hidup sesuai dengan hukum alam 
semesta. Orang-orang, yang sudah mencapai ini, telah meninggalkan kita bentuk dan metode 
mereka. Jika Anda menerapkan metode ini dalam batin Anda yang unik, setiap orang bisa 
menjadi seorang nabi, yang berarti seseorang yang berbicara dengan cara batin dengan cahaya. 
Tentu dapat dimengerti, orang-orang ini tidak akan mendukung agama karena hubungan mereka 
dengan cahaya dan didasarkan pada kebijaksanaan pribadi mereka dan bukan pada dogma atau 
tradisi, yang telah dibangun selama beberapa usia. 

Kabbalah bernama kebijaksanaan, - chochmat ha-Kabbalah, karena Kabbalah meneliti cara 
pengungkapan dari Kekuatan Penciptaan yang ada pada setiap orang dan di alam semesta (pada 
umumnya dan khususnya). Hanya dia yang memiliki keinginan mengikuti penelitian. Oleh karena 


65 



itu dilarang untuk mengiklankan Kabbalah, atau bahkan lebih buruk, untuk memenangkan lebih 
banyak jiwa. 

Tidak ada pekerjaan dalam penelitian apapun di dunia ini, sebaliknya semua ilmu dari dunia ini 
didasarkan pada Kabbalah. Jadi, ketika Anda mendapatkan diri Anda tertarik dengan Kabbalah, 
dan Anda menerapkannya pada diri sendiri, Anda akan melihat hubungan antara tertinggi, 
kekuatan batin yang universal dan dunia kita. 

Koneksi dari bidang kekuatan yang mewujudkan diri dalam, fisika, kimia, biologi, proses dan 
fenomena sosial, intelektual dan moral fisik. Hal ini tidak diberikan kepada kita untuk 
mempelajari semua fenomena, karena kita mempelajari secara terpisah, dan dengan cara yang 
sama kita belajar tentang mereka. Ketika mengklasifikasikan ilmu dan teknik ada pemisah 
dengan cara buatan. Bahkan, semuanya terhubung satu sama lain dan setiap penelitian memiliki 
objek umum, kita yang memisahkan mereka karena sekarang lebih mudah untuk meneliti mereka. 
Berlainan dengan Kabbalah : Kabbalah menghubungkan segala sesuatu dengan satu sama lain, 
semua manifestasi material dan batin terikat bersama-sama. Dalam Kabbalah kita lihat misalnya, 
musik, astronomi, biologi, matematika, kedokteran, serta beberapa manifestasi luar dan hukum 
dalam alam yang sama. Dengan mempelajari Kabbalah Anda akan menemukan hanya ada satu 
hukum, dan hukum ini adalah subjek untuk penelitian kita. Hukum yang komprehensif ini harus 
dilihat dengan cara yang berbeda di dunia kita : dalam teori kuantum, biologi, matematika, dan 
musik dan bahkan dalam manajemen, dll 

Semua atribut yang ada di Kabbalah dapat digunakan oleh ilmu pengetahuan: investigasi, 
pengumpulan dan menuliskan penelitian, penerimaan, verifikasi fakta dan akumulasi dan 
penataan. Ini adalah ilmu dari alam semesta, tempat di mana kita ada, ilmu tentang hukum 
universal seluruh alam. Pada tingkat dunia kita, hukum umum dari alam semesta 
memanifestasikan dirinya dalam tingkat ringkasan sederhana, dengan cara batin itu selalu ada dan 
memberikan cap-nya di mana-mana. Namun Kabbalah bukanlah ilmu atau teknik, karena 
memiliki dimensi ekstra melampaui setiap ilmu: itu adalah belajar dari "melampaui pemahaman". 
Dan tidak ada hubungan apa pun dengan agama, kepercayaan atau metode "waskita". 

Ketika Anda meminta seseorang yang merupakan anggota dari agama apapun jika dia tahu 
sesuatu tentang Kabbalah, dia akan menjawab: "Hal ini tidak saya ketahui dan tidak ada yang 
menarik". Dan dia benar, karena Kabbalah bukan untuknya, yang dikhususkan untuk agama- 
agama tradisional. Selain itu, Kabbalah mengembangkan egoisme seseorang dan membuat 
kerinduan untuk pengetahuan lebih besar. Kabbalah didasarkan pada pengetahuan diri, pada 

66 



ketakutan dari dalam, sedangkan agama adalah membangun pada keterbatasan, harus puas 
dengan sedikit. 


3.8 Kabbalah dan hukum alam semesta 

Hukum yang paling penting dari alam semesta adalah hukum: "Dalam terang ada keinginan 
untuk memberikan pada manusia bentuk akhir dari kesenangan ’Dan dari hukum ini berasal 
semua hukum lainnya. Semua yang terjadi adalah hanya memenuhi undang-undang ini. Setiap 
saat ada instalasi ulang kekuatan sehingga seseorang dapat datang untuk kesenangan yang paling 
optimal. Di tengah-tengah alam semesta kita melihat cahaya yang tak terbatas, dikelilingi oleh 
sistem filter, dan filter ini membuat cahaya kasar. Bahan kasar ini benar-benar perlu bagi 
seseorang jadi sekarang dia bisa mengubah sifatnya : untuk mengubah egoisme dalam altruisme 
tersebut. Sumber kita benar-benar tidak egois. 

Ketika ada pembuangan cahaya atau keselarasan terhadap cahaya, itu hanya berarti perubahan 
dalam kualitas. Ketika kita menjadi lebih mirip dengan cahaya kita telah mendekati pemenuhan. 
Tetapi jika kita tetap keras kepala dan menghargai cinta-diri kita, kita akan pergi lebih jauh dari 
cahaya dan juga jauh dari tujuan. Ketika kita bekerja dan memberikan upaya untuk datang lebih 
dekat ke cahaya, untuk datang dalam perjanjian dengan kualitas cahaya pada kekuatan kita 
sendiri, kita melarikan diri dari kekuatan mengikat dan kita menyelamatkan diri dari penderitaan 
yang tidak perlu. Tapi ketika kita tetap keras kepala dan tidak mengubah kualitas ke kualitas 
cahaya, kita akan mengalami gangguan yang sama dalam ukuran, penyakit, masalah, dll: itu 
adalah konsekuensi dari mengabaikan cahaya. Dalam dan dengan Kabbalah kita akan belajar 
bagaimana kita dapat tinggal, dalam setiap situasi, sadar dan menyadari betapa untuk datang lebih 
dekat ke cahaya sebelum kekuatan mengikat menangkap kita. 

Semua hal negatif yang kita alami di dunia kita ini hanya konsekuensi sisi lain dari cahaya, 
kekuatan koreksi mengikat. Bila Anda mengikuti hukum alam semesta Anda akan datang untuk 
pemenuhan. Dan melalui ini Anda membantu seluruh dunia, terang koreksimu akan ditambahkan 
di dunia. Pemerintah yang tertinggi akan melunak dalam pengalaman Anda. Alih-alih keparahan 
ada belas kasihan. Oleh karena itu Kabbalah adalah benar-benar instruksi praktis bagaimana 
untuk, dalam segala kesederhanaan, untuk menjalani kehidupan yang baik. Pada waktu kita kita 
melihat perubahan radikal. Dalam perubahan ini kita bisa melihat pemerintah dari seluruh dunia 
sudah, sedang dan akan selalu sesuai rencana yang ketat dari atas. Namun saat ini kita merasa 


67 



pemerintah tertinggi mengirimkan kekuatan untuk menjadi peserta dalam undang-undang ini. 
Pada awalnya kita sebagai boneka tali dan ada sikap secara otomatis mengenai proses 
pembangunan, sekarang kita harus aktif, sadar diri dan sadar untuk memenuhi proses ini dalam 
kerjasama yang erat. 

Bila tidak ada keinginan dari semangat batin kekuatan mengikat akan memaksa kita berulang- 
ulang. Tidak akan ada tempat yang damai di bumi. Tidak akan ada tempat di mana orang bisa 
merasa dirinya aman dan nyaman. Dia akan dihantui oleh kesedihan dan penderitaan dan 
kemudian ia akan melihat alasan penderitaannya dan itu adalah karena, tanpa sadar dia tahu 
bagaimana harus bertindak. Dia tahu itu tidak baik ketika ia dipukuli dan tidak tahu mengapa. 
Orang tidak perlu pra-pengetahuan untuk memulai Kabbalah, karena itu adalah tentang Anda dan 
hubungan Anda dengan cahaya. Ketika seseorang ingin bekerja dengan batin, ia akan memiliki 
perasaan yang membandingkan dengan anak yang baru lahir yang datang basah dan telanjang di 
bumi. "Tapi kenapa saya butuh ini? Untuk mempelajari sesuatu yang ekstra tentang dunia luar? 
"Tidak, itu adalah untuk mengambil nasib di tangan Anda sendiri, untuk mengenal dunia batin 
Anda sehingga Anda dapat membuat sesuatu yang berharga dalam hidup Anda, yang terbaik dari 
itu dan tidak kurang. 


3.9 Kabbalah dan dunia ini 

Kabbalah menekankan seseorang harus hidup aktif di dunia ini: ia harus bekerja, memiliki 
keluarga, anak-anak, dan melayani sebagai tentara, mendapatkan pendidikan dan kemauan untuk 
belajar. Dan dengan semua ini, dalam setiap tindakan dia untuk mewujudkan tujuan yang tinggi 
terhadap keberadaan dan hidup sehubungan dengan cahaya, cahaya yang memberinya kehidupan 
nyata. Hanya ketika kita hidup benar dan memanfaatkan segala sesuatu yang ada, tanpa memilih 
atau angan-angan, tetapi dengan visi sendiri, seseorang dapat datang untuk pemenuhan utamanya. 
Oleh karena itu Kabbalah tidak mengatakan Anda harus cepat, untuk mengisolasi diri dari dunia, 
atau menghukum diri sendiri atau memiliki kontrol diri dalam segala hal, tennasuk kaul 
kemurnian, takut dihukum di dunia ini atau di kehidupan berikutnya, dll praktek manusia hanya 
membawa Anda lebih jauh dari cahaya, penderitaan yang tidak perlu dan tidak ada pembebasan. 


68 



Bab empat 

4.1 Indra keenam : perasaan untuk batin 

Setiap kesan yang dikumpulkan oleh panca indera, memasuki otak dan diproses oleh program 
perhitungan yang ada (di sana, di dalam diri kita). Hasilnya adalah apa yang telah dialami. Otak 
juga memberikan sinyal yang datang dari pengamatan masa lalu - kenangan. Ketika otak, 
pengamatan begitu imajiner, halusinasi atau pengamatan mendaftar sementara ia tidak menyadari 
hal itu, itu adalah sebagai disfungsi atau penyakit dari sistem. Sementara belajar Kabbalah Anda 
menyadari sekitar Anda dan pada saat yang sama sekitar ini adalah dari kejauhan, karena Anda 
amati tidak hanya diri sendiri tetapi juga cahaya, sumber dari semua pengamatan Anda. Dan ini 
adalah pengalaman individu, tidak ada yang bisa mengkonfirmasi atau menyangkal ini. Ini adalah 
ajaran yang paling praktis dan hanya dengan verifikasi semuanya akan menjadi jelas. Sedikit 
demi sedikit seseorang mendapatkan indra keenam untuk mengalami batinnya, batin menjadi 
lebih dan lebih mirip dengan cahaya. 

Pada abad terakhir, seseorang percaya pada kekuatan kekuasaan dan kecerdasan ilmu 
pengetahuan. Sekarang saatnya bagi umat manusia untuk menemukan kehidupan sejati 
dikendalikan, dan untuk mengatur hidup kita, kita harus mencapai akar dari cahaya memberi. 
Akan ada, di kita masing-masing, kebutuhan besar untuk memahami batin. Hidup kita akan 
memaksa kita untuk mencari penebusan, dan akan selalu ada kemungkinan untuk memiliki 
pengaruh dalam apa yang terjadi di sekitar kita. Kemanusiaan akan menemukan masukan dari 
pemerintah yang tinggi. Hukum umu alam semesta akan memaksa kita untuk tumbuh. Makhluk 
luar malas, itu adalah sifatnya, ia egois dan tidak ada cara untuk membawanya ke pemenuhan. 
Ketika Anda mulai mempelajari Kabbalah dan Anda mulai hidup sesuai dengan metode, Anda 
kemungkinan menghindari jalan penderitaan dan kesedihan. Anda menyadari beberapa kekuatan 
dan pengetahuan untuk bagaimana berperilaku di dunia ini. Dengan cara ini Anda satu langkah 
didepan dari kegagalan, nasib dan kecelakaan. 


4.2 Rasa untuk hidup 

Ada satu pertanyaan setiap orang akan bertanya pada saat tertentu pada dirinya sendiri: "Untuk 
apa saya hidup? Mengapa semua penderitaan ini, bertahun-tahun kerja keras, kesedihan sampai 


69 



saat ini saya benar-benar lelah dan pada akhir hidup saya. "Pertanyaan ini adalah untuk semua 
orang yang ingin membuat sesuatu dalam hidupnya. Ada filsuf besar bekerja dengan pertanyaan 
ini selama banyak generasi. Mereka tulus dan berharap untuk menemukan jawaban atas 
pertanyaan ini. Ketika kita berpikir tentang alasan sebenarnya dari kesedihan dan penderitaan 
kita, kita menemukan penyebab dan akibatnya, meskipun semua orang dapat memberikan 
jawaban yang berbeda, tetapi akan selalu berada dalam perjanjian dengan kepribadian dan 
budayanya, oleh karena itu setiap orang harus bekerja di pertanyaan ini dan untuk menemukan 
jawaban secara pribadi. 

Di abad-abad sebelumnya ada sekelompok penderitaan sampai mereka mencapai tingkat yang 
diperlukan untuk datang berhubungan dengan batin. Hal ini diperlukan karena kita tidak sadar, 
tidak tahu bagaimana tidak terkendalinya kenyataan untuk kita. Tapi hari ini, sementara kita 
mengalami pengungkapan penderitaan kita, kita mengakui masa depan tergantung pada kita. Dan 
ketika kita telah menjadi sadar tentang hal ini, kita ingin memberitahu orang lain untuk 
memperpendek periode perkembangan manusia. Dalam pelatihan Kabbalah ini kita akan belajar 
bagaimana melakukan kontak dengan batin dalam waktu yang singkat. Kita akan memahami 
kedalaman akar batin kita dan mengembangkan sikap yang matang tentang bagaimana 
mengembangkan kehidupan. Kita akan datang ke pemahaman itu dan saya yang harus 
dipersalahkan dan bukan orang lain. Kita harus datang ke sikap ini untuk melihat realitas. Kita 
akan mampu memahami peristiwa dalam diri kita dan di seluruh dunia sehingga kita dapat 
bereaksi dengan cara yang tepat dan pada waktu yang tepat. 


4.3 Empat perintah 

Buatlah diri diabaikan dalam kaitannya dengan (arah, dengan honnat dari) batin Anda. Ini berarti 
membuat ruang dalam diri Anda. Jangan hanya mendengarkan dengan kepala, tetapi juga dengan 
hati Anda. Sementara menggunakan kepala Anda, Anda bisa menjadi seorang spesialis, tetapi 
dalam pelatihan Kabbalah Anda akan perlu 'fingerspitzengefuhl' / / perasaan intuitif. Bila Anda 
hanya menggunakan kepala atau hati Anda, Anda akan melihat aspek yang berbeda. Setiap hari 
Anda harus menemukan keutuhan Anda. 

Bagaimana saya bisa mencapai optimal? 


70 



Memiliki keinginan yang mendalam untuk tujuan untuk mengalami batin, ini sudah cukup tetapi 
harus bertumbuh. Untuk koneksi dengan batin Anda dan cahaya Anda harus hidup sesuai dengan 
empat perintah. Bila Anda gunakan dalam setiap situasi empat perintah Anda akan datang lebih 
dekat dengan pemenuhan Anda, untuk koneksi dengan cahaya kehidupan. Dengan kata lain, 
Anda akan melihat realitas. Perintah ini pertama kali diberikan kepada beberapa orang yang 
mempelajari Kabbalah, untuk hidup sesuai dengan perintah-perintah ini dan kemudian 
meneruskannya pada orang lain. 

Untuk pertama kalinya dalam sejarah selama pelatihan Kabbalah ini akan terungkap dan bekerja 
pada Anda. Kita tidak berbicara tentang perintah daging, hanya tentang kesadaran seseorang dari 
tengkoraknya dan ke bawah, tepat sebelum mencapai titik ego. Ketika kita terus-menerus diingat 
empat perintah kita akan datang ke pengamatan realitas tertinggi. Tentu saja, tingkat tertinggi 
selalu pada saat itu. Kemudian secara struktural tidak akan ada kesalahan. Orang-orang di dunia 
kita akan berada dalam perjanjian dengan sistem kontrol dari alam semesta. 

Cahaya telah membuat perjanjian dengan empat tempat di batin. Cahaya adalah kualitas 
'memberi'. Dan sifat kita adalah untuk menerima. Ketika kita bertindak sesuai dengan empat 
perintah, kita fokus pada hukum yang ketat dari alam semesta dan bukan pada kisah dunia kita. 
Seberapa benar cerita Anda, itu adalah dan akan selalu menjadi salah satu yang imajiner dalam 
pikiran Anda. Sementara hidup dan mengalami empat perintah kita mengalami kehidupan yang 
berharga, seperti berlian atau mutiara. Ini hanya tergantung pada niat Anda. 

1. Perintah mata. Ini adalah tempat di dalam bidang kekuatan batin bernama kebijaksanaan. Ini 
adalah area pikiran, dan ini adalah bentuk tertipis dari keinginan. Arti dari ini adalah untuk 
datang berkenalan dengan diri sendiri dan / atau sekitarnya sehingga Anda akan melihat apa yang 
Anda lihat, karena makhluk luar dapat memiliki mata jahat. Dan pengalaman anda harus murni. 

2. Perintah lidah. Ini adalah tempat di dalam bidang kekuatan batin bernama intuisi. Ini adalah 
perintah dari kata-kata. Ini adalah area transportasi pikiran Anda ke tubuh Anda, melalui ini 
keinginan menjadi lebih tebal. Dengan mulut kita memasukan makanan. Kita memuji dan 
mengutuk. Jangan bergosip. Hanya mengucapkan kata-kata sehingga yang lain merasa lebih baik. 
Jangan menggerutu. Hindari komentar negatif dari keberadaan luar Anda. 

3. Perintah jatung. Batin adalah bidang kekuatan dalam 'tubuh fisik'. Ini adalah daerah di mana 
kita bisa merasakan suatu bentuk keinginan yang sudah fit di beberapa tempat. Semua keinginan 
hati, semua kecenderungan, sikap, cinta, benci, yang dapat ditemukan di sini. Dan beberapa dari 
mereka dapat membuat atau menghancurkan kita. Bila Anda datang ke pemahaman tentang 

71 



keinginan Anda, sikap Anda akan baik. Kemudian Anda bukan budak dari keadaan: tak satu pun 
dari masyarakat, maupun dari keluarga dan teman-teman. Dikatakan juga mengasihi sesama 
manusia dan tidak membenci orang lain. Dan pekerjaan ini harus dimulai dalam batin Anda, 
keinginan batin. 

4. Perintah dari organ genital (atau dasar): ini adalah tempat dalam bidang kekuatan batin 
bernama organ genital. Jangan membuat kesalahan untuk berpikir kita berbicara tentang daging, 
di Kabbalah kita hanya berbicara tentang kekuatan batin. Dan ini sangat berat, sangat sulit untuk 
mengontrol keinginan, keinginan ini begitu tebal, mereka telah sampai pada tahap aksi. Akhirnya, 
semua kekuatan dari bidang lain berkumpul bersama di dasar. Di sini kita melihat area besar 
energi. Perintah keempat adalah tentang sistem kekuatan yang tidak dapat diakses ilmu 
pengetahuan, agama atau apapun yang kita miliki di bumi. Itu tetap dan area terlarang karena kita 
tidak memiliki kunci untuk membuka daerah yang paling penting ini, kita hanya menerima kunci 
ketika kita siap untuk memahami daerah penting ini dan bagaimana menggunakannya dengan 
cara yang benar. Itulah mengapa begitu sedikit ditulis tentang subjek ini. 

Dan ketika Anda telah belajar dan memahami keempat perintah, Anda harus menghidupi mereka 
setiap hari dalam hidup Anda. Semuanya terhubung dengan satu sama lain. Cahaya kehidupan 
yang sempurna, utuh dan batin kita harus datang sesuai dengan kualitas cahaya. Hidup menurut 
perintah-perintah adalah situasi, segala sesuatu atau tidak ada. Tapi jangan takut, Anda akan 
belajar dengan hati. Tidak ada cara untuk melakukan sedikit buruk atau baik sedikit. Mengapa 
tidak? Sumber kita, cahaya, hukum alam semesta, sempurna, utuh. Itulah mengapa kita memiliki, 
akhirnya tidak punya pilihan lain selain datang ke pemenuhan kita dan berjuang untuk keutuhan 
sampai saat kita siap. 

Semakin Anda hidup sesuai dengan empat perintah, semakin Anda akan mengalami kenyataan. 
Yang Anda butuhkan adalah keinginan yang kuat: 1> 2> 3> 4. Semakin Anda hidup sesuai 
dengan empat perintah, semakin Anda mengembangkan dalam diri Anda kekuatan untuk 
menang. Bila Anda hidup sesuai dengan empat perintah Anda akan terkejut bahwa tidak ada yang 
dapat menyesatkan Anda. Anda bukan budak tapi konduktor nasib Anda sendiri di jalan hidup 
Anda. Dalam setiap aspek Anda akan mengalami kesuksesan yang kekal dan kesejahteraan: di 
tempat kerja Anda, dengan keluarga dan teman-teman. Alasan untuk ini adalah karena Anda 
hidup sesuai dengan empat perintah: hasilnya akan diperhatikan juga dalam kehidupan material. 
Melalui ini, Anda akan memiliki rasa dalam semua sepuluh rasa (Sephirot = keindahan) dalam 
setiap kondisi, tugas, masalah, proyek dll Anda akan mengalaminya. Anda akan kagum tentang 

72 



kemajuan yang Anda buat bahkan dalam kondisi Anda. Dan Anda tidak akan pemah haus lagi. 
Dan Anda tidak perlu produk tambahan seperti kopi dll atau alkohol untuk datang ke relaksasi. 
Sekitarnya Anda termasuk rekan-rekan Anda dan lawan Anda akan melihat dengan mata lain, 
bahkan tanpa menyadari mengapa. Dan akan ada ketenangan dalam segala sesuatu yang terjadi 
dalam diri Anda, karena tidak cara lain tapi perasaan cinta dalam diri Anda. 

Anda mungkin telah datang untuk memahami mengapa sangat penting untuk hidup sesuai dengan 
empat perintah: mata, lidah, jantung, dan organ genital sehingga Anda dapat mengalami sepuluh 
bidang kekuatan. Batin Anda mengetahui kekuatan cahaya. Makhluk luar hanya mengetahui 
kekuatan tubuh fisik, keinginan untuk menerima lebih banyak dan lebih untuk dirinya sendiri. 
Perintah pertama adalah yang paling mudah dan keempat yang paling berat. Tidak ada yang bisa 
memiliki kendali atas kekuatan di bawah pinggangnya. Bahkan mereka yang akan tinggal di biara 
berada jauh dari godaan dunia, mereka juga memiliki mimpi tentang jenis kelamin lainnya. Tidak 
ada perlawanan karena berada dalam sifat seseorang. 

Perintah keempat diberikan kepada kita tanpa alat, hanya ajaran hukum alam semesta terletak di 
dalam Kabbalah. Hanya dengan hukum alam semesta Anda akan memiliki sebuah pintu masuk 
batin untuk pasukan di bawah pinggang Anda. Anda melihat apa yang terjadi di setiap biara, 
merusak setiap pria dan wanita. Ada yang merusak semua koreksi dalam masturbasi. Semakin 
banyak Anda menyerah pada keinginan dari makhluk luar, dan di dalam makhluk luar kita 
menemukan dasar, semakin ingin memiliki tanpa bisa terpuaskan. Semakin sedikit Anda berikan, 
semakin menjadi lebih tenang. Anda tidak dapat bermain game di sini. Di mana-mana, bahkan di 
tempat kerja Anda, kita harus hidup sesuai dengan empat perintah. 

1. Perintah mata. Matamu, Chochma, harus terlihat baik, tidak memiliki mata jahat, artinya 
tidak iri karena akan menghancurkan Anda. Harus ada sebuah perjuangan untuk tidak iri. Bekerja 
pada diri sendiri. Bila Anda hanya melihat orang lain, Anda hanya menarik kekuatan Anda 
sendiri. Lihatlah selalu pada diri sendiri dan tidak pada orang lain. Tentu saja kita bisa saling 
memeluk, dll tapi tidak membuat lelucon dari itu. Ini bukan tujuan kita diciptakan. Dan tentu saja 
Anda harus bermurah hati kepada orang lain. Misalnya, seseorang memiliki mobil baru: jangan 
iri kepadanya. Ubah perasaan: bermurah hati. Anda harus bermurah hati. Dan jika Anda tidak 
memiliki kekuatan ini adalah baik untuk mengingat untuk mengatakan 'aku murah hati'. 
Mengemis kekuatan untuk bermurah hati kepada semua orang. Mengapa? Lainnya tidak harus 
mengganggu diri dengan batin Anda. 


73 



2. Perintah lidah. Tidak memiliki lidah yang jahat. Dan ini bukan hanya tentang kata-kata bicara 
Anda tetapi juga terhadap apa yang Anda rasakan dan tidak berbicara tentang itu. Ketika ada 
pikiran untuk menyakiti seseorang, dengan tindakan yang telah dilakukan karena akan disimpan 
selamanya di dalam pikiran. Dan ketika Anda datang ke perasaan yang benar terhadap cahaya 
akan ada mukjizat. Jadi positif: 51/49, lebih untuk kebaikan kemudian untuk yang buruk. 
Membalikkan semua negativitas lidah Anda. 

3. Perintah dari tubuh fisik. Pusat epik tubuh adalah hati - Aku. Benci adalah perintah negatif 
hati. Aktifkan untuk mencintai. Biarkan mengalir cahaya untuk seluruh tubuh batin Anda dan 
nikmatilah. Ketika kebencian begitu kuat Anda tidak bisa mengatasi, mohonlah untuk cahaya. 
Tidak hanya mengucapkan beberapa kata-kata tetapi juga membuat diri kecil. Membuat 
kesombongan Anda kecil. Ini adalah koreksi. Dalam hati kita menemukan beberapa keinginan 
tubuh. 

4. Perintah dari organ genital (dasar). Seperti yang telah kita katakan di atas, ini adalah subyek 
yang benar-benar tidak bisa dimengerti. Bagi kebanyakan dari kita itu adalah lelucon. Ini 
bertentangan dengan pikiran manusia. Kita berkata: "Apa salahnya ada ketika saya menonton 
film seks. Saya hanya ingin bersantai". Tidak tahu ada kecurangan dalam batin Anda. Ini 
mempengaruhi pemikiran Anda, perasaan, meskipun Anda berpikir ini tidak terjadi. Hal ini 
karena Anda tidak tahu fungsi mekanisme sejati Anda dari daerah luar pinggang Anda. Ini adalah 
area yang benar-benar tidak diketahui oleh sebagian besar dari kita. Bahkan politisi dan presiden 
memiliki masalah dengan ini. Dia yang berjuang untuk datang dalam perjanjian dengan kekuatan 
yang lebih tinggi, ia lolos ke sebuah biara, tetapi bahkan di sana ia tidak akan menemukan solusi 
untuk kekuatan fundamental ini. 

Lebih mudah untuk memiliki kekuatan lebih dari setengah bumi kemudian memiliki kekuasaan 
atas dasar sendiri. Dan tidak ada yang bisa memberinya penebusan, hanya ketika dia membawa 
dirinya dalam perjanjian dengan hukum alam semesta. Karena ada hukum: tidak ada hal umum 
yang tidak dapat ditemukan kembali secara khusus. Dan setiap manusia adalah dunia kecil. 
Dengan petunjuk univocal dan dengan bantuan dia akan datang. Tapi ada aturan main, tidak 
mengganggu diri dengan kekacauan karena kesadaran Anda bergerak ke yang lain. Tentu saja 
akan merasa baik tetapi akhirnya Anda akan kehilangan koneksi dengan batin Anda. Anda 
kehilangan waktu dan Anda tidak datang lebih dekat ke tujuan Anda. Sebaliknya, ia akan 
melempar Anda kembali di kerendahan dan kekotoran dari binatang rendah. Melalui pelatihan di 


74 




Kabbalah ada penerima penghargaan karena ada penemuan batin dalam diri Anda dan keutuhan 
akan menjadi hasilnya. 


4.4 Jadikan musuh terbesarmu menjadi teman Anda 

Dan musuh terbesar adalah tidak dikoreksi keinginan luar Anda. Tidak ada musuh lain selain 
tidak dikoreksi keinginan Anda karena ini akan menarik Anda dari keutuhan. Ini adalah batu 
pelanggaran. Untuk melihat dunia dalam kebenaran secara keseluruhan hanya bisa dilakukan oleh 
orang yang dikoreksi. "Lihat dan rasa seberapa baik cahaya", kata Kabbalist tersebut. Oleh karena 
itu kita harus melampaui akal kita. Sebuah fundamentalis percaya bawah pengetahuannya. Ini 
adalah sikap semangat massa yang tidak memverifikasi. 

Dia yang tidak dikoreksi tentu saja memiliki keraguan seperti: "Bagaimana bisa pemerintahan 
Semesta yang baik membiarkan anak-anak mati?" Dan jawabannya adalah: "Saya tidak mengerti 
tapi saya percaya pemerintah baik. Dan meskipun saya tidak mengalami ini dari dalam diri saya, 
ini hanya karena aku tidak tahu untuk melihat jalan yang benar". Anda tidak bisa menyalahkan 
seseorang karena ia masih dalam semangat massa. Dalam segala sesuatu Anda harus melihat dari 
dalam. Semangat massa masih dalam tahap pengembangan manusia. Ia mencari bukti, kelompok, 
sekte dll 

Oleh karena itu Kabbalah adalah gerakan individu, Anda harus jelas dan untuk membangun diri 
sendiri. Semua keinginan untuk mewujudkan diri di dunia ada di dalam kamu. Hanya ketika 
seseorang telah selesai mengoreksi dirinya ia akan datang ke pengalaman melampaui kata-kata. 
Tujuan utamanya adalah untuk datang ke suatu hubungan batin dengan keseluruhan. Hal ini dari 
batin saya, saya memberikan ciuman atau berjabat tangan dengan hangat dan bukan dari makhluk 
luar saya. Segala sesuatu yang kita lakukan dengan makhluk luar adalah permainan. Tentu saja 
tidak dilarang, tetapi tidak membawa Anda ke pemenuhan Anda. Batin Anda utuh, hangat dan 
penuh kasih; bertindak dengan cara batin Anda dan tidak dengan cara buatan. Dari dalam Anda 
tidak lebih tinggi daripada teman Anda karena jika Anda melakukannya dia tidak bisa 
menghubungi Anda. Semakin rendah Anda pergi, semakin Anda akan belajar dan menerima 
darinya. Dan hanya batin Anda yang harus membuat dirinya rendah. Ini bukan kerendahan hati 
buatan tetapi manisnya hidup Anda. 


75 



4.5 Satu-satunya pilihan bebas Anda adalah pilihan terhadap sekitar 
Anda. 

Setiap orang memiliki pilihan bebas. Ini adalah pilihan untuk memilih sekitar Anda. Tinggalkan 
teman-teman Anda di belakang ketika mereka tidak setuju dengan Anda berjuang untuk 
pemenuhan. Jika tidak, inci demi inci mereka akan menyapu lantai dengan Anda. Dan mereka 
akan membujuk Anda untuk berinvestasi kekuatan Anda dalam sesuatu yang lain. Anda adalah 
mangsa bagi mereka jika Anda tidak membuat pilihan Anda sendiri. Pada hari-hari awal Anda 
dengan mereka dan Anda memiliki pidato yang sama dan Anda berada di gosip yang sama. 
Sekarang segalanya berakhir dan Anda tidak milik mereka. Dan sekitar Anda tidak akan mengerti 
atau menerima. Kemudian Anda harus membuat pilihan Anda sendiri: Anda harus meninggalkan 
semangat massa. Pergi dan menemukan orang-orang lain yang juga bekerja di pemenuhan 
mereka sendiri. Jangan mengiklankan pekerjaan batin Anda. Jangan sewakan hatimu. Setiap 
orang memiliki hak berjuang untuk pemenuhan sendiri, itu bukan tugas karena setiap orang harus 
mengikuti perkembangannya sendiri. 

Ketika dia tidak mengerti, dia tidak siap, mungkin dia akan melakukannya nanti, lebih dari satu 
atau dua tahun, atau di salah satu inkarnasi berikutnya. Tapi ketika hidup sangat berharga bagi 
Anda, mulai SEKARANG. Bila Anda baru saja mulai Anda perlu kesabaran karena pada awalnya 
semuanya diterima, tidak ada seleksi. Anda berasal dari dunia panca indera. Dan orang yang 
melakukan hal ini selama bertahun-tahun harus memiliki kesabaran juga, karena dia bisa 
memiliki perasaan "Aku tahu lebih baik dari Anda”. Anda adalah niat Anda. Dikatakan : 
"ceritakan tentang sekitar Anda, dan saya akan memberitahu siapa Anda". Jangan menjadi budak 
sekitar Anda. Bila Anda bekerja di batin Anda, untuk 90% Anda bisa mengucapkan selamat 
tinggal kepada sekitar Anda yang lama. 


4.6 Empat jenis orang disekitar Anda 

Kelompok pertama adalah yang tertinggi dalam peringkat untuk membiarkan mereka datang 
lebih dekat dengan Anda. Ini adalah orang-orang yang, seperti Anda, berjuang untuk prestasi. 
Mereka juga ingin hidup sesuai dengan hukum alam semesta. Buat sekitar itu di dekat Anda 
sehingga Anda dapat datang dan berhubungan dengan mereka. Usia tidak masalah, itu semua 
tentang batin. 


76 



Kelompok kedua adalah orang yang mendukung Anda, mereka mendukung pekerjaan koreksi 
dan belajar Anda. Tapi untuk diri mereka sendiri mereka masih sedikit berhati-hati. Tapi mereka 
menghormati pilihan Anda. Yang penting adalah mereka mungkin tidak membawa Anda jauh 
dari prestasi Anda. Untuk diri mereka sendiri mereka membutuhkan dorongan kecil, tetapi Anda 
meninggalkan mereka sendirian dan Anda tidak mendorong mereka untuk melakukan hal yang 
sama seperti yang Anda lakukan. Semuanya sesuai dengan hukum alam semesta: tidak ada 
paksaan dalam batin. 

Kelompok ketiga adalah mereka yang tidak peduli apa yang Anda lakukan. Mereka tidak 
menghalangi jalan Anda. 

Kelompok keempat adalah pengejek. Mereka tidak memiliki keinginan untuk mengatasi materi 
maupun daging. Mereka hidup dari hari ke hari dan mereka ingin Anda melakukan hal yang 
sama. Hal ini sangat penting untuk menghindari orang-orang ini. Dikatakan: "Kasihilah 
sesamamu manusia". Apakah saya harus mencintai mereka? Ya. Kita datang, kita semua dari 
sumber yang sama. Ketika jari Anda sakit, itu bukan jari Anda yang menyakiti, itu adalah rasa 
sakit di hati dan dalam pikiran Anda. Dan ini adalah sama untuk setiap orang di bumi ini. Ada 
hubungan batin, tapi kita harus bekerja pertama di diri kita sendiri. Kemudian Anda dapat 
membantu orang lain. Tapi sekarang kita tidak memiliki kekuatan yang cukup, sekarang kita 
harus mencari orang-orang yang mendukung kita, yang memiliki keinginan yang sama seperti 
yang kita miliki. Tetapi karena Anda menjadi lebih kuat, Anda dapat melihat yang lain, 
sebenarnya, bagaimana dia dan kemudian Anda dapat mencintainya juga. 


4.7 Di luar diriku semuanya sempurna 

Apa yang Anda akan lakukan dengan keinginan Anda sangat penting. Segala sesuatu di luar diri 
sendiri adalah keseluruhan, masalahnya adalah Anda tidak melihatnya. Dia yang tidak dikoreksi 
menderita dan memiliki kesedihan. Setelah Anda berada pada tingkat tertinggi Anda bisa 
mencintai pencemooh, musuh Anda. Tapi untuk sekarang Anda tidak bisa mencintai diri sendiri. 
Anda tidak tahu siapa Anda, atau apa batin Anda. Bagaimana aku bisa mencintai musuh saya? 
Itulah mengapa Anda harus meninggalkan orang yang mencemooh Anda. Jangan mengundang 
mereka, tapi juga tidak membenci mereka dari kejauhan. Saat untuk mencintai mereka hanya 
mungkin bila Anda mengalami cahaya di luar diri Anda. Ketahuilah bahwa segala sesuatu baik, 
adalah koreksi. Jadi kasihi semua orang. Kita semua di jalan yang sama. Tapi pertama-tama Anda 


77 



harus mengembangkan batin Anda, karena ini adalah orang yang ditinggalkan dan dibenci oleh 
Anda, karena Anda menekankan cinta pada makhluk luar. Sekarang adalah waktu untuk usaha. 
Dan meskipun Anda tidak akan melihat efek langsung, itu baik. Semuanya berjalan selangkah 
demi selangkah. Jadi kita perlu kesabaran dan tahu, jangan melawan batin Anda. 

Anda harus mengatasi perasaan duka. Jangan melarikan diri dari penyelamatan Anda sendiri, dari 
diri sendiri. Tentu saja tidak mencari masalah, tapi ketika datang ke Anda, hdapilah itu. Anda 
perlu saat ini atau bahkan periode ini jika tidak, anda tidak akan belajar. Jadi pertama-tama 
belajar metode dan kemudian secara otomatis metode yang akan melakukan pekerjaan. 

Adalah baik untuk mengetahui batin Anda tidak dapat membuat kesalahan. Ini adalah mekanisme 
yang potensial dalam diri kita. Ketika Anda masih muda dan Anda memiliki sukacita tetapi pada 
saat tertentu ada sisi lain, kesedihan dan penderitaan. Jika Anda ingin datang ke prestasi pribadi 
Anda tidak ada cara lain selain untuk memenuhi kekuatan-kekuatan ini dan untuk mengalahkan 
mereka. Anda dapat membandingkan ini dengan perlawanan terhadap gravitasi ketika kita berada 
di ruang angkasa, batin Anda harus mengatasi gravitasi tubuh. Ini adalah kekuatan yang 
diperlukan kita sebagai penderitaan. Dan tidak ada dokter yang dapat membantu Anda dengan 
perasaan ini. Bila Anda tidak bisa tidur atau Anda memiliki sakit kepala ini bisa menjadi 
pembersihan besar, lifebuoy, masalahnya adalah Anda tidak memahaminya sekarang. Mungkin 
itu adalah sesuatu yang diberikan kepada kita untuk koreksi dalam inkarnasi ini. Jadi 
menerimanya dengan sukacita, melihatnya sebagai mekanisme yang luar biasa. Tapi ketahui : 
jangan mencari penderitaan! 


4.8 Empat lapisan dalam batin Anda 

Lapisan pertama: Aksi. Lapisan ini adalah yang terendah: setelah Anda memulai proses koreksi 
ini adalah lapisan pertama yang Anda temui dalam diri Anda, itu adalah daerah memberi dan 
mengambil. Lapisan ini dibangun dalam kesadaran sebagai 90% jahat dan 10% baik. Tidak 
mungkin untuk melarikan diri dari itu. Anda harus membangun kekuatan untuk melewati lapisan 
ini. Seseorang membutuhkan banyak tenaga saat mulai, Anda dapat membandingkan ini untuk 
memulai mesin. Mulai adalah yang paling sulit. Ketika mesin bekerja lebih mudah untuk menjaga 
nya tetap berjalan. 


78 



Lapisan kedua: Bentuk. Ini adalah area di dalam Anda dengan struktur 50% baik dan 50% jahat. 
Tampaknya lebih mudah untuk melaluinya. Kita melihat lebih banyak akseptasi karena ada lebih 
perjanjian dengan hukum alam semesta. 

Lapisan ketiga: Penciptaan. Di sini Anda mengalami 90% baik dan 10% jahat. 

Lapisan keempat: Bersinar. Hampir 100% Anda memiliki pengalaman perasaan yang baik. 
Tentu saja akan ada sesuatu perasaan yang harus diperbaiki, tapi itu akan dilakukan selama masa 
koreksi luar untuk seluruh umat manusia. Ini disebut tujuan akhir koreksi. Pada tahap ini Anda 
datang ke prestasi dan bersinar kekal, tanpa pasang surut. 


4.9 Perlihatkan kelemahan Anda 

Untuk sebagian besar dari kita bekerja dengan batin pada awal usia lanjut. Anda dapat 
membandingkan hal ini dengan, orang pergi ke dokter ketika tubuh penuh rasa sakit. Tentu saja 
untuk keadaan darurat Anda harus pergi ke dokter, tetapi dengan melakukan pekerjaan batin 
Anda bisa selangkah lebih maju dari penyakit. Akhirnya setiap orang harus mengoreksi dirinya 
sendiri. Di sini kita melihat prinsip link terlemah: berani melihat kelemahan Anda dan bekerja di 
dalamnya. Jangan memperbaiki apa yang Anda sukai, Anda harus memperbaiki link terlemah 
Anda. Bongkar hal itu dan perbaikilah. Membenarkan selalu pemerintah alam semesta. Jadilah 
adil. Jika Anda tidak merasakan apa-apa bebas untuk mengatakan itu. Itu harus menjadi nyata. 
Ego Anda memberitahu Anda berbeda, tetapi batin di dalam kamu ingin mengatasi sifatnya. 

Kami menyebut Adam sebagai manusia pertama. Dia adalah orang yang bisa disebut manusia 
pertama. Sebelum dia di sana hanya berbicara seperti manusia dan hewan berjalan. Seorang 
manusia adalah dia yang mengakui dan hidup sesuai dengan hukum alam semesta. Definisi 
’manusia' adalah orang yang berada dalam kondisi mengakui batin dan bekerja pada 
perkembangannya. Belajarlah untuk mengalami ini. Dia tahu tidak ada hal lain selain cahaya 
kehidupan. Batin sudah ada untuk waktu yang cukup lama, tetapi mengakui hukum-hukum alam 
semesta dimulai dengan Adam. Keempat perintah tersebut tidak dimasukkan ke dalam aliansi 
dengan orang-orang yang memburu mammoth. Untuk menerima secara egoistik adalah dosa, oleh 
karena itu batin merasa malu dan dia harus menyembunyikan diri. 

Kita harus datang selaras lagi dengan cahaya kehidupan atau dengan kata lain, dengan hukum 
alam semesta. Sebelum salah satu pengalaman batin, ia tidak tahu apa-apa tentang rasa malu. 


79 



Semakin dekat dia datang ke batin-nya, semakin besar dan sehat rasa mengangkat rasa malu. Apa 
yang Anda lihat adalah auratmu, keadaan Anda yang tidak dikoreksi: Anda melihat keburukan 
terhadap perasaan lemah keutuhan. Bila Anda mengalami hal ini, Anda sudah memiliki tingkat 
yang sangat tinggi dari pengembangan batin Anda karena koreksi sudah bekerja. Rasakan cinta 
untuk keutuhan batin Anda dan bukan untuk orang dari daging dan darah. Hanya melalui ini 
Anda mungkin merasa cinta untuk makhluk lain. 


4.10 Tidak ada cara lain untuk datang ke keutuhan dibandingkan 
dengan cara dari batin 

Orang berubah setiap waktu, juga selama pelajaran atau pelatihan. Pada awalnya ada resistensi 
alami. Kemudian kita menjadi lebih dan lebih reseptif. Di satu sisi kita masuk lebih dalam diri 
kita sendiri dan jangan tetap dangkal. Hal ini terjadi dengan menggunakan kebijaksanaan sebagai 
alat untuk masuk ke tempat tersembunyi. Pelatihan di Kabbalah membuka pintu tertentu di dalam 
kamu dan pintu lain akan terkunci. Dengan menghidupi pelajaran ini Anda akan mengembangkan 
beberapa sensor perasaan untuk semua yang baik milik Anda. 

Ini adalah satu-satunya subyek Kabbalah. Kata berasal dari kata kerja ’le-kabbel’ - menerima. 
Bagaimana cara untuk menerima semua baik tanpa rasa sakit setelah itu? Anda harus membuat 
diri Anda kecil dan sederhana, dan pada saat yang sama waspada dan aktif. Bersiaplah untuk 
menyadari batin Anda sepanjang waktu. Dalam semua yang Anda lakukan, perbuatan baik Anda 
dan studi Anda, itu akan menjadi tambahan. Dan semua orang bisa melakukan ini. Anda harus 
memahami diri melalui daging, dengan hati dan dengan pikiran Anda. Beberapa pintu akan 
dibuka dan lain-lain akan ditutup. Serahkan dirimu. Hanya ada satu kekuatan komprehensif, satu 
lubang raksasa, serta diatas alam semesta dan jauh di dalam kita, dan memiliki kualitas benar- 
benar tidak mementingkan diri sendiri. Kita harus membawa diri dalam perjanjian dengan 
kekuatan ini, maka kekuatan ini akan bersinar pada kekuatan di bawah pinggang kita dan akan 
ada resonansi. Alih-alih bersikap egois dalam penerimaan kita, kita membuka diri untuk hal ini 
dan kualitas alam semesta yang selalu ada. Dan itu akan memberikan semua yang Anda 
butuhkan. Tidak ada kekuatan lain yang dapat membantu Anda dengan berkembangnya batin 
Anda. 


80 



4.11 Tangan kiri mendorong, tangan kanan menarik 

Dalam metode ini koreksi yang kita lihat sebagaimana sisi kiri dan sisi kanan digunakan dalam 
koreksi. Hal ini tidak ada dalam hukum bahwa kedua tangan menarik karena ada prinsip 
‘berlawanan sau sama lain’. Pertama harus ada pertempuran melawan musuh setelah itu ada 
keutuhan. Tangan kanan menunjukkan aspek memberikan kekuatan - cinta dan martabat - itu 
adalah kekuatan menarik. Dan tidak ada batasan dalam pemberian. Tangan kiri - keparahan - 
menunjukkan mendorong kekuatan, keterbatasan. Selama seseorang tidak dikoreksi, ia tidak 
dapat menerima. Dalam situasi ini ia hanya ingin menerima dengan cara yang egois. Hanya 
ketika dua kekuatan ini bekerja bersama-sama kita berbicara tentang situasi dikoreksi - garis 
tengah, dan garis ini adalah sesuai dengan kenyataan yang benar-keseimbangan dinamis antara 
dua kekuatan ini. 

Jadi kedua kekuatan mengalami kemajuan. Yang baik dan yang jahat saling membutuhkan. Tak 
mungkin pemenuhan tanpa membawa dua kekuatan ini ke titik tertinggi dalam diri Anda. Harus 
ada di dalam kamu pengulangan kata-kata: "Aku tidak membutuhkan kekuatan lain maka 
kekuatan sudah ada di dalam saya". Ini tidak akan mudah, Anda harus percaya di dalamnya 
sementara Anda tidak dapat melihat atau melihat kekuatan batin Anda karena apa yang Anda 
lihat adalah kekuatan yang berlawanan. Anda harus bekerja di dalamnya, tapi itu adalah sama di 
dunia materi, segala sesuatu yang Anda bekerja keras untuk, sangat berharga bagi Anda. Di mata 
kita tampaknya ada kekuatan jahat, ini adalah karena kita belum mengembangkan indra untuk 
melihat di balik kejahatan ada hal baik. Hal ini tidak mungkin bagi kita untuk melihat ke 
belakang. Dan itu adalah sama untuk kekuatan yang baik. Jadi, hanya ada penyerahan untuk 
cahaya. Tapi untuk saat ini kita tidak memiliki kekuatan untuk berada dalam perjanjian dengan 
batin kita. 

Setiap orang memiliki harapan dan memiliki kerinduan untuk pemenuhan kekal. Ini adalah 
lampiran iman dalam hal untuk membuka atau menutup pintu cahaya, tapi setelah beberapa saat 
Anda merasa diri Anda tertipu karena pintu gerbang Juruselamat, pintu gerbang di mana semua 
nafkah kekuatan berasal, tidak tercapai. Hanya ketika hal ini terjadi, semua pintu lainnya akan 
direkonstruksi. Oleh karena itu kita harus mulai dengan bekerja pada diri kita sendiri dan untuk 
mempercayai batin kita. Semua pintu lain adalah bagi mereka yang berjalan di belakang massa. 
Anda harus mengatasi dalam setiap situasi suasana hati dan perasaan yang berlawanan. 
Bagaimana? Dengan membangun kepercayaan, untuk melampaui alasan Anda, sehingga Anda 


81 



dapat memecahkan dan membawa perjanjian yang bertentangan pada tingkat yang lebih tinggi. 
Pada ketinggian kejahatan selalu baik. Tidak hanya baik, karena dalam setiap situasi ada 
kebalikannya. Hal ini dibuat sesuai dengan instruksi dari yang Tertinggi. Kita hanya bisa berjalan 
ketika kita memiliki dua kaki. 

Tujuan dan hasilnya: hasilnya adalah kesatuan antara dua hal berlawanan dari pengamatan 
ketidakterkoreksian Anda. Sekarang Anda telah mendapatkan kekuatan di tingkat yang lebih 
tinggi. Dan sekarang Anda telah menjadi layak untuk menerima lagi dua hal berlawanan baru. 
Sekali lagi ada situasi yang baik dan yang jahat tetapi pada tingkat yang lebih tinggi, dan sekali 
lagi Anda harus bekerja untuk membawa mereka dalam kesatuan. Berkali-kali Anda akan 
menunjukkan bagian baru dari egoisme. Jangan tertarik pada akhir proses ini. Harus ada hasil 
setiap hari. Rasakan setiap hari hal berlawanan dalam diri Anda dan sadari itu hanya karena 
kesadaran Anda masih kurang, dan kurangnya adalah koreksi. Ini bukan salahmu juga bukan di 
luar Anda. Di satu sisi Anda sudah sempurna. Hanya kesadaran hilang. Jadi perhatikan di mana 
pikiran Anda. Dalam setiap pikiran Anda membuka pintu dan Anda yakin, dalam kebenaran, 
bahwa Anda menerima cahaya dari kekuatan hidup. 

Dan ini dapat membangun kebocoran energi Anda, karena alih-alih menerima kekuatan hidup 
Anda dapat merusak energi juga. Lebih tinggi berarti kesadaran yang lebih tinggi, realitas yang 
lebih tinggi, dan pengalaman yang lebih lengkap. Apa yang Anda lakukan untuk hidup bukanlah 
tujuan akhir, karena jika Anda melakukannya, Anda akan selalu ditipu. Tentu saja Anda harus 
berinvestasi dalam profesi Anda dan tentu saja harus ada keinginan untuk menerima maksimal, 
tetapi ketika tidak ada melampirkan dengan perkembangan batin Anda, akhirnya akan sangat 
kosong dan membosankan, dan sebagai hasilnya Anda dapat bertindak dengan cara yang sangat 
gila. Dan jika Anda tidak mencapai puncak, tubuh Anda akan meninggalkan engkau dan hanya 
kekosongan yang ditinggalkan. Hanya ketika ada keterikatan dengan batin Anda, Anda akan 
menerima hidup. 

Jangan mengganggu koreksi orang lain. Tentu saja Anda dapat memberikan beberapa indikasi 
tetapi pekerjaan harus dilakukan oleh setiap orang sendiri. Kabbalah adalah sebuah keajaiban tapi 
bukan sihir. Selalu buat sambungan dengan empat perintah. Hidup sesuai dengan empat perintah. 
Jangan memiliki pikiran berzinah melalui keinginan mata Anda atau lidah Anda, jantung atau 
dasar Anda. Tujuan Anda adalah segalanya. Ingat, kata-kata menuduh seseorang salah, Anda 
tidak harus mengatakan hal itu, dan bahkan pemikiran menuduh seperti itu merupakan pemikiran 
berzinah. 


82 



Ini adalah penyebab kehilangan energi Anda. Anda kehilangan ketaatan yang jelas tentang 
realitas sejati, dan realitas sejati membawa Anda ke keutuhan. Melalui pikiran berzinah Anda 
tidak berada dalam perjanjian dengan kualitas cahaya. Semua pikiran berzinah dan keinginan 
yang ada dalam hati Anda berarti hanya Anda yang memiliki keinginan untuk sesuatu atau 
seseorang, tetapi merupakan keinginan egois, berasal dari makhluk luar. Selama makhluk luar 
memiliki kerinduan, Anda tidak bisa memiliki perjanjian dengan sumber kehidupan, karena 
sumber kehidupan hanya ingin memberikan. Para penerima dengan keinginan untuk memberikan 
milik pemberi. 

Apa yang ada di mikro juga ada di makro. Pengetahuan tentang atom memberikan pengetahuan 
lebih keseluruhan. Dan itu adalah sama untuk batin. Untuk menjalani kehidupan kita di sini dan 
sekarang membuat kita tumbuh dalam keutuhan dan untuk mengalami hal itu. Reinkarnasi hanya 
datang kembali untuk menyelesaikan apa yang kita tidak selesaikan sekarang. Kabbalah 
mengundang Anda untuk datang ke batin Anda sendiri. Alam semesta dan 'aku' adalah sama. 
Hanya 'Aku' sangat kecil. Membuka diri untuk jalan yang benar. Sulit untuk memahami alam 
semesta dan 'aku' adalah sama, memiliki kualitas yang sama, tetapi tidak berjuang. 


Bab lima 

5.1 Sikap cinta diri 

Ketika orang mulai pelatihan Kabbalah mereka penuh dengan masalah duniawi. Tapi segera 
seseorang kehilangan mereka. Semua alasan untuk tidak bekerja pada batin berasal dari ego, ego 
yang berbisik di telinga Anda: "Saya punya sakit kepala jadi aku tidak bisa datang". Ini hanya 
memberikan Anda seputar kesempatan untuk membawa diri Anda ke tingkat yang lebih rendah. 
Dan ini datang dari ego karena ego menikmati hal-hal material dan luar dan membenci batin. 
Bahkan keinginan untuk relaksasi adalah dari ego. Ego takut sikap: "Aku tidak perlu apa-apa. 
Saya puas. Aku memiliki segalanya ". 

Begitu Anda mengatasi ego, Anda tidak perlu obat tidur, alkohol, rokok atau obat-obatan. 
Kekuatan spirito-bola datang kepadamu dan akan memandu Anda ke tujuan akhir Anda. Selalu 
memiliki pikiran untuk pencapaian tujuan akhir Anda. Tahu maksudnya adalah hal yang paling 
penting. 


83 



5.2 Pengumpulan keinginan Anda 

Setiap orang memiliki akar sendiri. Jujur pada akar Anda, tetapi juga membuat keuntungan dari 
akar orang-orang yang asing dengan Anda. Harus ada keinginan dalam diri Anda untuk 
mengambil akar-akar batin Anda. Melalui ini kami kita lebih dekat ke sumber kita. Mengambil 
keinginan orang lain menciptakan ruang di dalam diri kita, karena keinginan adalah sesak dan di 
mana ada kesesakan akan ada pengisian. Semakin banyak keinginan kita memiliki lebih banyak 
sensor untuk cahaya. Dan diferensiasi dalam keinginan kita hanya membuatnya lebih baik. 
Melihatnya sebagai pengayaan. Keinginan ini lebih berat dan lebih sulit untuk dipenuhi. Ada 
banyak pekerjaan yang harus dilakukan. Tetapi pada akhirnya akan ada keterkaitan batin. Jadi 
alami! Cari dan Anda akan menemukan cinta untuk orang lain, bahkan bagi mereka yang kamu 
benci, musuh dan yang buruk. 


5.3 Hidup disini dan sekarang 

1 - 'Apakah itu' atau hidup di masa lalu adalah di dorong tangan kiri 

2 - 'Akan kemudian' atau hidup di masa depan 

3 - 'Di sini dan sekarang' atau tinggal di sini dan sekarang, adalah jalan tengah, produk dari 
hukum alam semesta. Dan ini adalah cara untuk pemenuhan Anda. 

1 - 'Setelah itu'. Jangan biarkan ada hubungan atau konfrontasi dengan masa lalu. Ini sangat 
penting! Tentu saja rasanya baik berpikir pada masa lalu, tetapi tidak membawa Anda kemana- 
mana. Ketika Anda melakukan sesuatu, nikmati di sini dan sekarang. Jangan berpikir tentang hal 
itu. Cobalah untuk hidup di saat - cahaya dengan niat terbaik yang Anda miliki, karena hidup 
adalah sekarang. Ketika Anda berpikir pada seseorang yang telah melakukan hal yang 
mengerikan bagi Anda, Anda tinggal di negatif 'setelah itu'. Ini adalah bayangan masa lalu. 
Beberapa dari kita menghidupi seluruh hidup mereka di 'setelah itu'. Selama orang-orang 
khawatir tentang keluarga mereka, pasangan mereka, anak, tetangga atau kolega dan penderitaan 
yang telah lalu, mereka tidak belajar apa-apa tentang diri mereka sendiri dan mereka tidak 
membantu orang lain. Itu semua atas nama 'akan kemudian’ atau 'setelah itu'. Ketika ada upacara 
atau peringatan, Anda hanya berpikir pada hal-hal yang Anda atau orang lain telah lakukan. Anda 


84 



berpikir pada kehormatan yang Anda punya pada waktu itu, tetapi menyesatkan Anda. Jangan 
berpikir hal itu sama sekali. Itu semua harus terjadi. 

Ada pepatah ’hidup untuk saat ini’, dan ini bukan cara yang baik. Dalam hal ini kita hanya hidup 
dengan panca indera melalui makhluk luar. 'Setelah itu' hanya membangkitkan kasihan pada 
Anda. Anda memberikan kekuatan untuk masa lalu. Hanya memberi makan kekuatan negatif. 
Hidup dalam fantasi Anda sendiri adalah tempat tinggal, dan terutama ketika Anda 
menghubungkan diri dengan fantasi orang lain. 

2 - 'Maka akan' adalah masa depan yang Anda harapkan. Anda memberikan energi untuk masa 
depan dan tidak di sini dan sekarang. Sebagai contoh: "Selama seminggu kami akan liburan", 
atau, "Dalam waktu dua tahun ada Olimpiade harapan menjadi kenyataan Anda bukan di sini 
dan sekarang. Ketakutan untuk masa depan tidak tinggal di sini dan sekarang. Ini adalah 
penciptaan bayangan. Anda mengambil nyawa dari diri sendiri. Ini adalah bunuh diri. Di sini dan 
sekarang ada rasa takut atau benci! 

3 - 'Di sini dan sekarang'. Cahaya hanya memberikan ketika Anda tinggal di kekuatan sekarang. 
Misalnya Anda mengemudi untuk pekerjaan Anda dan saat Anda mengemudi Anda berpikir pada 
masa lalu atau masa depan. Bayang-bayang 'akan kemudian’ dan 'setelah itu’ mengambil 70% 
dari energi Anda sehingga lebih mungkin kesempatan untuk kecelakaan. Bila Anda tidak hidup 
dalam realitas di sini dan sekarang, terlihat seperti penyakit. Tanpa perhatian untuk di sini dan 
sekarang, 30% yang tersisa untuk melihat realitas dan kenyataan ini dapat memperbaiki Anda 
saja. Tidak memiliki belas kasihan! Ketika pertemuan selesai, langsung kembali di sini dan 
sekarang. Jangan berpikir: "Apakah aku benar", atau "Apakah aku cukup baik?" Tinggal di sini 
dan sekarang berarti Anda dapat menggunakan kekuatan 100%, murni dalam tindakan Anda. 
'Setelah itu' adalah cara evaluasi yang masuk akal. Tetapi ketika Anda berada di 'sini dan 
sekarang' Anda mengevaluasi batin. Datang di sini dan sekarang adalah mengikuti garis tengah. 
Tidak ada kekuatan negatif dapat menyerang Anda. Tidak ada kekuatan negatif dapat mengisap 
Anda pergi. Jalan tengah adalah hasil dari pengaruh cahaya. Hanya kerja dengan otak tidak 
bekerja. Baik Anda pilih, atau menetapkan. Anda hanya dapat bekerja ketika ada ketersediaan 
lengkap. Jangan membuat perbandingan tetapi bekerja dengan hati Anda, bagaimana? Dengan 
menunjukkan niat terbaik. Dalam setiap situasi ada tiga baris. Dan aplikasi adalah proses murni 
individu. 


85 



5.4 Area baik dan jahat bernama ‘manusia’ 

1 - Pada setiap orang ada pembukaan untuk cahaya yang tak terbatas. Cahaya bukan milik kita, 
yang datang kepada kita melalui sebuah lubang. Kita harus mengalami pembukaan untuk menarik 
cahaya. 

2 - batin: batin mengalami kenyataan yang baik. 

3 - Kulit baik dan jahat: Di sini kita mengalami kebaikan dan kejahatan. Ini adalah daerah di 
mana kita harus bekerja. Setiap orang terdiri dari dua bagian ini. 

4 - The makhluk luar: Orang-orang yang tinggal di daerah ini hanya memiliki keinginan untuk 
makanan, minuman, seks dll. makhluk luar tidak menyadari zona batin. 

Di bagian dalam lapisan makhluk luar kita lihat: pendidikan, agama, budaya, sikap hidup, 
keterampilan sosial, pertimbangan jiwa dll ini semua varietas dari makhluk luar. Hal ini sangat 
dekat dengan wilayah yang benar tetapi masih daerah makhluk luar. 

Lapisan berikutnya adalah zona di mana meletakkan pengalaman yang baik benar dan jahat dari 
orang tersebut. Semakin kita masuk lebih dalam kita akan mengalami ’baik' yang sejati. "Untuk 
menjadi baik” berarti kita sudah di daerah kebaikan sejati. Area baik dan jahat dalam diri kita 
yang bernama ’manusia’. Sebenarnya itu adalah area penelitian kuta. Pertama Anda harus 
mengalami seluruh daerah. Oleh karena itu kita harus mereformasi inci demi inci stadium jahat 
ke baik dan menambahkannya dalam batin kita. Daerah yang baik akan tumbuh melalui proses ini 
dan kejahatan akan berkurang. Ketika kita memilih kejahatan cahaya meninggalkan kita. Kita 
mengalami ini sebagai kegelapan, kesepian dan kesedihan. 

Ketika bayi lahir ia hanya mengalami keberadaan luarnya. Baginya seluruh dunia adalah 
miliknya. Tetapi melalui penderitaan dan pengalaman kita datang ke kesadaran. Cahaya 
mendorong kita, itu adalah 'titik dalam hati', dan dari batin kita mengakui ada sesuatu yang 
kurang. Ketika seseorang bekerja pada dirinya titik yang benar dalam dirinya tumbuh dan 
menerima volume. Dengan cara itu membangun struktur dalam diri kita. Kita harus merasakan 
semua lapisan. Bagaimana? Ketika seseorang mencuri, hanya makhluk luar nya aktif. Dia tidak 
bisa mengalami dalam dirinya sendiri, atau orang lain, batin: ia tidak mengalami belas kasihan. 
Dia merasa tidak bersalah. Mengapa? Kita berbicara tentang batin, tapi ketika kita tidak tahu atau 
mengalami batinnya, itu tidak ada untuknya. Dan paradoks adalah, ia tidak berbohong. 


86 



Ketika waktu berjalan di depan kita akan datang lebih banyak dan lebih berhubungan dengan diri 
kita sendiri, 'medan perang’ adalah daerah yang baik dan yang jahat. Lapisan dalam ini adalah 
mudah. Dengan alkohol, obat-obatan dan lain-lain yang membuat jahat daerah ini. Makhluk luar 
benar-benar jahat, sudah mati. Ini adalah fase manusia yang belum lahir. Dalam tahap ini dia jauh 
dari sumber kehidupan. Dia egois, hanya ingin menerima untuk kebaikan sendiri. Semua orang 
ingin menerima untuk dirinya. Satu-satunya solusi adalah dengan belajar tentang batin Anda dan 
membawanya ke pengembangan dengan mempelajari Kabbalah. 


Bab enam 

6.1 Terapi Kabbalah : terapi menerima dengan cara yang benar 

Kekuatan di alam semesta dan di dalam makhluk harus dilihat sebagai gelombang panjang. Kita 
memiliki kelemahan, panjang gelombang - FM - dan melalui gelombang ini dapat kita terima 
melalui pemancar lokal, panjang gelombang menengah adalah untuk Eropa dan panjang 
gelombang pendek adalah untuk Amerika Serikat dan Australia. Kita juga memiliki radar, yang 
merupakan panjang gelombang dengan jangkauan yang jauh lebih besar dan dengan ini kita bisa 
mengendalikan kapal dll. tetapi di atas ini ada panjang gelombang yang tidak ada dapat di terima 
oleh peralatan - ini adalah bagian dari alam semesta dan ini sejalan dengan batin manusia. 
Dengan batin kita dapat melakukan perjalanan di mana tidak ada pesawat ulang-alik bisa pergi. 
Pesawat luar angkasa hanya bisa pergi di mana ada material. 

Hal ini dimungkinkan bagi batin untuk pergi ke titik di mana materi (massa) berubah menjadi 
nol. Dalam makhluk luar, dan semua peralatan adalah alat untuk makhluk luar, kita melihat 
seluruh skala gelombang pendek dan panjang dan mereka hanya bisa mencapai titik materi. 
Bahkan kosmos dan bintang-bintang adalah material. Bahkan rontgen-dan gelombang panjang 
laser yang, meskipun sangat tipis, meradiasi gelombang panjang materi. Batin mencerminkan dan 
menerima gelombang terpendek dan terkuat. Tidak mengobati pembengkakan dengan kemoterapi 
dll tapi panjang gelombang batin jauh lebih kuat. Terapi ini akan membawa kita ke suatu 
pengembangan utama. Semua masalah akan lega dengan terapi Kabbalah karena Kabbalah adalah 
terapi penerima yang tepat. Orang tidak perlu teknologi apapun untuk ini. Apa yang kita 


87 



butuhkan adalah pengetahuan tentang hukum-hukum alam semesta dan yang akan datang sesuai 
dengan hukum-hukum ini. Ini sudah cukup. Kita hanya harus belajar bagaimana untuk menerima. 


6.2 Tempat penyakit pada manusia 

Kita dapat menemukan penyakit pada batas dari bagian dalam makhluk luar. Di daerah yang baik 
dan yang jahat adalah di mana kita melihat akar penyakit. Seseorang menjadi sakit karena kita 
tidak hidup sesuai dengan hukum alam semesta. Ini adalah tempat berkembang biak. Dalam 
sistem kontrol dari alam semesta tidak ada penyakit, hanya jika seseorang tidak hidup sesuai 
dengan petunjuk dan hukum-hukum alam semesta, maka penyakit fisik dan penyakit psikologis 
menjadi nyata. Penyakit adalah peringatan, itu adalah pesan untuk menarik kebaikan. Makhluk 
luar bukan minat kita. Penyakit yang pertama mewujudkan diri di permukaan makhluk luar. 
Ketika seseorang tidak mendengarkan, ia datang melalui sistem dan penyakit ini dapat menjadi 
kronis. Ini semua soal hunian. 

Ketika seseorang melakukan sesuatu yang salah untuk pertama kalinya, itu bukan sebuah hunian. 
Membuat satu kesalahan dapat menjadi bagian dari proses tumbuh. Membuat kesalahan yang 
sama untuk kedua kalinya tetap saja tidak sebuah hunian. Tentu saja itu telah tumbuh tapi hanya 
ketika seseorang membuat kesalahan yang sama untuk ketiga kalinya menjadi penyakit, 
kebiasaan atau kita membuat standar itu. Setelah ketiga kalinya itu akan menjadi lebih mudah 
untuk pergi bersama. Tidak ada perbedaan antara obat, rokok, alkohol atau melihat televisi. 
Semua ini dapat diberi nama kecanduan dari makhluk luar. Obat yang mempengaruhi hanya 
makhluk luar. Demensia adalah penyakit dari makhluk luar. 

Batin adalah utuh dan jelas. Di bagian dalam setiap orang ada bersinar matahari, dan tidak ada 
pengecualian. Bahkan batin seseorang dengan down sindrom adalah utuh dan hidup. Dan ini juga 
untuk mereka, yang terbaring dalam keadaan koma! Tapi makhluk luar berbeda. Melalui mata 
realitas sejati setiap orang adalah baik. Di mata semua orang cahaya sempurna, utuh, karena pada 
satu titik dia akan diperbaiki. Hanya ketika dia berada di bumi dalam tubuh tertentu, dia bisa 
melakukan koreksi pribadinya dan memaksa dirinya untuk keutuhan. Setiap orang memiliki rute 
pribadinya, dan semua rute yang baik. Kita bisa melihat, melalui mata luar, hanya di luar. Ini 
adalah makhluk luar yang dapat memiliki belas kasihan bagi seseorang. Oleh karena itu terus- 
menerus harus ada perbedaan antara batin - yang benar - dan luar, bahan yang mana kebenaran 
tidak terungkap dan tak terlihat. 


88 



6.3 Sikap dengan master Kabbalah 

Membuat diri Anda kecil tidak cukup. Selama pelajaran gelombang panjang menjadi jauh lebih 
pendek. Kata-kata hanya bentuk luar untuk membawa lebih kekuatan batin. Hukum-hukum alam 
semesta tidak sederhana untuk diambil. Anda harus mempelajari mereka dan melalui ini Anda 
dapat membawa diri dalam perjanjian dengan mereka. Ini adalah wilayah batin. Kita tidak 
mempelajari makhluk luar. Ini bukan subjek dalam studi tentang Kabbalah. 

Subyek penelitian kita adalah daerah yang baik dan jahat dalam diri seseorang karena di sini kita 
memiliki pekerjaan yang harus dilakukan. Dengan bekerja pada diri kita, kita membuat perjanjian 
dengan diri kita dan dengan semua orang lain. Agama adalah persiapan untuk pekerjaan batin 
yang sejati pada Anda. Permulaan Kabbalah terletak jauh dari pengetahuan duniawi dan material. 
Dalam Kabbalah Anda harus membuat diri Anda kecil, kecil, membuat kecil dari makhluk luar. 
Ini akan menjadi lebih mudah bagi batin untuk melecehkan daerah ini dan membiarkannya 
tumbuh. Ini adalah apa yang master Kabbalah lakukan di setiap pelajaran dengan setiap orang. 
Bahkan master Kabbalah memiliki area tentang yang baik dan yang jahat di mana ia harus 
bekerja. Bagaimana dia bisa memperlakukan makhluk luar Anda? Melalui batinnya master 
Kabbalah melecehkan batin Anda dan tidak dengan keberadaan luarnya, karena makhluk luar 
tidak tunduk untuk koreksi. Ada, sedang dan tidak akan pernah ada orang yang dapat menerima 
keutuhan dalam diri luarnya. 

Master Kabbalah belajar dari sumber cahaya yang paling rahasia dan dia tahu bagaimana 
membuat dirinya menerima gelombang pendek, melalui ini dia bisa fokus pada makhluk luar dan 
mampu untuk membuat bukaan dalam batin, karena tersembunyi cahaya tertinggi. Kemudian 
tugas master Kabbalah adalah untuk fokus pada daerah yang baik dan yang jahat dan dia tidak 
melakukan hal ini dengan kata-kata dan kekuatan. Semua yang terjadi dapat dilihat sebagai 
pembersihan dari jendela Anda. Ini adalah proses yang sangat mendalam. Anda mulai bernapas 
jauh di dalam diri Anda, perlahan-lahan semua sel batin Anda membuka. Tapi tentu saja 
kerjasama siswa diperlukan. Jika Anda datang ke pelatihan Kabbalah dan sekali di rumah Anda 
akan merengek misalnya, Anda akan kehilangan energi, makhluk luar adalah orang yang merusak 
energi dan membuat Anda kelelahan. 

Juga di rumah Anda harus bekerja 100% pada batin Anda dan semua yang telah Anda pelajari, 
Anda harus terapkan. Orang Belanda telah mengusahakan laut dan daratan untuk dihidupi. 
Sekarang Anda harus berjuang untuk menemukan daratan hidup Anda. Tujuan dari semua 


89 



pekerjaan adalah untuk membuka lebih banyak sel, pembukaan ke batin. Dan tugas master 
Kabbalah adalah untuk membimbing Anda kepada batin Anda dan dia melakukan hal ini dengan 
membersihkan jendela. Dan ketika hal ini terjadi Anda memiliki hubungan Anda sendiri dengan 
batin Anda dan melalui batin dengan cahaya. Setelah itu master Kabbalah dan rekan-rekan siswa 
bisa pergi lebih jauh, bersama-sama atau terpisah dalam perjalanan mereka. 

Setelah Anda datang ke pengalaman batin Anda, adalah mungkin untuk memberikan keinginan 
Anda dengan cara yang benar dengan panjang gelombang pendek langsung ke cahaya. Anda akan 
heran: dari tempat bagian dalam alam semesta Anda akan menerima yang baik dan Anda akan 
mencapai tujuan Anda karena sekarang Anda berada pada gelombang yang sama. Dan energi ini 
akan melalui makhluk luar Anda dan kebaikan yang mendalam dalam diri Anda akan muncul ke 
permukaan. Setelah Anda telah mencapai umpan balik setiap masalah terletak dalam jangkauan 
Anda yang harus diselesaikan dengan cara yang sukses. 


90 



Gambar. 7 


Interaksi antara siswa dan guru 


Murid 



Dengan membuat dirinya kecil dari dalam, 
siswa akan menjadi lebih reseptif jadi 
sekarang dia bisa mengambil semua apa 
yang guru katakan dan membawa dalam 
batinnya. 


Guru membuat dirinya lebih kecil 
dan lebih rendah dari setiap siswa, 
karena hanya dengan cara ini ia 
dapat memberikan. Dia 
mengabaikan selama pelajaran 
ma kh luk luar dan daerahnya dari 
baik dan jahat. Melalui daerahnya 
menjadi lebih transparan dan 
bersinar dengan kekuatan batin, 
berasal dari kekuatan batin guru, 
sekarang kata-katanya, gambar, 
gerakan dll dapat mengalir langsung 
ke siswa. Ini berjalan melalui 
daerah luar siswa ke perbatasan 
wilayah baik dan jahat. Dalam 
bidang ini guru ‘membakar’ dan 
merangsang hal baik sehingga ia 
dapat tumbuh. 

Dan dalam diri siswa mulai tumbuh 
pori-pori spiritual batinnya (lihat 
gambar A, B dan C) dimana daerah 
yang jahat dan baik akan diambil 
oleh hal baik lebih dan lebih. 
Meningkatnya kebaikan akan 
ditambahkan ke batin dan tidak 
akan diambil darinya. Seperti yang 
Anda tahu perbuatan manusia hanya 
mencapai ke daerah yang baik dan 
yang jahat. Tapi daerah keberadaan 
batinnya selalu tetap utuh. 
Hubungan yang sama seperti yang 
kita lihat di sini antara guru dan 
siswa juga berlaku di semua cara 
interaksi, dimana ada bentuk 
sebenarnya dari pemberian dan / 
dari bentuk sah menerima 






6.4 Kecantikan tidak dapat menyelamatkan dunia 

Apa yang kita maksudkan dengan ini? Dunia Helenistik dan sesuai Kekaisaran Romawi 
difokuskan pada hal terluar: seni, filsafat, senam, patung, etika, membangun jembatan dll Mereka 
membawa etika di dunia dan dengan banyak rasa syukur kita memanfaatkannya. Tapi kecantikan 
saja tidak dapat membuat pondasi yang sehat di bawah tanah. Jika seseorang membuat gambar ia 
menempatkan kendala antara makhluk luar dan batin nya. Makhluknya yang sejati telah pergi. 
Tapi bagaimanapun jika ada yang membangun batin, ia mengembangkan hal yang paling indah 
dalam hidupnya. Tapi mereka tidak akan menyelamatkan kita karena mereka adalah hasil dari 
cinta diri sendiri dan mereka membutuhkan koreksi: koneksi dengan batin. 


6.5 Melawan godaan 

Untuk mempelajari Kabbalah adalah untuk mengalami dan mengamati batin. Hanya dengan 
mengalami diri sendiri, kita akan belajar lebih banyak tentang diri kita sendiri. Pertama ada 
pengalaman makhluk luar. Apa yang Anda lakukan dengan makhluk luar Anda hanya untuk 
Anda, sebaliknya dengan hukum dilarang di luar batin. Godaan berarti Anda tidak memiliki 
kekuatan untuk mengatakan tidak. Kita hanya bisa belajar dari pengalamannya, dan dari 
pengalamannya ia dapat membangun kekuatan. Sebagai contoh: untuk memenangkan sejumlah 
besar uang dalam undian bisa sangat berbahaya jika Anda belum membangun kekuatan batin 
Anda. Untuk cara yang aneh mungkin suara, Anda harus terbiasa dengan kekayaan. Ketika Anda 
menang lotre pikiran Anda terus-menerus akan sibuk dengan makhluk luar, dan melalui ini Anda 
akan kehilangan diri sendiri. 

Bahkan kekuatan yang Anda telah bangun dalam batin Anda akan rusak. Ketika seseorang 
meninggal ada semacam meringankan. Mengapa? Makhluk luar berhenti mendorongnya. 
Kemudian Anda melihat bagian dalam tetapi bersama-sama kita melihat kematian fisik. Untuk 
berada di ’sekarang’ adalah untuk merasakan energi yang benar. Cahaya itu adalah manifestasi 
hanya di saat ini. Ini memberi Anda perasaan menjadi juara. Jadi jangan menunggu sampai saat 
Anda akan mati. Cobalah untuk hidup dalam setiap situasi seperti itu saat-saat terakhir hidup 
Anda. Melalui ini, Anda akan dekat saat sekarang. Untuk difokuskan di saat ini akan membantu 
Anda untuk tidak hidup di masa depan. Dan tidak ada waktu untuk khawatir. Bahkan kesepian 


92 



akan hilang. Tidak ada waktu yang tersisa untuk tinggal. Hidup di saat ini, di saat ini adalah 
bentuk tertinggi dari kehidupan. 


6.6 Menerima dengan cara yang benar 

Arti dari jalan hidup adalah untuk membawa Anda dalam perjanjian dengan hukum alam 
semesta. Dengan demikian, Anda sedang membangun dalam diri Anda kekuatan yang berada 
dalam perjanjian dengan kekuatan cahaya. Satu-satunya tempat di mana kita dapat menemukan 
kekuatan alam semesta berada dalam lubang besar di dalam diri kita sendiri. Di sana kita akan 
menemukan kekuatan yang sangat besar. 

Apa yang harus Anda lakukan adalah untuk membuat lapisan dalam reseptif untuk kekuatan ini, 
untuk membiarkan kekuatan ini menembus Anda. Untuk kita cahaya adalah makhluk dari bahan 
yang sangat kasar dan terserah kepada kita untuk datang dalam perjanjian dengan cahaya. 
Semuanya dalam terang, kita hanya membangun salinan kasar dari cahaya, kita "Saya", lubang 
besar di dalam diri saya. Dalam cahaya kita dapat menemukan kualitas sebagai keutuhan, daya 
tahan dan ketetapan. Membawa diri dalam perjanjian dengan cahaya, kita juga membawa kualitas 
yang sama dalam diri kita. Ini adalah dunia pengalaman. Cahaya bersinar dalam diri kita 
memiliki kekuatan yang sangat besar. Semakin dalam kita pergi akan semakin lebih pendek dan 
kuat gelombang ini. Dan dengan energi ini kita bisa memindahkan gunung. Tapi masalahnya 
adalah keraguan dan kurangnya berserah pada hidup sejati yang murni. Kita juga memiliki 
pertahanan untuk cahaya. Dan ini adalah wilayah kerja kita. 

Cahaya itu membuat matriks dalam diri Anda karena hal tersebut sangat kuat. Semakin Anda bisa 
datang dalam kontak dengan batin Anda menjadi lebih dalam cahaya datang dalam kepribadian 
Anda. Tapi Anda harus tahu daging tidak akan pemah diperbaiki. Perlahan-lahan menghilang 
ketika Anda melampaui pikiran. Karena untuk membawa material berat dalam gerakan, daya 
berat yang dibutuhkan, Anda dapat membandingkan hal ini dengan peluncuran roket. Setelah 
beberapa saat berat badan tidak pemberat. Melalui kesepakatan dalam kualitas Anda bisa datang 
ke pencetakan keutuhan cahaya pada diri sendiri. Aku yang membuat diriku menerima cahaya 
dan sekarang cahaya dapat membuat matriks dalam diriku. Cahaya menembus saya, itu membuat 
kesan pada saya, atau dengan kata lain menempatkan prangko dalam diriku. Ini adalah cara yang 
sah untuk menerima cahaya. Ketika Anda membuat diri Anda menerima mencintai segala sesuatu 
dan apa pun, Anda akan datang dalam perjanjian dengan sumber kehidupan. 


93 



Ingat, apa yang Anda pelajari di dan dari Kabbalah tidak ada hubungannya dengan tubuh fisik. 
Anda harus bangun dalam diri tempat kekuatan. Harus ada pemahaman tentang jantung bukan 
kepala. Kepala berakhir, sama seperti semua pikiran duniawi. Hati ini penuh dengan keinginan 
duniawi. Belajarlah untuk melampaui pikiran Anda. 

Sekitar setiap kepala manusia ada aura. Dan Anda harus belajar untuk membawa aura ini dalam 
diri Anda. Kenyataannya akan menjadi lebih mudah. Karena cinta untuk diri sendiri tidak ada 
ruang untuk ‘Aku’ sejati. Selama aura tetap di luar Anda, Anda akan memiliki perasaan masa 
depan adalah suatu tempat di luar juga. Apa yang Anda rasakan adalah rayuan dan melalui 
rayuan Anda tidak hidup di saat ini. Aura yang bersinar memberikan perasaan harapan. Akan ada 
perubahan melalui kerja batin Anda, tetapi situasi lama akan tetap ada, apa yang Anda terima 
adalah tambahan. Untuk memindahkan memiliki arti yang berbeda dalam dunia batin daripada di 
dunia material. Harus ada kemauan mengalami peristiwa baru. Beberapa kejadian adalah sinyal 
dari atas. Anda harus menerima dan belajar dari sinyal-sinyal ini. Jangan menyembunyikan 
mereka. Bereaksi dan mencari konfrontasi, tetapi dengan cara yang benar. Lihatlah mereka 
dengan tujuan Anda dalam pikiran. Jangan bersedih terlalu lama. Jangan hidup baik di masa lalu 
atau di masa depan tapi di saat ini. Jangan berpikir Anda akan dipandu melainkan hidup di masa 
lalu. 


6.7 Tiga jenis orang dengan kualitas yang dapat Anda gunakan untuk 
pekerjaan batin Anda 

Ketiga jenis tersebut adalah: 

1. Dia yang memiliki fantasi besar 

2. Dia yang binaragawan 

3. Dia yang seorang dukun 

1. Orang yang memiliki fantasi besar tidak ingin hidup sesuai dengan rutinitas sehari-hari. Dia 
ingin menjadi kreatif. Ini adalah sama bagi kita, kita juga memiliki gambaran masa depan. 
Tapi apa yang kita lakukan adalah untuk membawa cahaya yang ada di sekitar kepala kita ke 
dalam. 

2. Seorang binaragawan memiliki banyak disiplin dan konsisten. Dia tidak minum dan sangat 
pemilih dalam apa yang dia makan. Dia memiliki tujuan dalam pikirannya. Bangunan dari 

94 


tubuh fisiknya dan otot lebih tinggi daripada lemak. Seorang binaragawan dapat mencapai 
banyak. Ini adalah sama bagi kita, kita harus menjadi seperti binaragawan tetapi untuk batin 
kita. Karya ini juga perlu disiplin dan ketekunan. Di satu sisi ’batin kita Arnold 
Schwarzenegger’. 

1. Dukun adalah seseorang yang bekerja dalam cara yang sangat licik. Dan Anda juga harus 
sangat licik untuk mencapai tujuan Anda. Dalam pekerjaan batin Anda akan bertemu ego dan 
ego yang lebih kuat dari Anda. Anda harus memainkan permainan dengan ego Anda, tapi 
bermain sangat serius. Anda harus mengatasi ego, mengatasi tapi tidak membunuh. Di satu sisi 
Anda perlu ego. Pada akhir koreksi sisa ego akan membawa kita kepada cahaya terkuat. Tapi 
untuk saat ini, Anda harus bermain dengan ego Anda dan memberi makan sekarang dan 
kemudian. Anda harus tenang untuk memuaskan ego Anda. Jika tidak ego akan menggagalkan 
Anda. Sebagai contoh: seseorang ingin berhenti merokok, ia harus meletakan bungkus rokok 
dan ketika ia melihat salah satu yang dia katakan : "Nanti". Hal ini memberikan ego harapan. 
Setelah melakukan latihan dengan batin kita, kita akan merasakan sakit batin, sama seperti 
ketika kita memiliki rasa sakit setelah latihan fisik. Anda harus membangun perlahan-lahan. 
Semakin Anda bisa bertahan Anda akan mengalami kebahagiaan lebih sesudahnya. 


6.8 Apa itu kebahagiaan? 

Semakin Anda membatasi diri semakin cepat kemajuan akan pergi. Bila ada kekurangan dalam 
keterbatasan itu berarti ada kekurangan dalam keyakinan. Anda harus membatasi jahitan dalam 
hati Anda. Ketika ada perasaan di luar jahitan Anda dapat menggunakan salep. Harus ada batasan 
tapi itu harus menjadi batasan dengan kebahagiaan. Jika tidak itu adalah sia-sia. Dalam 
ketinggian ada kesatuan meskipun dilihat sebagai kontroversial di dunia material. Untuk 
pembatasan orang luar adalah sesuatu yang dia tidak suka. Tapi batin menyukainya. Ketika tidak 
ada perlawanan dari batin Anda harus melampaui alasan Anda, bahkan ketika itu akan menyakiti 
makhluk luar. 

Jadi apa kebahagiaan? Kebahagiaan, sukacita adalah kondisi yang diperlukan untuk kemajuan, 
untuk kesatuan dengan yang lebih tinggi atau untuk langkah berikutnya dalam batin. Ini adalah 
perasaan yang menggembirakan. Dan ini hanya bisa dilakukan dalam kebahagiaan. A ingin selalu 
keluar dari situasi sesak. Jadi bagaimana saya bisa merasakan atau melakukan hal ini dengan 
sukacita? Ketika tidak ada sukacita dalam permintaan Anda, pennintaan Anda akan menjadi 


95 



seperti mengomel. Joy atau kebahagiaan adalah tanda ketulusan. Di satu sisi ada sukacita ketika 
Anda pergi ke dokter bedah karena Anda tahu setelah itu Anda akan dibebaskan dari rasa sakit 
Anda. Keterbatasan untuk pembatasan itu tidak benar, itu adalah cara primitif berpikir seperti 
yang kita lihat dalam setiap agama. Ini tidak bekerja. Hanya dengan sukacita, kebahagiaan Anda 
bisa datang ke pemenuhan. 


6.9 Untuk menerima cahaya dengan cara layar 

Semua empat bentuk di alam menerima cahaya dan kesenangan. Ketika seseorang ingin 
menerima cahaya ia harus membangun layar dalam dirinya. Ini adalah sistem filter dari berbagai 
jenis yang membiarkan berlalu, datang di atas organ dalam kesadaran, dan melalui ini dia bisa 
datang dalam interaksi dengan cahaya yang masuk. Layar harus dilihat sebagai kekuatan 
tambahan untuk mengatasi cinta diri dan melalui kekuatan ini dia bisa datang ke interaksi dengan 
keberadaan batinnya. Layar membuat kita menerima cahaya. Di alam semesta adalah sistem dari 
upgrade kasar cahaya, dan ini bernama sistem kontrol. Ini peningkatan layar dan filter yang ada 
untuk menudungi cahaya lebih dan lebih. 

Semua ini diperlukan bagi seseorang sehingga ia dapat membangun layar dan dalam jumlah yang 
sama ia akan menerima kualitas cahaya yang tepat. Cahaya mengisi dunia sesuai dengan sistem 
kontrol dari alam semesta. Layar di mana-mana dan mereka dapat membiarkan cahaya melewati 
atau mengambil dalam terang. Bahkan ilmuwan terbesar menggunakan sinar kecil cahaya, dalam 
jumlah yang dapat diterima sebagai pribadi. Terserah kita berapa banyak cahaya yang dapat kita 
terima, kita hanya harus belajar untuk membangun layar, lagi dan lagi. 


96 



Gambar. 8 

Interaksi antara cahaya dan saluran masuk 

(•■•••••••■•••■•••••••■•••••••■••••«••■•••■•••■•••■•t 

j Pantulan cahaya adalah 
i cahaya yang menggunakan 

• batin untuk menghadapi 
j cahaya yang datang: pertama 
i ada penolakan, lalu refleksi 
j (untuk menutupinya). Lalu ia 
j membuat perhitungan dan apa 

• yang bisa ditangani dia 
j biarkan masuk 

\ 

\ 

\ 

\ 

\ 

\ 

\ 

\ 


Layar 

Saluran masuk 


Saluran masuk adalah keinginan 
yang ingin menerima untuk diri 
sendiri atau memiliki niat untuk 
memberi. 

Kondisi untuk mengalami dan 
menerima cahaya adalah: saluran 
masuk dan cahaya harus berada 
dalam perjanjian dengan satu 
sama lain mengenai kualitas. 


Layar: kemauan atau ukuran dari 
oposisi untuk membebaskan diri 
dari keinginan untuk menerima 
untuk diri sendiri secara permanen. 
Tanpa ada layar tidak ada 
seorangpun yang dapat 
membangun hubungan pribadi 
dengan cahaya dan tidak akan 
datang pada akhirnya untuk 
pemenuhan utamanya. 



97 






















Bab tujuh 

7 .1 Mereka lima W dan lima A dalam setiap situasi 

Sebuah alat yang sangat penting adalah meditasi. Melalui meditasi, Anda bisa datang dalam 
kontak dengan batin Anda dan menjadi terikat dengan tujuan sejati kehidupan. Anda tidak dapat 
membandingkan hal ini dengan membuat kesepakatan seperti yang kita lakukan di dunia kita, 
Anda tidak dapat membuat kesepakatan dengan hukum alam semesta. Dalam setiap situasi harus 
ada meditasi, terus menerus harus ada koneksi dengan cahaya: dalam pekerjaan Anda, selama 
pertemuan, di rumah dll Setiap kali Anda merasa diserang atau sedih, ketika Anda memiliki 
perasaan cahaya telah berubah pergi, lalu bermeditasi! Renungkan sesegera mungkin, karena 
dengan begitu Anda memiliki kekuatan. Tanpa upaya itu tidak mungkin untuk datang dalam 
kesatuan dengan diri sendiri, setelah Anda merasa bersaru, hidup akan menjadi petualangan besar 
untuk datang ke pemenuhan. 

Ada situasi atau kejadian yang membuat Anda sedih atau membawa Anda keluar dari 
keseimbangan, ke titik ketika tidak ada kesatuan dengan cahaya, maka Anda harus bertanya pada 
diri sendiri lima pertanyaan: Apa? Kapan? Mengapa? Dimana? Siapa? Kelima pertanyaan yang 
memiliki lima jawaban yang sama. 

1. Apa? Apapun yang terjadi, jawaban Anda untuk pertanyaan ini adalah: itu adalah reaksi saya. 
Sebuah tsunami mengerikan, tapi itu adalah semua tentang reaksi Anda, kesadaran Anda. Ini 
akan selalu membawa Anda kembali dalam batas Anda sendiri. Hanya dalam batas Anda 
sendiri bisa ada pemahaman dari cahaya, dari batin Anda sendiri. Ketika Anda membiarkan 
diri Anda diseret dalam keadaan apapun, Anda akan melakukan perzinahan 
mempertimbangkan koreksi pribadi Anda, tujuan akhir Anda. 

2. Kapan? Apapun yang terjadi, jawabannya akan selalu: sekarang. Ketika Anda berpikir pada 
besok Anda bennain perzinahan mengingat situasi saat ini. Anda memimpin diri sendiri ke 
masa lalu dan Anda mengambil nyawa Anda, kekuatan kehidupan sekarang. Ini adalah bunuh 
diri. Jangan bersedih terlalu lama. Jangan tinggal terlalu lama dalam suatu situasi. Selalu 
melihat situasi dengan batin Anda dan dengan saat sekarang. Hanya di saat ini Anda memiliki 
kekuatan 100% untuk menangani realitas kasar. Jangan berpikir terlalu lama tentang masa 
depan, kilas balik sudah cukup. 


98 



3. Mengapa? Dan jawaban atas pertanyaan ini selalu harus menjadi: itu adalah untuk koreksi 
saya. Tidak pernah, dan jangan pernah mencoba untuk berdebat dengan pikiran duniawi Anda, 
itu akan selalu salah. Mengapa tidak diberikan kepada kita, Anda tidak bisa merasakan 
mengapa dari penderitaan yang Anda pikir Anda terlibat. Selalu harus ada kerinduan untuk 
pengembangan pribadi dan pemenuhan. Jangan berikan hatimu kesempatan untuk menyeret 
Anda pergi. Tutup hatimu untuk drama karena mereka tidak ada dalam realitas sejati. Hanya 
semangat kelompok dan kita ingin membebaskan diri dari rantai ini. 

4. Siapa? Dan pertanyaan ini selalu harus dijawab dengan 'Aku’. Itu selalu kondisi koreksi. Dan 
tidak hanya Anda harus tahu ini, tetapi Anda harus yakin akan hal itu juga. 

5. Dimana? Dan pertanyaan ini selalu harus dijawab dengan Di dalam Saya. 

Ketika Anda mengingat lima pertanyaan ini dan Anda memberikan diri Anda lima jawaban, 
hidup akan sukses. 

Meditasi adalah operasi batin Anda lakukan dalam diri Anda, itu adalah bangunan dari kekuatan 
dari dalam untuk memberikan jawaban dengan semua kekuatan yang Anda miliki dalam diri 
Anda, membenarkan diri sendiri dengan hati dan jiwa dalam setiap situasi. Setelah beberapa saat 
jawaban ini dan pertanyaan akan muncul dalam Anda secara otomatis. Selalu ada godaan untuk 
menembus dan mengganggu Anda. 

Hanya ketika Anda datang ke meditasi dalam setiap situasi dengan lima pertanyaan dan lima 
jawaban Anda dapat menangani situasi. Melalui ini Anda mengembangkan layar, dan dengan 
layar ini Anda sedang membangun kekuatan untuk tidak menerima secara egoistik. Anda sedang 
membangun filter melalui meditasi ini, Anda hanya akan menerima apa yang baik untuk Anda, 
apa yang akan membawa Anda ke pemenuhan. Akibatnya lima jawaban akan tercermin melalui 
batin Anda. Ini adalah permainan, karena itu baik untuk menerima sesuatu. Yang penting 
hanyalah bagaimana. Apakah baik untuk saya? Apakah saya memiliki cukup kekuatan untuk 
menolak atau tidak? Yang penting adalah apa yang akan Anda lakukan dalam situasi. 

Pada permukaan indera kita kita membangun kekuatan untuk mewujudkan lima jawaban. Hal ini 
tidak hanya mengetahui dari lima jawaban, kita harus merasakannya juga. Kemudian kita berada 
dalam posisi di mana kita dapat mengatakan, apapun yang terjadi, itu terjadi kepada saya 
sehingga sekarang saya bisa membuat koreksi, saya tidak bisa menyalahkan orang lain, yang 
merupakan respon dari makhluk luar. Dalam setiap situasi, ilmu pengetahuan, teknik, keahlian, 
politik, penyakit atau masalah apa pun, harus ada justifikasi melalui lima jawaban. Setelah kita 

99 



memiliki kekuatan ini, setiap situasi akan menjadi mainan anak-anak. Misalnya Anda 
mendapatkan biaya, Anda berada dalam posisi untuk mengatakan, ’ini baik juga'. Kita harus 
membayar biaya dan kita bisa melakukannya dengan gembira, bukan untuk membenci polisi dan 
menjadi marah. Ketika Anda merasa marah Anda tahu Anda belum dikoreksi sendiri. Masing- 
masing lima jawaban memiliki kekuatan tertentu. Setiap koreksi memberikan kekuasaan, ketika 
kita tidak memperbaiki diri kita sendiri, kita memiliki sesak di kekuatan. Dan kita bisa mengubah 
ini. Ini adalah kekuatan dari sekarang. Untuk hidup di saat ini tidak mudah. 

Penderitaan adalah efek samping. Hal ini tidak perlu. Kita menderita karena kita tidak bisa 
memberikan. Pertama kita harus bekerja pada lima jawaban, dalam setiap situasi kita harus 
mengubah jawaban tua ini di lima jawaban baru selalu benar. Kemudian kita akan mencapai 
optimum keterbukaan untuk cahaya dan cahaya akan memberi kita solusi yang tepat. Apa yang 
kita lakukan adalah untuk mengangkat kilau cahaya dari keinginan egois kita. Setelah kita telah 
membawa mereka ke bagian atas tubuh mereka dapat diperbaiki. Dan ini membutuhkan banyak 
usaha, tetapi pahala akan menjadi luar biasa. Sekarang Anda dapat memahami perkataan 
kebangkitan dari kematian, dari keinginan kematian kita. Pekerjaan kita adalah manusia super 
dan di bawah manusia - bekerja pada kedua sisi tubuh. Untuk menjadi manusia yang egois. Kita 
mendapatkan cahaya dari kegelapan. 

Sebuah mimpi dari masa lalu sementara kita harus hidup di saat ini. Jadi jangan berikan banyak 
perhatian. Ini adalah reaksi Anda. Ini adalah koreksi. Setiap kali ketika ada perasaan tidak baik 
Anda harus menyadari itu baik untuk Anda. Mengingat lima pertanyaan dan memberikan 
jawaban dengan lima jawaban. Mereka akan selalu cocok. Jangan memberikan jawaban karena 
sekarang Anda telah belajar untuk melakukannya, harus ada kekuatan untuk mengalaminya. 
Akan ada perbedaan antara kekuatan lima jawaban dan keadaan. Ketika ada pertanyaan selalu 
ada sesak. Jawabannya adalah perasaan cahaya, kesenangan Anda terima dalam solusi. Ketika 
situasi yang terlalu kuat untuk Anda, Anda memiliki perasaan sesak, kegelapan. 


100 



Gambar. 9 


Meditasi satu 


Reaksi 
Jawaban (A) 


S 5 


S 4 


S 3 


S 2 


S 1 


Dalam setiap situasi yang 
saya butuhkan adalah layar 
(kemauan) untuk tinggal di 
"kekuatan sekarang" menurut 
jawaban utama (A). 


A 5 
A 4 
A 3 
A 2 
A 1 


'A 

V- 


Situasi, (stimulus) kondisi 


Masach 


W 1 


W 2 


W 3 


W 4 


W 5 


Pertanyaan 

(5W’s) 

Jawaban 
(5 A’s) 

Akan dicapai 
melalui layar 
(kemauan) 

1 

Apa 

Reaksi saya 

SI 

2 

Kapan 

Sekarang 

S2 

3 

Kenapa 

Koreksi 

S3 

4 

Dimana 

Dalam diri 

saya 

S4 

5 

Siapa 

Saya 

S5 


101 

























Setiap situasi (stimulus) yang dialami atau terlibat di dalamnya, adalah untuk mempertimbangkan 
sebagai cahaya yang datang, kesenangan, rayuan, tantangan (positif atau negatif). Bagaimana menangani 
ini? Bagaimana saya bisa mengatasi setiap situasi, setiap kondisi, tanpa pengecualian, jadi aku akan 
datang lebih dekat ke tujuan akhir saya telah ditetapkan untuk keutuhan dan kelengkapan dalam diri 
saya? Ketika kita melihat diri kita dalam situasi seperti ini kita harus bertanya pada diri sendiri lima 
pertanyaan pokok , yang dalam setiap situasi dan/atau kondisi yang berharga. Kita menyerukan 
pertanyaan-pertanyaan ‘lima W’ yang mencerminkan kekurangan kita dan mereka membutuhkan lima 
jawaban prinsip. Pertanyaan-pertanyaan ini luar biasa karena mereka hanya perlu satu jawaban yang 
selalu berharga dan akan memberikan solusi yang tepat. Tapi itu tidak cukup untuk mengetahui hanya 
jawaban ini. Jangan biarkan mereka menjadi kata-kata yang tidak berarti, dengan kata lain mereka 
membutuhkan kekuatan yang sama untuk dikonsumsi oleh batin. Kekuatan setiap jawaban dalam setiap 
situasi membentuk 'hidup di saat ini ’. 

Untuk mencapai hal ini, saya harus membawa perasaan yang saya alami dalam kondisi tertentu, dalam 
situasi perjanjian dengan lima Jawaban pada ‘lima W’ saya. Jadi pertama saya mulai bekerja dari dalam 
untuk mengurangi perbedaan antara perasaan subjektif saya dan 'hidup di saat ini’ yang benar. 
Bagaimana? Aku mengurangi perbedaan dengan meditasi batin, untuk membuka kekuatan jadi sekarang 
aku bisa menghadapi cahaya yang datang (misalnya: kondisi dimana saya merasa banyak tekanan) 
dengan layar dari sekarang yang telah saya bangun, yang dapat menahan penetrasi bebas dalam situasi 
ini. Dengan demikian sekarang (dalam aturan) secara otomatis menghitung berapa banyak cahaya 
(kesenangan, kesadaran, infonnasi dari situasi tertentu) yang dapat saya terima dengan cara tidak egois. 


Anda harus bekerja dengan lima jawaban, mereka akan mengisi sesak dalam diri Anda, tetapi 
Anda yang harus memberikan kekuatan untuk mengambil di lima jawaban, mereka harus menjadi 
bagian dari Anda. Sebuah layar adalah kekuatan altruisme. Dalam kekuatan ini tersembunyi 
potensi dari lima jawaban. Akhirnya kita harus datang ke aspek penerimaan dalam rangka 
memberikan. Kita belajar bagaimana bekerja dengan hukum alam semesta. Selama makhluk luar 
Anda sesuai dengan batin Anda, ada sesuatu yang salah. Pekerjaan batin adalah bertentangan 
dengan apa yang kita pikirkan. Ini adalah sumber kehidupan. 

Ketika kita ingin memberikan dan kita tidak mampu untuk menerima, kita tidak membangun 
kekuatan untuk menerima lima jawaban. Anda harus bekerja sangat keras untuk mewujudkan 
lima jawaban dalam pekerjaan batin Anda, dalam setiap situasi yang Anda harus menghadapi diri 
dengan lima jawaban, ketika Anda membangun kesatuan dalam diri, kekuatan, emulsi, kohesi, 
dalam setiap situasi. Segala sesuatu di luar saya adalah cahaya. Setiap kondisi adalah menggelitik 
bagi Anda untuk melakukan pekerjaan Anda. Bahwa Anda mungkin menjadi sadar. Apa yang 
baik atau jahat hanya perasaan dari Anda. Dan Anda harus bereaksi cukup untuk mereka berdua. 
Bila Anda hanya ingin baik Anda seorang anak yang menginginkan beberapa permen. Kemudian 
Anda hanya mengikuti hukum alam. Oleh karena itu sangat penting untuk berjuang untuk 
keutuhan. Jangan terlalu nyaman untuk diri sendiri, tidak bennain seperti orang baik atau orang 


102 





kudus. Ini adalah sisi ini atau sisi lainnya. Itu tidak masalah. Jangan bereaksi dengan cara lain, 
tulus dalam siapa Anda. Jangan pernah marah atau membiarkan diri Anda sedang dibuat marah. 
Pengalaman keutuhan terletak pada pertahanan dalam situasi. Di sini kita melihat erosi dari lima 
perbedaan. Dalam pekerjaan sehari-hari kita berkata: "Aku ingin, aku ingin, aku ingin". Tapi 
ketegasan yang benar adalah untuk memancarkan perbedaan antara lima jawaban yang benar. 
Janganlah lihat dalam apa yang tertulis, untuk memberikan salah satu pipi yang lain setelah Anda 
menerima tamparan. Semuanya harus dilihat dalam konteks tujuan akhir, itu harus sesuai dengan 
cahaya. Mereka adalah lima pertanyaan dan lima jawaban. Mengapa perilaku Anda begitu konyol 
sekarang setelah Anda memiliki dana? Anda tidak bisa menghilangkan defisit. Ketika Anda 
mengatakan 'aku', Anda akan membawanya dalam diri Anda, ke batin. Jangan pemah 
membawanya di luar diri Anda. Di sini kita melihat alasan mengapa agama tidak bekerja. Tidak 
ada keselamatan karena hanya sangat wajar. 

Di sini kita melihat sikap yang sama: "Saya tidak mengerti sehingga tidak ada". Hanya ada 
berbicara tentang batin tapi tidak ada pengalaman. Anda harus membawanya dalam konteks 
Anda sendiri. Ini adalah hubungan dengan cahaya. Apapun yang terjadi, itu adalah dalam diri 
Anda. Sesuatu ingin menembus Anda. Anda harus membangun kekuatan dalam diri Anda 
sehingga Anda dapat melihat konteksnya. Setelah beberapa saat semua pertanyaan akan terlihat 
sebagai satu. Tidak pemah, dan berarti saya benar-benar tidak pernah memberikan kontrol emosi 
Anda. Tentu saja Anda mungkin menangis, itu adalah manusiawi, tetapi juga jika Anda bermain 
dalam tindakan, itu tidak nyata. Anda harus menyadari, ada, adalah dan akan ada drama, itu 
semua dalam permainan. Apapun yang terjadi di luar Anda, membawanya ke dalam diri Anda. 
Setiap hari harus ada persatuan dengan batin Anda. "Ini adalah apa yang saya rindukan'. Sekarang 
adalah waktu dan tempat yang tepat untuk datang dalam tindakan karena tidak ada tempat untuk 
hal-hal lain dalam hati Anda. Apa yang akan Anda lakukan akan memberikan kesenangan yang 
kekal. 


103 



Gambar. 10 


Kerja tim antara 5 W’s dan 5 A’s. 


f 


Ketinggian 
Batin \ 
Sesorang 


Cahaya 




5 Saya 


Tubuh 

4 dalam saya 

1 

lagian atas 

3 koreksi 

1 

2 sekarang 

i 

1 reaksi saya 


5 A 


Situasi kondisi atau 
stimulus 


/ 


/ 

► 


I 

I 5 W 


membagi garis (pinggang) 
bandingkan dengan fraksi 


JlVlainly it 

1 apa 

i Is here 


Iwhere the 

2 kapan 

'Correction 


|Find place 

3 kenapa 

I Tubuh 

4 dimana 

bagian 


bawah 

5 siapa 


T 

Bandingkan dengan fraksi: semakin kecil pembagi semakin besar dividen, ketika salah satu membawa 5W-nya 
dalam perjanjian dengan 5A itu W akan diselesaikan. Seseorang datang dekat dengan koreksi akhir dan seseorang 
mengalami keutuhan dalam setiap situasi. 


5A (penyebut) 


-00 (Kelayakan maksimum) 

5 W (pembagi) berusaha untuk nol - 0) -► 


104 

























7.2 Kesenangan terbesar datang setelah kekecewaan terdalam 

Adalah baik untuk memiliki pertanyaan, melalui pertanyaan-pertanyaan Anda akan menerima 
cahaya. Dan pertanyaan adalah sesak, itu adalah satu-satunya hal yang kita butuhkan. Anda harus 
menemukan jawaban untuk dan dalam diri Anda sendiri. Hal ini sebagai ledakan. Belajar untuk 
hidup dengan pertanyaan yang Anda miliki. Bila Anda memil ik i pertanyaan, itu lebih dari apa 
yang dunia berikan kepada Anda. Jangan mengganggu masalah orang lain. Apakah Anda tahu 
alasan mengapa seseorang ingin bunuh diri? Jangan katakan: "Anda berada di luar pikiran Anda", 
atau, "silakan". Kemudian mereka membuat pilihan lain. Pertanyaannya harus selalu dalam diri 
Anda: "Apa tujuan saya hidup?" Jika orang tidak ingin bekerja pada diri mereka sendiri dan 
mereka tidak membawa lima jawaban atas solusi, itu adalah masalah mereka, bukan milikmu. Ini 
adalah hidup mereka, mereka akan memiliki lebih sedikit energi dan mungkin tertekan. Mereka 
mencari alasan sehingga mereka tidak harus bekerja pada diri mereka. 

Ketika seseorang kehilangan lebih dari 50% dari keinginannya dia akan otomatis berkeinginan 
untuk bunuh diri. Tidak ada keseimbangan dalam dirinya. Kerinduan kematian lebih besar dari 
kerinduan untuk hidup. Perlu diingat, ini bisa menjadi titik tengah, ketika seseorang telah 
mencapai tingkat terdalam, kekecewaan terdalam, dapat menjadi titik balik untuk hidup. 
Kemudian akan ada jawaban dari dalam, dan ini adalah kemenangan terbesar yang dapat dimiliki. 
Sekarang cinta untuk hidup dapat tumbuh, ini adalah perasaan terdalam yang dapat dimiliki 
seseorang. Bila Anda menahan seseorang yang ingin melakukan bunuh diri, Anda akan 
mengambil kesempatan baginya untuk tumbuh. Jadi, cara apa untuk membantu orang lain selama 
kita tidak diperbaiki dalam diri kita? Menyucikan diri dan membangun diri sendiri. Dengan ini 
Anda membantu orang lain. 


Bab delapan 

8.1 Cahaya akan membangkitkan dalam diri kita keinginan untuk 
menerima. 

Cahaya adalah tunggal dan tidak dapat diubah. Bidang kekuatan tidak berada dalam cahaya itu 
sendiri. Anda dapat melihat mereka sebagai kualitas. Adalah kita yang berubah setelah kita 
membawa diri kita dalam perjanjian dengan hukum alam semesta. Tidak ada secara umum yang 
tidak dapat kita temukan secara khusus. Sekarang kita akan mengalami tangga batin kita. Jadi 


105 



mengapa kita berbicara tentang layar dan pengkasaran cahaya? Cahaya ini disusun sedemikian 
rupa sehingga kita dapat mengalami berbagai lapisan. Tugas kita adalah untuk memunculkan 
kekuatan untuk mencapai tingkat terendah pengkasaran tersebut. Setelah kami telah mencapai 
tingkat ini pengkasaran akan hilang. Setiap semangat membuat langkah menghilang. Ini adalah 
apa yang kita harus capai dan di mana kita harus datang dalam tindakan. 

Adalah cahaya yang mendorong kita untuk menerima. Jadi bagaimana kita bisa mengalami kedua 
aspek cahaya terpisahkan, cahaya dan keinginan untuk menerima dari sumber? Dalam cahaya ada 
akar atau sumber batin kita. Kegelapan begitu besar sehingga kita tidak bisa melihat jalan yang 
membawa kita ke sumbernya. Keberadaan kita adalah keberadaan batin. Tubuh hanya kostum, 
Anda dapat membandingkan hal ini dengan pakaian angkasawan dan yang batin adalah 
angkasawan tersebut. Kita bukan pakaian tetapi kita perlu untuk pergi ke ruang angkasa. Kita 
perlu kostum untuk mengalami suasana lambat di bumi. Tapi adalah batin yang menerima 
kehidupan dan bukan kostum. Ini adalah sama ketika kita berbicara tentang astronot, kita tidak 
berbicara tentang pakaian mereka, tapi tentang orang yang di dalam. Sama dengan di bumi. 
Dalam tubuhnya adalah batin dan daerah yang baik dan yang jahat. Jika Anda ingin datang ke 
pemenuhan Anda harus menyucikan diri dari kejahatan dan bukan dari daging. Dan memurnikan 
diri sendiri berarti membawa diri dalam perjanjian dengan cahaya. 

Jadi apa bahan bangunan yang ada jauh di dalam diri kita? Mereka adalah bidang kesadaran. Dan 
semua kekuatan yang terhubung. Kita, batin kita yang sebenarnya telah jatuh. Semua kekuatan 
hidup kita rusak. Ini adalah alasan mengapa ada keraguan. Setiap makhluk harus membuat diri 
menerima dan oleh karena itu kita perlu mengembangkan. Ini adalah tujuan kita diciptakan. 
Pertama kita perlu keinginan untuk menerima, lalu keinginan untuk memberi, mengapa? Setelah 
seseorang memiliki kemauan untuk menerima, ia menerima cahaya dalam semua jenis varietas 
kesenangan dan kepuasan. Rasanya baik. Tetapi pada saat yang sama ia menerima juga rasa 
kualitasnya sendiri. Ini adalah hukum, seorang ibu harus memberi makan anaknya. Tidak ada 
yang bisa datang ke aspek pemberian sebelum dia tahu sama sekali tidak ada pemberian dalam 
dirinya. Pemberian terletak dalam penerimaan tersebut. Cahaya memiliki kualitas memberi dan 
menerima dalam satu akar. Jadi, ketika seseorang mengalami kualitas cahaya, ia merasa malu. 
Mengapa? Ketika ia menerima dia juga mencapai aspek pemberian. Dia melihat pemberian lebih 
tinggi dan karena itu ia memiliki keinginan untuk memberi. Pertama dia ingin memberikan hanya 
untuk memberi. Lalu ada kesadaran, merasa pemberian jauh lebih baik, itu nyata, sempurna dan 
lebih tinggi. Awalnya kita hanya memberikan untuk memberi karena kita tidak memiliki 

106 



kekuatan untuk menerima dengan cara memberi. Tapi ada perbedaan, itu bukan penerimaan 
seorang anak, tetapi kita membangun kekuatan. Mereka tidak sedekah, tapi kita telah layak 
mendapatkannya karena makhluk luar telah bekerja sangat keras. 

Apakah ada perbedaan antara penerima sebagai makhluk dari dunia dan penerimaan dari batin? 
Selama proses perubahan dari egoisme menjadi altruisme, kita membentuk stasiun penerima, 
menerima sel-sel, dan segala sesuatu berasal dari sumber yang sama ke dalam sel-sel ini. Ini 
adalah niat dan berniat yang berubah. Anda mengubah sifat penerima tersebut. Selama kita tetap 
menerima dengan cara egois kita masih tidak dikembangkan, ada gerakan batin yang akan 
membawa kita ke tujuan akhir. Hal ini tidak salah karena ini adalah bahan alam kita. Tapi hari 
ini, dalam pengembangan evolusi kita bisa pergi lebih cepat dan lebih cepat dalam kesadaran, 
batin mendorong untuk menerima dengan cara yang altruistik. Hal ini tidak salah untuk 
menerima dengan cara yang egois. Ini hanya tahap dalam perkembangan Anda. Seorang anak 
bermain dengan mainannya, apakah kita menyalahkan dia untuk bennain dengan mainannya? 
Tidak ada aturan. Tidak ada kode. Ini adalah fase pembangunan individual. Tapi Anda harus 
melakukan ini 100 % secara sukarela . 

Kemajuan selalu bergandengan tangan dengan kesiapsiagaan, dan kemajuan Anda terletak pada 
kesiapan menyerahkan pikiran duniawi demi pikiran yang lebih tinggi dari batin Anda. Tidak ada 
kerugian. Anda hanya mendapatkan. Anda memiliki keraguan jadi sekarang Anda perlu beberapa 
penelitian, bekerja di dalamnya, tetapi pada saat yang sama Anda harus membuat upaya untuk 
memegang erat pada hukum batin Anda. Dalam hal ini Anda mendapatkan banyak kekuatan batin 
dan wawasan Anda akan melihat tujuan hidup Anda. Anda harus membatalkan diri sendiri, 
jangan bicara tentang diri Anda, pertempuran dalam diri Anda, tapi itu harus terjadi tanpa 
kekuatan apapun, itu harus dilakukan dengan cara yang lembut dan mudah. Tentu saja Anda 
harus membuat usaha tetapi tidak terlalu banyak. Jangan menangis atau merasa marah mengingat 
semuanya yang terjadi pada dan di dalam diri Anda. Semua penderitaan yang Anda lihat di dunia 
dapat diperbaiki, kecuali kemarahan. Anda dapat merasa menyesal dan datang ke penyesalan, tapi 
kemarahan merusak batin dan Anda harus mulai dari awal. Jadi, hati Anda harus bebas dari 
kemarahan. Ini sangat istimewa : kemarahan adalah kualitas bukan kondisi. 


107 



8.2 Semuanya memiliki arti 

Semuanya memiliki arti. Bahkan rumah mungkin tidak rusak. Sebuah rumah adalah produk dari 
transpirasi dan pembuangan tubuh Anda. Saat ini kita harus sangat berhati-hati mengingat hewan 
dan manusia. Ini akan memberikan koreksi yang sangat besar. Katakanlah ’terima kasih' ketika 
seekor lalat menyengat Anda. Seorang manusia adalah makhluk yang sangat cerdas. Lalat hanya 
ingin menerima. Juga memiliki rasa honnat terhadap bunga dan tanaman. Biarkan mereka hidup. 
Ini juga koreksi. Jangan membuang sisa-sisa makanan Anda. Bahkan ketika Anda seorang 
jutawan, sistem kontrol tidak melihat rekening bank Anda, tetapi sebaliknya, Dia mencari hal-hal 
kecil yang Anda lakukan. Jadi, ketika Anda menghadiri pesta ambil hanya apa yang Anda 
butuhkan. Pangan memberi kekuatan. Jangan membuang apa pun. Makanan di piring Anda harus 
dimakan selain itu akan menjadi sampah, tetapi tidak untuk binatang. Jika Anda ingin menjadi 
kaya - dan ini berarti Anda puas - Anda harus sangat berhati-hati dengan hal-hal ini. Jika Anda 
mengabaikan mereka, Anda tidak akan pernah cukup. Simpan bahan yang Anda butuhkan. Orang 
lain dapat memanfaatkannya jadi berikan ketimbang membuangnya. Sulit untuk melihat tetapi 
seorang ibu, yang memberi makan anaknya dengan payudaranya, memberi makan anak dengan 
limbah. Dia tidak makan sama seperti anaknya. 

Di bagian atas tubuh sampai ke pinggang makanan itu baik, di bawah pinggang di sana kita 
melihat kejahatan. Makanan yang belum digunakan menjadi limbah. Dalam segala sesuatu kita 
melihat aspek yang baik dan yang jahat, memberi dan menerima dengan cara yang egois. 
Keduanya tentu. Anda tidak bisa merasakan baik sebelum Anda belum merasakan kejahatan. 
Begitu ada saat tertentu cahaya mengguncang segalanya untuk membuat emulsi yang tepat, jadi 
sekarang setiap elemen terdiri dari dua hal: semakin tinggi dan lebih rendah. Hal ini telah 
menjadi suasana di mana kita bisa hidup. Setiap manusia memiliki keinginan dan kekuatan yang 
ada di dunia. Tetapi pada saat yang sama, setiap orang memiliki bahan utama dan individual. 
Ketika Anda melihat kesengsaraan, lihatlah seperti milik Anda. Anda tidak dapat menutup mata 
Anda. Setiap hari manusia harus membuat koreksi karena setiap hari berbeda. Anda sudah 
mengambil kemarin. Ini berarti kita bertindak sesuai perjanjian dengan hukum alam semesta dan 
bukan karena itu dalam alam kita atau karena kita mengharapkan imbalan. 


108 



8.3 Generasi terakhir yang akan memiliki cahaya 

Mungkin ada pertanyaan dalam diri Anda: generasi ini sangat egois, bagaimana bisa ada sesuatu 
yang baik? kita adalah limbah dari semua orang lain limbah dari semua orang yang pemah hidup 
di bumi. Generasi pertama adalah yang paling murni. Mereka menerima makanan mereka. Bagi 
mereka koreksi tidak diperlukan, mereka tidak harus datang kembali. Tugas mereka telah 
terpenuhi. Kita termasuk generasi kemudian. Tidak ada sampah di alam semesta. Keinginan 
terkecil adalah produk tertinggi. Generasi terakhir yang akan memiliki cahaya. Tidak ada 
penghilangan dalam batin. Kita bekerja secara keseluruhan. Ketika Anda bekerja pada diri Anda 
bekerja secara keseluruhan. Kita mengoreksi diri kita sendiri untuk kebaikan bersama. 

Cahaya yang ada untuk semua orang, untuk alam dan kemanusiaan, bahkan untuk tanaman. 
Semuanya memiliki akar mereka dalam terang: batu, tanaman, hewan, mereka semua memiliki 
akar dalam cahaya. Mereka juga memiliki sepuluh bidang kekuatan. Sebuah singa misalnya 
memakan binatang, tapi dia hanya makan apa yang dia butuhkan, sisa-sisa makanan untuk hewan 
yang lainnya. Seekor binatang tidak egois. 

Seorang manusia dibuat sedemikian sehingga memiliki semua empat bentuk alam. Kuku dan 
rambut kita misalnya terkait dengan dunia mineral. Ini adalah benda mati sementara itu masih 
terus berkembang. Ketika hewan memakan tanaman, tanaman menjadi bagian dari sifat hewan. 
Di satu sisi itu adalah semangat untuk tanaman. Hal yang sama terjadi dalam diri kita. Tapi 
semangat terjadi hanya ketika seseorang makan apa yang dia butuhkan. Semuanya terhubung 
yang satu sama lain. Sebuah perbuatan baik memberikan resonansi yang sangat besar. Kami juga 
harus menghormati batu dan pegunungan. Seorang fisikawan dapat menjelaskan bagaimana 
kawah bekerja tetapi segala sesuatu memiliki alasan, sangat penting untuk alam semesta dan 
manusia. Ketika kita merusak gunung, suatu hari kita harus membayar kembali untuk kerusakan 
yang telah kita lakukan hari ini. Yang terakhir dan koreksi besar tergantung dari kita dan hanya 
dari kita dan bukan dari takdir. Hal ini hanya dapat dilakukan melalui keinginan yang tulus dan 
keinginan yang tulus untuk hidup sesuai hukum batin. 


109 



Bab sembilan 


9.1 Keutuhan ada di dalam hatimu 

Sebagai orang yang lama hidup di bumi yang mereka cari adalah keutuhan, dia pergi ke tempat- 
tempat suci dan pada tempat-tempat seperti itu. Ini adalah dalam hati Anda, di sana kita bisa 
menemukan bait suci, tempat yang paling tepat adalah di dalam hati Anda. Namun orang masih 
mencari tempat ini di luar diri sendiri. Dia pikir dia akan menemukan cinta di Roma, Lourdes, 
atau Tibet atau di dinding rahmat di Yerusalem ... tapi itu adalah sama dengan makan kue, setelah 
satu jam Anda lapar lagi. Jadi tumbuh! Menjadi dewasa dalam batin Anda. Jangan berpikir 
tempat fisik dapat membawa keutuhan. Ini adalah sebaliknya: adalah kita yang mendedikasikan 
tempat. 

Bait makhluk luar telah dihancurkan oleh kekuatan DIA yang lebih tinggi: pertama Babel dan 
kemudian Roma yang menyelesaikan pekerjaan. Ini adalah tempat suci di mana bait berada, 
tetapi ketika kita tidak dikoreksi kita hanya akan merasakan emosi. Ada prinsip: tidak ada yang 
datang dari atas jika kita tidak pertama membangkitkan sisi bawah ini. Jadi jangan menunggu. 

Di tempat-tempat suci kita merasa sukacita karena ego kita tenang. Ada begitu banyak kekuasaan 
dari kebaikan dimana yang jahat menjadi tak terlihat. Apa yang kita alami adalah batin kita dan 
kita memproyeksikan mereka pada diri kita sendiri. Yang baik dalam diri kita muncul. Dan apa 
yang tidak dikoreksi ditampung sejenak, tetapi belum dilakukan upaya pada batin kita. Jadi, 
ketika kita berada di tempat-tempat suci kita harus sangat berhati-hati. Kekudusan dan kejahatan 
akan bergandengan tangan. Rahmat dan keparahan keduanya kekuatan, hadir struktural di alam 
semesta. Hanya belas kasihan tidak ada, tetapi Anda mengalami ketika Anda berada di suatu 
tempat yang kudus, adalah batin yang mengalami ini. Apa yang Anda alami adalah cerita yang 
telah diberitahu untuk Anda. Ini adalah alasan mengapa kekuatan yang lebih tinggi telah 
menghancurkan Bait-Nya sehingga kita bisa membuat tempat dalam diri kita sendiri: ’kuil hati 
kita'. 


110 



Ada empat penakluk bait suci: 

Orang Babel 
Orang Persia 
Orang Yunani 
Orang Roma 

Invasi Yunani membawa undang-undang di bait suci. Lainnya membawa babi. Kita hanya 
berbicara tentang kualitas. Hanya ketika ada keinginan yang sangat kuat untuk pembebasan kita 
dapat mengalami kekal. 

Ini adalah teknis dari empat perjanjian dalam setiap makhluk. Terhadap perjanjian mata kita 
melihat mata yang jahat. Terhadap lidah yang memuji dan membawa kehonnatan kita melihat 
lidah yang jahat. Setiap orang yang bekerja pada dirinya sendiri harus menaklukkan empat poin 
dari penyesatan dalam setiap situasi. 


111 



Draw. 11 



Formula of the perfect temple: 

1) The personal perfect temple within the inner being 


fndications: 

Th: the perfect temple i n the heart of every being. 

F: the function of. .. 

Cp: the personal correction of one being. 



2) The perfect temple of whole humanity 


Indications: 

Tm: the perfect temple of whole humanity. 

F: the function of,,„ 

: the total (£) at personal corrections of all beings. 



112 







Semua apa yang kita lakukan adalah untuk membuat koreksi untuk membangun bait. Untuk bait 
pribadi yang ada di dalam hati Anda, ini adalah tempat paling suci dari batin Anda. Dengan 
setiap koreksi Anda sedang membangun bait hati Anda. Dalam detail terkecil kita melihat cahaya 
dari alam semesta. Bait ini hanya berarti 'untuk menjadi utuh dalam hati Anda: berarti Anda 
mengalami semua sepuluh bidang kekuatan dalam setiap segi. Semua kekuatan dan kekuasaan 
harus diarahkan untuk tujuan ini. Sajikan koreksi pribadi Anda sendiri dan pada saat yang sama 
Anda akan melayani keseluruhan. Di sebelah kanan kita melihat rahmat dan cinta. Di sebelah kiri 
ada keadilan dan tingkat keparahan. 

Ketika Anda kembali dari tempat suci Anda merasa dirubuhkan. Semua orang ingin menjadi 
baik. Kekuatan positif yang sangat kuat dan itu jika Anda mendapat suntikan raksasa tetapi dalam 
kenyataannya, hal ini bukan Anda sebenarnya. Itu bukan hadiah Anda. Ketika Anda berada di 
rumah dan kekuatan itu hilang, Anda melihat bagaimana jelek cinta-diri Anda sebenarnya. Jadi 
hati-hati. Tentu saja ada cinta, tapi dengan cinta ini ego Anda tumbuh juga. Anda merasa diri 
sangat dilindungi. Setelah di rumah cahaya telah meninggalkan Anda. Ego Anda, cinta-diri Anda 
terhubung dengan cinta, tapi cinta untuk diri sendiri ingin menghancurkan 'saya' yang sejati, ingin 
Anda untuk membuat kesalahan. 

Hanya cahaya dapat membuat garis tengah. Hidup ini pendek untuk lelucon. Atau usaha Anda 
adalah untuk 100% atau Anda tinggal dalam tahap lelucon. Ego hanya bertahan ketika Anda 
tinggal. Itu membuat penggunaan daya tinggi untuk dirinya sendiri. Dan ini tidak baik. Tapi 
ketika Anda mengabaikan cinta-diri Anda, maka Anda tidak makan, karena di tempat yang sama 
tersembunyi kilau cahaya dari pemberian. 


9.2 Siapa yang berbicara di dalam saya: cinta diri sendiri atau ‘aku’ 
yang sejati? 

Sebuah pohon buah dapat menghasilkan banyak buah-buahan mentah tapi petani hanya memetik 
dan menghitung buah yang matang. Buah yang mentah dia tidak perhatikan. Ini adalah sama 
dengan kita. Semangat massa tidak masuk hitungan. Buah mentah terasa asam dan kita tidak bisa 
memakannya. Tapi semua orang ingin dihitung dan akhirnya semua orang akan dihitung. 


113 



Sebagai aturan praktis: ketika seseorang mengajak Anda untuk mencapai yang berharga dalam 
diri Anda, misalnya untuk mengatasi cinta diri Anda, tanpa usaha apapun, dipastikan itu adalah 
palsu. Harus ada usaha, dan harus ada kesadaran dalam apa yang Anda pikirkan dan rasakan apa 
yang sangat kuat dalam diri Anda. Tempat tinggal adalah perangkap. Perasaan adalah bagian dari 
Anda. Mereka datang dan pergi. Hati-hati dengan mereka, mereka mungkin tidak membuat Anda 
bergantung. Ketika Anda membuat upaya, kekuatan usaha akan membuat ukiran dalam diri 
Anda, dan melalui ini lebih mudah bagi terang koreksi untuk datang dalam diri Anda dan 
membangun kilau tersembunyi dalam diri Anda. Kejahatan di dalam kamu ada hanya karena 
tempat tinggal Anda. Ketika Anda fokus dan waspada Anda akan dilindungi inci demi inci. Apa 
yang terlintas dalam pikiran Anda adalah sebagai bahan kasar. 

Anda harus hidup di Sekarang. Setiap hari harus ada pertanyaan: "Siapa yang bicara padaku? 
Apakah cinta-diri saya atau diri sejati saya 'dengan cara apa Anda memoles diri sendiri? Seperti 
penggosok berlian yang memoles berlian. Apa yang Anda lakukan adalah untuk membuat visual 
terbaik dari Anda. Semua koreksi didasarkan pada hukum alam semesta. Pertanyaan Anda harus 
datang dari kebutuhan yang mendalam, dari keputusasaan yang mendalam. Karena ketika ada 
putus asa, solusinya sudah dekat, jangan melarikan diri. 

Jadi apa yang harus dilakukan? Anda perlu kekuatan untuk mengatasi sesak dalam perjuangan 
Anda untuk mengatasi cinta diri Anda. Pertama, Anda harus belajar untuk tidak memikirkan. 
Kemudian Anda harus belajar untuk melakukan hal yang benar, sehingga pada akhirnya Anda 
bisa mengatakan: "Ya, saya telah menguasai". Dan ini adalah mungkin untuk semua orang! Cinta 
diri adalah batu bata untuk setiap manusia dan selalu membutuhkan kekuatan. Ia mendapat 
kekuatan dari kekuatan untuk kebaikan. Hiduplah melalui kebaikan. 

Ketika seseorang memiliki belas kasihan, cinta-dirinya melarikan diri menjauh. Cinta diri berarti: 
menerima untuk diri sendiri. Ini adalah bentuk egoistik dari penerima, yang berasal dari kekuatan 
yang tidak jelas. Dimana ada sesak, pastikan kekuatan jelas juga ada. Sesak merupakan 
pengalaman kurang dari sepuluh bidang kekuatan. Semuanya terdiri dari sepuluh bidang 
kekuatan, tapi tidak semua orang bisa mengamati mereka. Beberapa mengamati tiga bidang 
kekuatan dan lain-lain lima. Kita selalu dapat memperbaiki kebutaan batin ini. Tidak ada yang 
salah berada di buta pertama, karena kemudian ada kerinduan untuk melihat dan apresiasi dari 
cahaya. Tahu, sebelum kita dapat melihat sinar, ada kegelapan pertama. Kita harus membawa 
segala sesuatu untuk kelengkapan: tidak 50-50. Harus ada upaya 100% untuk koreksi diri-cinta 
dalam aspek pemberian. Maka kita dapat tumbuh. 


114 



Hanya ada dua kekuatan di alam semesta: kekuatan kanan dan kekuatan kiri. Kedua kekuatan ini 
selalu ada. Garis tengah adalah kombinasi dari dua kekuatan ini dan muncul ketika telah ada 
koreksi. Ini bukan kekuatan ketiga. Hanya di bagian terendah dari seseorang yang kita lihat 
adalah ego. Ini adalah bagian tidak terkoreksi dari keinginan untuk menerima, yang merupakan 
campuran dari kekuatan yang tidak jelas. Ketika ada keparahan, itu adalah tingkat keparahan 
hukum. Seseorang yang dikoreksi dapat membenarkan segala sesuatu di dunia ini. Dia bisa 
melihat hasil dari sepuluh bidang kekuatan, dan ia melihat semuanya mutlak baik, bahkan sistem 
kontrol alam semesta. Tapi pertama-tama ia mengalami kerusakan berat. Ketika Anda bisa atasi 
sendiri, tingkat keparahan yang sama menjadi rahmat dalam kesadaran Anda. Ketika Anda 
bertahan dan seluruh perhiasan baik berada di atas Anda, Anda melampaui tingkat keparahan dan 
Anda hanya mengalami belas kasihan, tetapi tentu saja ada keparahan di latar belakang. 

Cahaya dan sistem kontrol secara keseluruhan akan dialami sebagai rahmat melalui koreksi kita. 
Hal ini dimungkinkan untuk mengalami dunia batin keutuhan jika kita menyadari, dengan niat 
yang benar dan berserah dan tidak hanya dengan tangan dan kaki, koreksi kita. Di satu sisi dunia 
harus menjadi tempat yang lebih baik untuk Anda setiap hari. Dan itu adalah bagi Anda untuk 
mengalami ini. Tidak masalah jika Anda merasa dunia sebagai baik atau buruk, itu hanya 
momentum dalam proses koreksi Anda. Ketika Anda mengatakan atau merasa dunia telah 
menjadi lebih buruk, Anda masih memiliki sesak. Kemudian Anda melekat pada cinta-diri Anda, 
pada tingkat keparahan. Setelah dikoreksi, semua hukum dalam Anda dan Anda adalah hasil fisik 
hukum. Hukum tidak diperlukan lagi, mereka diukir dalam batin. 

Setiap saat kita bisa mempelajari hukum dan pengalaman mereka dalam empat tingkatan. 
Keempat tingkat berada dalam perjanjian dengan empat lapisan dari empat perintah. Apa kualitas 
di sekitar mata? Di sini orang mengalami kejahatan untuk 90% dan 10% lainnya adalah baik 
baginya. Tentu saja, mengingat empat perintah ini hanya berarti dia memiliki kekuatan untuk 
hidup hanya menurut perintah dengan mata. Perintah-perintah lain yang tersembunyi baginya. 
Ketika seseorang hanya memiliki lapisan mata, ia merasa hidup sebagai sesuatu yang jahat. Tapi 
orang yang memiliki kekuatan batin akan hidup sesuai perintah berikutnya, perintah mulut, ia 
mengalami batinnya untuk 50% sebagai keparahan (kejahatan) dan 50% sebagai rahmat 
(kebaikan). Semuanya ada di dalam kita. Dalam diri kita terletak kemampuan untuk melihat 
dunia secara keseluruhan, sempurna. Untuk menjadi sadar adalah untuk mengetahui kode dan 
hukum alam semesta. 


115 



Ketika Anda mampu untuk hidup sesuai perintah hati, Anda merasa dunia 90% baik dan 10% 
buruk. Dan ketika Anda mencapai area dari bidang kekuatan bernama ’dasar’ (di mana terdapat 
alat kelamin) dan Anda membawa diri Anda dalam perjanjian dengan cahaya, Anda menjadi 
melekat dalam kondisi optimum dengan hukum alam semesta. Semakin jauh berjalan proses 
mengoreksi sampai saat semua cinta diri dikoreksi dalam kebaikan. 

Tapi tidak ada kemungkinan untuk koreksi 100% karena sentuhan akhir akan datang setelah 
'gmar ha’tiekoen’ - koreksi utama untuk seluruh umat manusia. Dalam hal ini Anda akan datang 
ke pemahaman kita semua terhubung satu sama lain, dan pemenuhan bersama kita tergantung 
dari koreksi lengkap dari setiap pribadi manusia. Dan ketika koreksi akhir pribadi saya telah 
terjadi, yang buruk akan berubah dalam kebaikan transparan dan saya akan, sebenarnya orang 
bebas. Semuanya telah dilakukan, tugas telah selesai. Ingat, matahari selalu bersinar di balik 
awan. 


9.3 Dia yang membuat dirinya kecil akan melihat cahaya 

Bagaimana bisa ada perjanjian dengan cahaya, bila Anda hanya menerima sementara cahaya 
adalah pemberian? 

Hanya ketika Anda mengubah sifat egoistik Anda maka tidak akan ada alasan bagi cahaya untuk 
dipisahkan. Kemudian Anda akan bermartabat untuk menerima cahaya dengan maksud untuk 
memberi. Tapi dia yang masih di bidang cinta diri sendiri, tidak ada kesempatan baginya untuk 
datang ke pemenuhan. Dan untuk datang lebih dekat ke cahaya atau pergi semakin jauh dari 
cahaya hanya tergantung dari harga dirinya. Ketika ia mengatasi harga dirinya, dia akan datang 
lebih dekat ke tujuan utamanya. Ini hanya tergantung dari orang tersebut jika dia datang ke 
kesepakatan dengan cahaya, ia harus mengangkat hukum dan membuat dirinya kecil dari dalam. 
Semakin Anda membuat diri Anda lebih kecil, mengingat realitas sejati tentu saja, Anda akan 
datang lebih dekat ke tujuan Anda. 

Ini tidak berarti untuk mempermalukan diri Anda untuk orang lain, itu adalah gerakan batin. 
Ketika ada seseorang yang mencoba untuk mempermalukan Anda, Anda harus membuat diri 
Anda kecil dari dalam! Ingat: hanya dari luar perasaan kepercayaan diri Anda bisa disentuh, tidak 
pernah dari dalam. 

Hanya manusia dapat memberikan orang lain rasa percaya diri atau perasaan malu, tapi itu semua 
dari luar. Cahaya membawa kita dalam situasi yang rendah sehingga sekarang kita merasa malu. 


116 



Tapi itu adalah dengan tujuan, mengapa? Cahaya ingin menjaga kita dari banyak kesombongan 
dan membantu kita dengan pembebasan. 

Selalu berbicara dengan suara menenangkan. Ini akan menjaga Anda untuk marah karena 
kemarahan membawa orang ke tahap penerima egois. Bila Anda telah membebaskan diri dari 
kemarahan, Anda akan merasa belas kasihan dan penghambaan dalam hatimu. Dan ini adalah 
kualitas terbaik yang dapat Anda miliki. Melalui penghambaan Anda akan datang kepada 
kewaspadaan. Sekarang Anda akan selalu berpikir tentang pertanyaan: "Di mana saya berasal dan 
ke mana aku akan pergi?" Selama hidup Anda, Anda seperti cacing sama seperti ketika Anda 
mati. Tetapi ketika Anda berpikir tentang hal ini, Anda akan menjadi lebih bahagia dan Anda 
akan puas dalam segala apa yang terjadi. Ketika ada kerendahan batin mengingat semua orang, 
akhirnya cahaya akan menyinari anda, ini memberi Anda perasaan bahwa Anda telah datang ke 
realisasi, dan dengan cara itu benar! Mengapa Anda harus bangga: karena kekayaan Anda? 
Seseorang sedang dibuat kaya atau miskin. Apakah dia memiliki kepastian dia selalu tetap kaya? 
Apakah karena kehonnatannya? Ini bukan milik dia, ia hanya menerimanya. Dan kehonnatan 
yang ya terima sangat tipis. Ada begitu banyak contoh kehonnatan menghancurkan di dunia, jadi 
bagaimana dia bisa berdiri di atas kehormatannya yang bukan miliknya? Dan dia, yang bangga 
karena ia memiliki begitu banyak kebijaksanaan, biarkan dia melihat ke orang-orang bijak di 
masa lalu. Berapa banyak orang bijak yang ada akhirnya? Mereka punya penyakit seperti 
demensia atau kebijaksanaan yang dibawa pergi. Apa yang tersisa dari kebijaksanaan mereka? 
Jadi, selalu membuat diri kecil dan membiarkan cahaya mengangkat Anda. Selalu membersi hk an 
pikiran Anda dari pikirkan yang akan Anda lakukan atau katakan. 


9.4 Biarkan diri anda tidak terpesona 

Ini adalah waktu untuk menjadi sadar. Jika ada seseorang yang mengatakan ia telah melihat 
cahaya, maka segera bertanya 'apa prestasi Anda? "Semua makna hidup adalah untuk mengambil 
nasib di tangan Anda. Dan ini tidak akan terjadi secara spontan ketika ada kilatan cahaya yang 
menguasai kita atau mengontrol kita. Kita harus memiliki keinginan untuk mengambil sebanyak 
mungkin, dan ketika kita tidak memiliki cukup kekuatan, kemudian sedikit demi sedikit. 
Masalahnya adalah, cahaya selalu dan terus-menerus ingin menembus kita, sebagaimana dari 
dalam dan dari luar. Bahkan cahaya kita yang sudah diambil memiliki cara tidak ada batas. Sulit 


117 



untuk tetap mengendalikan diri dengan batasan, tentu bila Anda memiliki rasa cahaya 
(kesenangan). 

Di dalam kita, kita merasakan tekanan yang besar, lebih kuat dari kekuatan yang kita miliki dan 
mencurahkan sepenuhnya. Cahaya memasuki kepala dan dari sana bidang kekuatan memasuki 
'mulut'. Ini adalah sama dengan mulut fisik di mana kita mengambil makanan dan minuman. 
Makanan fisik juga cahaya. Mencerna dan akan dibawa dalam kompartemen yang lebih tinggi. 
Apa yang kita tidak perlu akan dibuang. Ini adalah sama dengan proses batin. Cahaya masuk 
melalui 'mulut' ke kolom berikutnya yantu kekuatan di 'pusar'. Cahaya mendorong dari dalam dan 
dari luar. Pada saat tertentu tak tertahankan dan itu akan dicurahkan. Tapi sisa cahaya akan 
tinggal selamanya: ini adalah mengapa kita ingin menerima lebih dan lebih. 


9.5 Menjadi besar dalam posisi yang lebih rendah dan menjadi lebih 
kecil dalam posisi yang lebih tinggi 

Pada awalnya seseorang tidak bisa membedakan apa yang lebih tinggi dan posisi apa yang lebih 
rendah dalam batinnya. Tiba-tiba ia bisa membuat lompatan dan tiba pada posisi yang lebih 
tinggi, tapi pengalaman adalah sebaliknya, tampaknya langkah yang rendah. Dalam langkah lebih 
tinggi ada perasaan kecil dan ketika Anda berada dalam langkah yang lebih rendah Anda merasa 
besar, ini adalah fakta. Selalu ingat, ketika Anda merasa kecil adalah mungkin anda telah tiba di 
tingkat yang lebih tinggi. Orang-orang tahu ketika Anda telah menjadi lebih tinggi karena Anda 
telah meningkat dalam kualitas kekuatan batin Anda. 


9.6 Apa itu bersalah? 

Tidak pernah merasa bersalah. Tidak peduli apa subjek atau objek. Hal ini dipaksakan pada kita 
dari sudut pandang sejarah. Meskipun Anda mungkin telah banyak berdiam, itu tidak diberikan 
dalam struktur manusia untuk merasa bersalah. Dalam hal ini tidak dikatakan batin Anda 
'meminta maaf tapi cinta-diri Anda. Cinta diri Anda ingin merasa baik. Tentu saja Anda mungkin 
memiliki beberapa penyesalan tetapi hanya karena Anda telah melewatkan kesempatan untuk 
memperbaiki sesuatu dalam hidup Anda. Biarkan saat ini tidak berlalu tetapi rasakan di dalam 
diri Anda, menyadari hal itu sehingga waktu berikutnya Anda tidak akan lupa. Untuk merasa 
bersalah hanya membuang-buang waktu. Ketika Anda membuat alasan, ingat - sebagian besar 


118 



mereka adalah produk dari perasaan selektif Anda. Anda tidak dapat meminta maaf atas apa yang 
telah Anda lakukan kemarin karena hari ini Anda adalah orang lain. Tidak perlu merasa bersalah 
tentang sesuatu apa yang telah terjadi tahun yang lalu: kita sudah memakan buah. 


Bab sepuluh 

10.1 Apa yang dapat saya lakukan dengan orang-orang sinis di sekitar 
saya? 

"Ada orang-orang di sekitar saya yang mempertimbangkan saya sangat sinis. Saya tidak memiliki 
cukup kekuatan untuk melawan kekuatan negatif mereka dan aku membiarkan diriku menjadi 
terlibat. Ketika ini terjadi saya merasa marah dan saya tidak ingin menjadi proyek kemarahan 
pada orang-orang yang sinis. Lalu aku merasa lebih buruk. Saya merasa itu di bawah pusar saya. 
Dan saya merasakan kemarahan di kepala saya. Saya telah kehilangan semua kekuatan untuk 
berbicara. Tujuan saya menghilang dari pandangan saya. Aku tidak bisa pergi lebih dalam dalam 
diriku. Ini memberi saya perasaan saya membuang-buang waktu saya. Saya tidak bisa kreatif 
lagi. Apa yang bisa saya lakukan? Yang terburuk adalah: Aku tidak bisa membebaskan diri dari 
orang-orang yang melakukan ini padaku. Dalam hal apa Kabbalah bisa membantu sehingga saya 
bisa mengikuti tujuan saya yang telah ditapkan dalam hidup saya, meskipun orang-orang sinis 
sekitar saya yang makan kemarahan saya: bagaimana saya bisa membebaskan diri dari kekuatan 
jahat ini? " 

Mari kita lihat bagaimana pertanyaan-pertanyaan ini terbentuk. Apakah pertanyaan ini dari dan 
untuk orang-orang yang bekerja pada batin mereka untuk mencapai pemenuhan, atau itu 
mengganggu? Dan, jika ini adalah pertanyaan yang datang dari keputusasaan yang mendalam, 
bagaimana kita bereaksi pada pertanyaan-pertanyaan seperti itu? 

Ya, mungkin mereka terhubung dengan pekerjaan batin dan kita dapat menggunakannya untuk 
segala sesuatu. Sebagai contoh: Anda memiliki hipotek dan sekarang Anda mengatakan, "Saya 
harus membayar sewa, bank sangat sensitif bagi saya. Ada dalam diriku kekuatan untuk melawan 
bank. Bagi saya mereka adalah kekuatan negatif. Saya merasa marah dan aku tidak bisa kreatif 
lagi. "Dan bank dapat digantikan oleh, istri Anda, seorang polisi yang memberi Anda denda .... 
itu semua sama. 'Inilah hidup dan ini adalah pengalaman saya'. 


119 



Dunia luar terus mempengaruhi kita. Tentu saja pertanyaan-pertanyaan ini tidak salah tetapi 
mereka semua sama. Ketika Anda berjalan di hutan pinus, pohon-pohon pinus. Anda harus 
bekerja pada diri Anda, dan ketika Anda melakukannya, Anda akan mengalami lebih banyak dan 
lebih banyak cahaya dan ini akan mendorong Anda untuk bekerja lebih keras dan lebih pada diri 
sendiri. Ini adalah pekerjaan yang harus Anda lakukan sendiri dan pahala akan besar. Pertanyaan- 
pertanyaan ini hanya refleksi dari posisi dikoreksi. 

Tentu saja luar biasa ketika Anda mengalami ini karena sekarang Anda menyadari ada sesuatu 
yang baik berlawanan dengan yang buruk. Ini adalah dua aspek. Dan banyak dari kita melihat 
segala sesuatu sebagai buruk, jahat. Pertama Anda harus mengubah pertanyaan dalam diri Anda 
dan kemudian mencari jawaban dalam pelajaran yang Anda ikuti dll. Ketika seseorang menurut 
Anda berperilaku dengan cara yang sinis, ini hanya berarti Anda telah layak dengan sikap ini, itu 
adalah Anda yang telah terbangun dari perasaan sinis ini. Ketika ada kekuatan positif dalam diri 
Anda, Anda memancarkan ini kepada orang lain dan kemudian tidak ada yang bisa menyentuh 
Anda. Apakah Anda ingat kisah Daniel di lubang singa? Dia tidak dimakan. Mengapa? Tidak ada 
perlawanan, tidak ada kebrutalan tapi kasih sayang dan cinta. Maka tidak ada kekuatan jahat bisa 
menyentuh Anda. Anda tidak memberi orang lain kesempatan. Ketika Anda bekerja pada diri 
Anda sendiri, kejahatan, yang buruk dalam diri Anda, tidak akan diberi makan lagi. Hal ini cukup 
untuk memberikan sedikit gigitan untuk kejahatan tapi tidak lebih. 

Apakah Anda ingat lima pertanyaan (lima W) dalam setiap situasi? "Semua yang ada di luar saya 
adalah hanya cahaya yang sempurna dan tidak dapat diubah, apa yang saya rasakan adalah reaksi 
saya". Dan di sini kita melihat reaksi marah. Ketika ada pengalaman kemarahan, itu membuat 
kekuatan tampak jahat tetapi itu benar-benar berbeda. Perilaku Anda memiliki pengaruh pada 
reaksi orang lain. Tentu saja mereka mungkin tidak baik, tapi siapa bilang Anda harus 
bersosialisasi dengan mereka? Pilih lingkungan Anda sendiri. Pilih yang lain dari orang lain yang 
sinis. Tapi jangan, dan ini benar-benar berarti jangan pernah melarikan diri dari pekerjaan di diri 
sendiri. Sepertinya kontradiksi : "Saya merasa marah tapi saya tidak memproyeksikannya kepada 
orang lain". Dan jawabannya adalah : "Proyeksikan ini pada diri Anda". Di sana Anda harus 
bekerja maka Anda dapat tumbuh : Be happy! Yang terbaik adalah, tidak menunjukkan 
perasaan Anda kepada orang lain. Membenarkan setiap situasi. Tidak ada situasi yang 
melibatkan sikap Anda, tentu saja tidak ada kemarahan. Apa yang Anda capai ketika "Anda 
berbicara tentang hal itu", yang sangat populer dikatakan hari ini. Hal ini hanya meminta 
penghakiman. Dan tidak ada yang dapat atau dapat menghakimi orang lain, baik Anda maupun 

120 



saya jika menilai seseorang sinis atau tidak, karena Anda belum melakukan semua koreksi dalam 
diri Anda. Ini hanya sikap seorang anak, melainkan hanya pelarian dari kenyataan. Ketika Anda 
bertindak dengan cara ini tidak akan ada pertumbuhan sama sekali. 

Anda adalah siapa Anda, dan ini berlaku untuk semua orang. Anda tidak akan pemah tahu apa 
yang orang lain pikir. Anda hanya melihat manifestasi luarnya. Dan ketika Anda mengalami ini 
sebagai sinis, itu hanya berarti Anda adalah orang yang sinis. Anda hanya memproyeksikan pada 
orang lain apa yang menjadi milikmu. Ini adalah teritorial permainan psikologi dan psikologi 
tidak ada hubungannya dengan pekerjaan batin. Jika Anda berpikir sebaliknya Anda sedang sibuk 
dengan angan-angan. Anda harus bekerja pada batin Anda. Apapun situasi yang mungkin Anda 
alami, suami Anda, tetangga Anda, dan tagihan yang harus Anda bayar ... segala sesuatu di luar 
Anda adalah sempurna dan milik realitas yang tidak bisa diubah. Anda dapat membandingkan hal 
ini ketika Anda ingin memperbaiki anak, hanya wajah Anda parah, tetapi dari dalam Anda 
merasakan cinta. Kemarahan adalah hasil dari kehilangan sesuatu. Anda kehilangan tujuan Anda. 
Tujuan Anda adalah obat yang paling penting. 

Ketika aku masih kesal dan diturunkan untuk hal-hal umum, bagaimana saya bisa menggunakan 
pelatihan Kabbalah dengan sukses? Bagaimana koreksi bekerja dalam setiap masalah? 
Tidak ada perbedaan antara nyamuk yang menyengat Anda atau masalah yang sangat besar. 
Selama Anda merasakan perbedaan, Anda bertindak seperti anak kecil. Bila Anda memilih 
gigitan nyamuk, Anda tidak memiliki kekuatan untuk melihat segala sesuatu dengan cinta : Anda 
masih melarikan diri dari masalah Anda. Selama tidak ada penerimaan dengan hati dan jiwa, 
orang lain akan menyinggung Anda, berarti Anda tidak benar-benar bekerja dengan batin Anda. 
Ketika seseorang menyinggung Anda, jangan merasa tersinggung. Ini sangat sulit bagi Anda? 
Anda mungkin berkata : "Ini adalah kegilaan dan sangat tidak logis". Tapi Anda harus menerima 
ini! Tidak ada cara lain. Harus ada sukacita mutlak ketika seseorang menyinggung Anda, artinya: 
Anda memiliki pekerjaan yang harus dilakukan. Dan hanya pekerjaan akan membawa Anda ke 
keutuhan. Selalu melihat dua sisi medali dan pada saat yang sama Anda membangun garis 
tengah, sekarang Anda dapat mengasihi semua orang tanpa penghargaan. 

Tidak masalah jika seseorang sinis atau tidak. Jangan tergantung. Ini hanya cinta tergantung bagi 
dunia, bagi manusia dan hewan. 'Cinta harus datang dari kedua belah pihak' ada pepatah dari 
seseorang yang egois, ia tidak menyadari ia membutuhkan bantuan. Di satu sisi Anda harus 
belajar untuk berada di - extra - dan saya - mengalihkan, tetapi lebih dari itu, Anda harus 
membangun hubungan yang kuat dengan batin Anda. 


121 



Bab sebelas 


11.1 Biarkan uang pergi dan itu akan datang kepada Anda 

Uang hanya obyek. Uang adalah manifestasi dari segala kejahatan dalam manusia dan produk 
dari kemanusiaan dikoreksi. Ini tidak memiliki perjanjian dengan dunia batin dan kerinduan 
untuk uang adalah salah satu aspek yang paling sulit untuk diperbaiki. Tempat tinggal kita, 
keinginan dan perbuatan adalah makanan untuk kejahatan. Hal ini sangat penting untuk 
mengenali pikiran Anda sebelum mereka telah menjadi keinginan. Ketika menjadi keinginan, 
kejahatan menghisap dan cinta diri menjadi makannya, ia tidak melakukan segala sesuatu untuk 
menyenangkan dirinya sendiri dengan hal-hal yang tidak jelas dan perbuatan yang tidak dilarang. 
Dan ada hal lain yang harus disadari, kejahatan dapat menutupi dirinya dengan pakaian yang 
baik. Sekarang Anda membuat konsesi dan Anda mendapatkan perasaan telah mengatasi sesuatu, 
tapi kemudian menjadi halus seperti uang. Apa yang salah dengan uang? Anda dapat 
memberikannya kepada orang miskin? Uang ingin menaklukkan Anda dan membuat Anda untuk 
menjadi budaknya. Jika kita ingin menjadi satu dengan diri kita, kita harus melepas diri dengan 
masalah uang. 

Untuk mendapatkan uang tidak salah, masalahnya terletak pada nilai yang menempel pada itu, 
dan ini tidak akan membawa Anda pada pemenuhan. Ini adalah masalah yang sangat serius. 
Untuk memberikan uang sedikit prioritas adalah hal pertama yang harus Anda lakukan. Bagi 
banyak dari kita mudah untuk melakukan hal-hal berbahaya bagi untuk mendapatkan uang. 
Kadang-kadang menghasilkan uang dapat menjadi lebih penting dari kehidupan itu sendiri. Ini 
adalah kejahatan dalam diri kita menginginkan kita untuk tinggal dan memberikan perhatian 
kepada bayangan, untuk non-eksistensi. Jangan menjadi kecil jika Anda kehilangan uang, ketika 
Anda melakukannya, Anda hidup di masa lalu atau di masa depan. Aku akan, aku akan, aku akan 
.... namun semua ini tidak terjadi di saat ini. Ketika uang adalah tuan dan penyelamat, siapa yang 
anda butuhkan? Dan tuan ini mengatakan: "Uang adalah kebebasan". Tapi tentu saja kita tidak 
harus pergi ke arah lain, kemiskinan. Tidak pemah melanggar kejahatan karena akan ada hari 
Anda membutuhkan kejahatan. Tidak ada yang bisa datang ke pemenuhan tanpa kejahatan 
sendiri. 


122 



Sekitar kepala setiap orang adalah sebuah lingkaran cahaya, dan harus ada izin bagi cahaya untuk 
masuk. Terus menerus cahaya mendorong karena ingin memasuki Anda. Ini adalah stimulasi 
pengembangan pribadi untuk membawa ke tujuan Anda. Berikan izin bagi cahaya untuk masuk. 
Ini adalah pekerjaan yang harus kita lakukan! Ketika seseorang berdiam ia terjatuh pada kekuatan 
dan energy yang tidak bersih. Keselamatan berada dalam aura Anda. Ketika seseorang kecanduan 
pada uang, ia menggunakan auranya untuk keinginannya sampai saat tidak ada yang tersisa di 
sekitar kepalanya. Dikatakan : "orang fasik mati selama hidup mereka". Ini berarti, aura telah 
pergi. Tidak ada yang bisa memelihara mereka. Tentu saja dari luar kita bisa melihat orang-orang 
kaya, tapi dari dalam tidak ada yang tersisa. Anda dapat melihat mereka mumi. Hanya materi 
memberi mereka perasaan mereka masih hidup. Bila Anda berinvestasi dalam materi, Anda akan 
menerima materi. Tapi ini bukan alasan mengapa Anda memiliki aura, cahaya sejati Anda. 

Ketika Anda mati, properti Anda pergi ke orang lain dan Anda tidak akan melihat apa-apa dari 
itu. Rekening penjahat terdiri dari tempat tinggal mereka. Di mana ada cinta sejati, tidak ada 
uang. Hubungkan uang Anda dengan kesejahteraan Anda, makna, melepaskan uang dan 
membebaskan hati Anda. Kemudian Anda akan membuat uang. 

Untuk menjadi orang bodoh bisa menjadi sangat penting. Apa artinya ini? Bagaimana Anda bisa 
datang ke kebijaksanaan tanpa menjadi orang bodoh? Kita belajar dari kesalahan yang kita buat, 
kekayaan karena kemiskinan. Ketika kita berani membuat kesalahan, Anda adalah manusia. Kita 
hanya dapat belajar melalui perlawanan dalam diri kita dan di dunia, untuk datang ke pemahaman 
dan untuk membuatnya dengan cara kita. Kejahatan merupakan bagian dari keberadaan kita. Jadi, 
mengapa kita melakukan hal-hal buruk, kemudian merasa belas kasihan dan akhirnya kita 
memilih yang baik? Bukan pahala yang lebih besar? Ingat, ketika orang berdosa datang ke 
penyesalan ia berada di tempat di mana tidak ada orang suci bisa datang. Penyesalan sejati 
menerima penghargaan tertinggi. Jika Anda pikir, saya selama empat puluh tahun menajadi orang 
baik, Anda akan menerima kurang dari dia yang datang pada penyesalan sejati. Pendosa (dia 
yang menerima egois) mematahkan segala sesuatu dan datang ke titik terdalam dalam dirinya. 
Dan ketika dia bisa merangkak naik sendiri, upahnya akan menjadi luar biasa dan ia dapat 
mencapai mahkota cahaya. 

Kita memiliki kekuatan untuk melebihi orang suci terbesar. Atasi dosa Anda. Jangan takut untuk 
memiliki keinginan; miliki mereka sebanyak mungkin. Serakah untuk keinginan teman Anda, dan 
jika Anda memiliki kekuatan yang cukup bahkan keinginan musuh Anda, sampai saat ini Anda 
dapat mengatasi segala dosa dunia. Semakin banyak keinginan yang Anda miliki dalam diri 

123 



Anda, semakin banyak pekerjaan yang harus Anda lakukan. Dan semakin banyak pekerjaan yang 
Anda lakukan, semakin dalam Anda akan masuk dalam batin Anda. Dan semakin Anda bisa 
melakukan kontak dengan batin lebih banyak cahaya yang akan Anda terima. Ada hukum dalam 
alam semesta : "Cahaya hanya memberikan apa yang perlu". Jika Anda memiliki keinginan yang 
kecil Anda akan menerima cahaya sesuai keinginan Anda dan sebaliknya. Bila Anda senang 
dengan diri sendiri karena keuangan memuaskan, Anda memiliki pekerjaan yang baik, keluarga, 
rumah yang bagus ... apa lagi yang Anda butuhkan? Tidak ada yang akan mengganggu Anda. 
Anda telah menemukan tuanmu, misalnya tuan uang. Tetapi ketika Anda hidup di saat ini 
kejahatan tidak bisa mendapatkan pegangan pada Anda. Dengan afirmasi atau dengan berpikir 
positif Anda hanya membangun 'istana udara'. Untuk saat ini mungkin baik-baik saja sampai saat 
ledakan. 


11.2 Kepercayaan diluar pemahaman 

Seorang pengusaha yang baik selalu berpikir 'bagaimana saya bisa membuat diriku kecil 
dihadapan klien’. Hal ini dapat dilihat sebagai kelemahan, sebagai trik dll. tetapi hanya berbagai 
subjek yang sama. Bila ada pertanyaan dari pemahaman duniawi Anda, Anda dapat menemui 
jawaban tak berujung dan tidak mencapai apa-apa. 

Sebuah pertanyaan harus datang dari sesak batin Anda untuk memahami sistem kontrol dari alam 
semesta dan untuk membenarkan sistem ini. Katakanlah misalnya : "Saya tidak punya kekuatan 
untuk memahami". Misalnya Anda tidak dapat memahami atau menerima mengapa penjahat 
melakukan hal-hal buruk. Hanya ada satu solusi : pergi melampaui pemahaman Anda. Miliki 
keyakinan yang melampaui pemahaman Anda. Ketika tidak ada pembenaran yang lebih tinggi 
berdasarkan penjahat itu, bagaimana mungkin untuk membenarkan sistem kontrol? Tidak mau 
mengerti. Ketika Anda mengatakan 'Aku memaafkanmu', ini hanya sesuatu dari pikiran Anda 
(moral atau psikologis) hanya untuk merasa baik. Ini bukan urusan Anda. Anda hanya membawa 
diri di trans. Tapi ketika Anda percaya sistem kontrol dari alam semesta, semuanya akan 
berfungsi dalam keutuhan dan untuk kebaikan setiap makhluk di bumi. Ketika Anda dapat 
melakukan hal ini, metode Kabbalah akan mengangkat Anda dan memberi Anda segalanya. 
Tidak ada yang akan datang kepada Anda jika pada awalnya tidak ada pertanyaan, sesak. 


124 



Perang hanyalah cerminan dari kondisi batin kita. Jangan biarkan diri Anda menjadi sesat karena 
itu adalah "reaksi mili kk u". Tampaknya semua penderitaan adalah reaksi saya, masalah saya. 
Cobalah untuk melihat sukacita mutlak, jika tidak ada sesak. Selama Anda tidak dapat 
membenarkan sistem kontrol dari alam semesta, ini adalah pekerjaan Anda. Terima. Semuanya 
baik dan bekerja sempurna. Ini melampaui makhluk luar. Sekarang Anda mengerti mengapa 
Anda harus pergi di luar pemahaman Anda. 

Kecerdasan Anda hanya berfungsi ketika Anda berjalan di jalan batin. Anda dapat 
memanfaatkannya tetapi untuk pekerjaan batin itu adalah kendala. Anda dapat memiliki 
tendangan dari itu, itu memuaskan ego Anda, itu adalah sesuatu yang macho. Anda harus 
mengatasi keinginan untuk menjadi intelektual. Anda dapat belajar dan belajar dan masih tidak 
memiliki pemahaman tentang realitas sejati. Intelektual adalah sebuah fragmen dari seluruh 
gambar, kebenaran adalah sederhana dan jenius tapi intelek meliputi kebenaran. Ketika Anda 
kecil tetapi Anda dapat melampaui pemahaman Anda, Anda lebih besar dari dia yang sangat 
intelektual. Bahkan metode Kabbalah sederhana untuk dipahami jika Anda membuat diri 
menerima. 


11.3 Bahkan penderitaan berguna 

Untuk memperingati beberapa peristiwa sebuah acara internasional. Kecerdasan berguna untuk 
membuat koneksi. Tentu saja kita menyukainya. Kita merasa senang di dalamnya, tapi masih ... 
akal kita, moral kita adalah penemuan ego. Apa yang kita lakukan adalah hanya untuk ego kita, 
ego menyukainya. "Lihat seberapa baik kita". Kita pikir itu baik, tapi itu hanya menutupi, itu 
adalah cara selektif yang sensitif. Jangan menangis ketika seseorang telah meninggal, tinggal di 
saat ini, di saat ini. Misalkan itu adalah hari terakhir hidup Anda. Bahkan, ketika Anda 
membutuhkan kekuatan untuk melampaui pemahaman Anda. Miliki keyakinan bahwa semua 
kejahatan dan penderitaan adalah membangun. Keyakinan ini akan mengalir dalam pengalaman 
dan Anda akan 'melihat’. Intelektualitas Anda tidak bisa berjalan dengan kepercayaan Anda. 
Untuk melampaui pemahaman adalah masalah percaya diri dari kecerdasan. 

Seseorang dari barat menghancurkan hatinya dengan otaknya. Dan seseorang dari timur 
menghancurkan otaknya dengan hatinya. Keduanya memiliki kelemahan dalam pengamatan 
realitas sejati. Realitas sejati hanya akan dialami ketika jantung dan intelek datang bersama-sama, 
untuk shalom - damai. Jadi, baik kecerdasan maupun perasaan mungkin berkuasa. Rasa sakit 


125 



yang kita rasakan adalah dimensi yang hilang. Tetapi untuk mengisi kekurangan dengan cara 
mekanis bukan solusi. Keduanya harus dibangun dalam harmoni di dalam diri Anda. 

Setiap pikiran yang tidak sesuai dengan hukum alam semesta adalah sebuah hunian. Jika 
seseorang memiliki beberapa ide dan mereka tidak memiliki akar dalam hukum Semesta, mereka 
akan tertanam ke dalam tubuh, tumbuh dengan tangan dan kaki. Mereka akan menjadi kekuatan 
tertanam dalam diri seseorang dan mereka akan mengambil kreativitas. Mengapa? Setelah 
menanamkan ide-ide dari dalam kepala, mereka tidak bisa eksis secara terpisah, mereka 
membutuhkan tubuh untuk memberikan sebuah patung. Ide-ide harus tertanam. 

Delusi hanya tertanam ketika Anda memberikan perhatian kepada mereka. Sebuah kekuatan yang 
tidak jelas tertanam ke delusi dan ini menghisap energi Anda. Jangan biarkan mereka tertanam, 
jika Anda melakukannya, ide-ide tertanam adalah masalah, karena mereka akan memulai hidup 
mandiri. Mereka adalah penyebab beberapa struktur menyesatkan dalam setiap situasi dan setiap 
keputusan yang diambil. 


11.4 Aturan untuk mengajukan pertanyaan pada diri sendiri juga pada 
orang lain 

Ada prinsip : sebelum Anda mengajukan pertanyaan pada diri sendiri atau pada orang lain, harus 
ada sikap batin membenarkan tanpa syarat mengingat sistem kontrol dari alam semesta. Anda 
harus memiliki keinginan. Dan orientasi Anda harus melampaui alasan, artinya kepercayaan diri 
Anda harus jauh lebih intelek dari Anda. Pertanyaan Anda mungkin tidak berasal dari kecerdasan 
Anda atau dari kebutuhan material. Jangan biarkan pertanyaan Anda menjadi intelektual, untuk 
mengetahui yang sudah diketahui, tapi pertanyaannya harus membawa Anda lebih dekat ke 
tujuan Anda. Pertanyaan-pertanyaan yang Anda miliki akan membawa Anda lebih dekat dalam 
perjanjian dengan hukum alam semesta. 

Namun itu harus menjadi pertanyaan familiar bagi orang lain. Mereka harus punya ide dengan 
subjek. Pertanyaan-pertanyaan yang Anda minta di sini dalam kursus harus sesuai dengan subjek 
pelatihan dan bukan sebaliknya. Dan pertanyaan-pertanyaan ini harus datang dari cinta mutlak. 
Ini harus menjadi semangat dan tidak ada maksud untuk mempermalukan orang lain atau apapun. 
Mengatasi kebiasaan untuk mengajukan pertanyaan hanya untuk menunjukkan kepada orang lain 
bagaimana kecerdasan atau baiknya Anda. Atau mungkin karena Anda hanya ingin perhatian, 
atau niat yang tidak jelas lainnya. Dan yang terburuk dari mereka adalah pertanyaan-pertanyaan 

126 



yang skeptis. Mungkin lebih baik untuk menjadi diam dan berkonsentrasi dalam mendengarkan. 
Perhatikan, apa yang lebih bijaksana, menjadi diam atau untuk membuka mulut Anda? Ada 
pepatah dari orang bijak: "Semua hari-hari hidup saya, berada di bawah orang-orang bijak 
terbesar dan hal terbaik untuk dilakukan adalah menjadi diam’. Hanya ketika Anda 100% yakin, 
Anda merasa itu dari dalam dan pertanyaannya adalah sesuai dengan saran yang diberikan kepada 
Anda, Anda mungkin mengajukan pertanyaan. Guru Kabbalah tidak akan memberikan jawaban 
sederhana dengan ya atau tidak. Dia akan memberikan jawaban menunjukkan arah untuk Anda. 
Jawabannya harus membawa Anda dalam kebingungan, upaya harus dilakukan oleh Anda dan 
terletak dalam solusinya. 

Setiap orang harus menemukan jawaban atas pertanyaan sendiri, guru hanya memberikan arah, 
konfirmasi harus datang dari akar Anda sendiri. Jangan pernah mengambil pendapat dari guru 
Anda. Harus ada fase pencernaan dalam struktur makhluk unik pribadi Anda. 


Bab dua belas 

12.1 Untuk melihat seseorang dari inspirasi batin dan tujuan 

Karakteristik manusia : 

Seorang manusia memiliki paket egoisme bahwa ia harus berubah menjadi baik. 

Seorang manusia adalah seseorang yang dapat menerima cahaya. 

Seorang manusia bisa merasakan kekurangannya. 

Seorang manusia dapat dipuaskan, bukan hanya sebagai binatang setelah makan, tetapi juga 
ketika ia kekurangan hal-hal fisik, makanan, minuman dll. 

Seorang manusia diberitahu mengenai kekurangan dalam perkembangan batinnya, karena ia 
melihat terang yang sempurna di hadapannya. 

Manusia berusaha untuk kebaikan dalam dirinya dan di sekitarnya nya. 

Seorang manusia yang peduli tentang orang lain. Dan ini sangat istimewa. 

Tanda yang sangat kh usus dari manusia adalah : untuk merasakan rasa sakit orang lain yang lebih 
kuat dan lebih berat dari rasa sakitnya sendiri. Ketika rasa sakit lebih dari rasa sakit Anda sendiri, 


127 


kita melihat awal dari manusia. Ini bukan sesuatu yang diberikan kepada kita oleh alam, kita 
harus mengembangkan dan melatih perasaan khusus ini. Hanya cahaya yang baik. Hanya kita 
yang tidak dekat dengan cahaya, cahaya adalah kualitas yang mutlak tidak egois, dan kita kurang 
kualitas ini. Sebuah langkah yang sangat penting untuk mengalami ini adalah untuk merasakan 
penderitaan orang lain dan memproyeksi mereka dalam diri Anda. Ini adalah rahasia besar. 
Ketika Anda hanya merasakan sakit Anda sendiri, Anda berada dalam ego, di dalam penjara 
sendiri. Anda harus menerima jika tidak, anda tidak bisa merasakan penderitaan orang lain, dan 
kita harus menerima cahaya juga. 

Dengan ini Anda sedang membangun sebuah organ kesadaran khusus yang besar. Hal ini lebih 
mudah untuk menahan rasa sakit yang datang dari orang lain, melalui ini adalah mungkin bagi 
Anda untuk meningkatkan volume batin Anda. Dan langkah berikutnya bahwa Anda akan 
mampu merasakan rasa sakit dan kekurangan dari seluruh dunia. Ini meningkatkan kebutuhan 
besar Anda, dalam hal ini Anda menerima keutuhan sempurna, obat yang sempurna. 


12.2 Sebuah cerita pendek tentang gelandangan dan pecandu 

Setelah pada suatu hari aku sedang berjalan dengan istri saya di jalan-jalan Amsterdam. Sekitar 
dua puluh meter sebelum aku melihat seorang tunawisma, terbungkus selimut, datang ke arah 
saya. Dia sangat berbau, itu adalah untuk mengatakan, saya sangat sensitif untuk bau. Ini adalah 
makhluk luar saya. Aku ingin pergi ke sisi lain dari jembatan. Tapi kemudian saya berpikir: 
"Ketika saya melakukannya saya akan menyinggung orang ini". Lalu aku punya perasaan sakit 
dan aku berkata kepada diriku sendiri: "Tidak, saya tidak bisa melakukan itu". Aku memikirkan 
beberapa alasan mengapa ia tidak bisa hidup normal, karena di Belanda ada sistem sosial yang 
sangat baik. Dan ketika saya mengambil alih rasa sakitnya sesuatu yang menakjubkan terjadi, bau 
mengerikan itu tidak lagi mengganggu bagi saya. Untuk merasakan rasa sakitnya, apakah cukup? 
Bukankah kita memiliki kebutuhan untuk memberinya sesuatu yang bersifat fisik? 

Pada hari lain ketika hujan saya melihat seorang pecandu mengemis di dinding rumah. Dia 
meminta uang. Kami memiliki dalam tas kami pisang dan aku memberinya pisang. Tapi dia 
membuang pisang kembali ke saya. Aku melihat dia punya uang sehingga ia bisa membeli 
beberapa obat. Tapi untuk kerinduan ini saya tidak memiliki perasaan apapun. Aku bisa 
merasakan rasa sakitnya, tetapi untuk membebaskannya dari rasa sakitnya saya harus 
memberikan sesuatu yang berbeda. Tentu saja Anda harus memberikan, tapi tidak dengan cara 


128 



yang dapat membuat penyalahgunaan itu. Hal ini sangat penting untuk tidak membuat sistem 
kendali alam semesta yang korup. 

12.3 Apa yang terjadi ketika Anda mengambil alih sakit seseorang? 

Ini adalah hal yang sangat penting. Ini harus dilakukan dengan niat yang benar dan kekuatan 
yang tepat. Hal ini hanya mungkin untuk mengambil alih rasa sakit dari orang lain ketika Anda 
sangat reseptif. Sesuatu yang luar biasa terjadi ketika Anda melakukannya. Di satu sisi orang 
yang memiliki rasa sakit membuat cahaya merasa sedih. Kita diciptakan menurut gambar-Nya. 
Dia ingin kita untuk mengembangkan. Ketika seseorang mengambil alih rasa sakit dari orang 
lain, rasa sakit akan dibawa tinggi. Orang yang sudah mengambil alih rasa sakit memiliki 
keinginan reservoir tertentu dan rasa sakit yang dibawa ke sana, ia telah menjadi pemohon ke 
yang lebih tinggi untuk orang lain. Meskipun saya merasakan sakit saya tidak meminta solusi 
untuk rasa sakit yang adalah mili kk u. Ini adalah keinginan dimana ada juga rasa sakit dari orang 
lain juga rasa sakit yang adalah mili kk u. Saya meminta untuk orang lain. Tapi teriakan itu berasal 
dari saya, dari dalam diriku. 

Ada hukum: "Ketika Anda meminta untuk orang lain, adalah Anda yang akan menerima 
pertama". Dengan cara saya membangkitkan di lingkaran tinggu resonansi efektif. Hanya ada 
satu koneksi tunggal antara manusia dan kekuatan alam semesta, tidak peduli apakah kita melihat 
ini atau tidak. Tapi itu saya yang menimbulkan kekuatan ini sehingga akulah yang menerima, dan 
ini bukan satu-satunya, saya menerima ganda, kesehatan ganda, berkat ganda. Saya yang pertama 
yang menerima bantuan dari rasa sakit, hanya dengan ukuran yang saya butuhkan, dan jumlah 
dari orang lain pergi ke orang lain. Kita tidak dapat melihat atau merasakan rahasia ini, tetapi 
Anda harus tahu: "Tidak ada yang hilang dari bagian dalam alam semesta". Semua kekuatan 
adalah bagi mereka yang membangun dalam kebaikan. 

Apakah gelandangan menerima sementara ia tidak melakukan apa-apa? Dia menerima karena 
saya membuat upaya untuk menjadi reseptif baginya. Dia tidak melakukan apa-apa. Dan ini 
mungkin karena kita semua terhubung dengan cara akar kita dengan satu sama lain. Seorang ibu 
tidak hanya memberikan anaknya karena telah melakukan sesuatu yang baik. Bahkan anak nakal 
menerima darinya. Ini adalah sama dengan kita. 


129 



Anda bisa menerima penderitaan orang lain tetapi tidak pernah menembus bidangnya. Jangan 
mengganggu. Ini juga merupakan hukum alam semesta. Kalau Anda melakukannya Anda akan 
merusak diri sendiri dan yang lain. Mengapa? Karena kita tidak diperbaiki, oleh karena itu kita 
harus sangat berhati-hati dalam menunjukkan belas kasihan kepada orang lain dari luar. Jika 
Anda melakukannya, dia mungkin merasa kurang dan malu, meskipun ia tidak menunjukkan ini 
kepada Anda dari luar. 


130 



Gambar. 12 


Saya, and sisi kiri dari dia 
yang merasakan sakit. 


§ 

M 

u 

(D 

M 

(D 

M 


U 

D 

0 


0 

0 


Akar dia 


Dia memperlihatkan 
ksesakitan/kesesakan 


Pribadi A 

Dia yang merasakan sakit 
(Dia yang merasakan sesak) 
(Kiri) 


Cahaya 

A 

Akar saya 

D 


Kesesakan 
ku sendiri 


Saya mengambil 
kesakitan makhluk A, 
dan bersama saya 
memohon dengan dia, 
Saya membawanya ke 
akar saya sendiri 


Akar dia 




Saya Prinadi B 

Setan beruntung 

(Tengah) (Memiliki segala 

sesuatu untuk pergi) 
(Kanan) 


131 











































12.4 Wilayah Anda sendiri, berdua-dua 

Adam adalah manusia pertama yang menjadi sadar dengan hukum alam semesta. Ketika kita 
membaca atau mendengar: "Adam diciptakan", ini adalah apa yang telah dimaksudkan. 
Dikatakan: "Dia bisa melihat dari satu titik dari dunia ke titik yang lain". Artinya, ia tidak 
memiliki batas. Ia utuh dan ia memiliki koneksi mutlak dengan hukum cahaya. Tapi, ketika ia 
mulai menerima untuk dirinya sendiri, dengan cara yang egois, pemahamannya berkurang secara 
dramatis, bahkan jangkauan area kerja dimana ia harus bekerja menurun. Kemudian, ia dan 
keturunannya, berlanjut dengan menerima egois dalam segala macam cara. Melalui ini daerah di 
sekitar manusia sangat menurun, dan di daerah ini kita bisa menerima cahaya bersinar dengan 
cara langsung. Sekarang kita harus melakukan koreksi untuk membawa diri sesuai dengan hukum 
alam semesta. 

Setiap makhluk hidup berada di bawah perlindungan dan pemerintah akar tinggi sendiri dan 
melalui ini ia dapat tumbuh. Dalam beberapa budaya ini bernama aura. Tapi kita tidak berbicara 
tentang sensual, kekuatan medan magnet, karena mereka material, meskipun sangat sensitif. Akar 
seseorang jauh lebih tinggi. Ini adalah area tertentu, atau kanal yang terdiri dari dua oleh dua 
meter di sekitar seseorang dan menjangkau ke akar dia untuk lingkup yang lebih tinggi. Akar ini 
adalah malaikat pelindungnya. Dan malaikat pelindungnya memberikan tanggung jawab kepada 
cahaya tertinggi bahkan lebih jauh, sampai tak terhingga. 

Dalam dua oleh dua meter ini seseorang bisa melakukan koreksi nya. Di satu sisi itu adalah 
kolom sekitar dua oleh dua meter di sekitar seseorang. Ini adalah batas manusia harus berurusan 
dengan akibat menerima egois dan akan berlangsung sampai koreksi akhir dari seluruh umat 
manusia. Sadarilah daerah Anda: itu adalah dua oleh dua meter. Di bawah seseorang kita melihat 
daerah pengamatan dalam dunia ini. Dari kiri dan sisi kanan ia menerima radiasi atau jamming 
yang masuk wilayahnya melalui jendela' kecil dalam dua oleh dua meter. Ada dua kekuatan: 
kesediaan dan kekerasan. Dari kiri kita melihat jamming dari intelektual dan dari kanan jamming 
jantung. Ketika ada sensitivitas terhadap, perhatian berlebihan untuk jantung ia akan kehilangan 
wawasan intelektualnya. Hal ini tidak niat untuk membuat jendela di dalam diri Anda. 

Jangan melarikan diri ke sebuah biara atau gurun karena Anda hanya melarikan diri dari koreksi 
Anda sendiri. Jamming ini ada karena dalam wilayah dua oleh dua meter Anda tidak cukup kuat. 
Biarkan radiasi memasuki inci demi inci. Ini mungkin tidak menghalangi pekerjaan batin Anda. 
Artinya adalah untuk membiarkan sebagian kecil di daerah Anda dan bukan sebaliknya sehingga 


132 



dapat menarik Anda keluar dari daerah Anda. Jika Anda merasa itu adalah di luar berdua-dua 
meter jangan biarkan diri Anda melekat. Ini akan memberi Anda perasaan jika Anda telah 
ditinggal oleh cahaya dan tidak ada perlindungan lagi. Malaikat pelindung Anda berada di atas 
Anda berdua-dua meter, dan tempat lain. Ini adalah cahaya ini sekitar Anda, ingin memasukkan 
Anda, bersinar pada Anda, ingin memberikan semua berkat, kehidupan Anda, kesehatan Anda. 
Dalam segala hal yang kita lihat khusus dan umum. Hal khusus selalu berada dalam individu, 
dalam wilayah Anda berdua-dua meter. Dan dalam bidang ini Anda dapat melakukan koreksi. 
Dalam bidang ini Anda merasakan harapan. Dan pada saat yang sama ada hal umum, apa yang 
Anda alami di sekitar hal khusus. Di sini, dan sekitarnya Anda menyerahkan wilayah Anda untuk 
kebaikan bersama. Tentu saja, wilayah khusus Anda selalu ada, tetapi hanya dalam lingkungan 
tertentu Anda akan mengangkat diri dengan perasaan menjadi bagian dari umum. Sementara pada 
saat yang sama Anda merasa dalam bidang Anda jamming kiri dan kanan, sampai saat ini Anda 
memiliki kekuatan yang cukup untuk memasuki batin Anda dan untuk membangunnya. 
Misalnya, suara yang menjengkelkan Anda adalah reaksi dari makhluk luar. Kita tidak harus 
tinggal di dunia selamanya. Mulai tumbuhkan dari dalam suara yang memasuki Anda melalui 
jendela, tidak akan membuat Anda marah lagi. Dengan cara ini Anda dapat mengangkat diri 
sendiri dalam wilayah dua oleh dua meter. Dan dalam area ini Anda menerima bantuan dan akar 
Anda bersinar sendiri dari cahaya. 

Dunia kita rusak. Semua kabel koneksi batin kita rusak. Hal ini dimungkinkan untuk 
menunjukkan perasaan Anda kepada orang lain, tapi kita terpisah dari satu sama lain, sama 
seperti kita terpisah dari kekuatan alam semesta. Ini adalah alasan mengapa kita berpikir 
memiliki kebebasan. Kita tidak mengalami koneksi dengan kekuatan yang lebih tinggi. Ketika 
kita telah mencapai batin, tampaknya kita kehilangan kehendak bebas karena sekarang kita 
merasakan koneksi dengan cahaya. Apa yang rusak di bawah akan dikembalikan dari atas. Dalam 
dunia kita perlahan kabel memulihkan meskipun dalam cara yang sangat tipis. Hal ini hanya bisa 
tumbuh ketika kita mengoreksi diri kita sendiri. Kiri adalah sistem kekuatan kotor. Kata 'kotor' 
memberikan kita perasaan khusus tapi kita harus mengatasi asosiasi ini . Di sebelah kanan kita 
memiliki sistem kekuatan murni. Dan kita ada di antara dua kekuatan ini. Semakin tinggi Anda 
naik dalam batin Anda, semakin Anda merasa kesatuan antara dua kekuatan ini. Kita harus 
mengintegrasikan kedua hal tersebut dan itu harus menjadi garis tengah, tetapi mereka akan tetap 
ada. 


133 



Gambar. 13 


Wilayah saya sendiri: 2m x 2m. 


Perjanjian mulut 


Struktur 

bidang 

kekuatan 

dari sisi 

kiri di 

alam 

semesta. 



Perjanjian mata 


Dua meter 


Perjanjian dengan dasar 


Radiasi yang 
merangsang 
Anda 


KIRI 


Layar 


Gangguan kiri 
(pertimbangan 
mental, "cerita " 
budaya dll) 


Radiasi 

yang 

merangsang 

Anda 


Dua meter 


Cahaya 


Akar Anda 


* 

'C 

o 

> 

© 

09 


t 

P 

| 

M 

0 !) 


O 

•fH 

S) 

v 

<50 


U 

O 

2 


0Q 

| 

(D 

0Q 

0 

M* 

&. 

0 






Manusia 


Perjanjian dengan jantung 

Radiasi yang 
merangsang Anda 


KANAN 


^- 

D 

◄— 

D 

◄— 


Gangguan 
kanan (melebih- 
lebihkan 
perasaan dan 
menyerah pada 
kecenderungan 
fck. hati.) 


Radiasi yang 
merangsang 
Anda 


Struktur bidang 
kekuatan dari sisi 
kanan di alam 
semesta. 


Pengamat 
an batin 


The outer being 
observes 


134 






































































Apakah ada cara untuk tetap berada dalam daerah berdua-dua meter saya dan terlihat 'dari 
jendela’ dan pada saat yang sama untuk ditarik sendiri? 

Di mana pun Anda pergi, daerah Anda pergi dengan Anda. Bila Anda menembus area berdua-dua 
meter orang lain, dengan cara Anda melanggar dengan gangguan privasi batin yang lain. Jangan 
pernah mendengarkan pengalaman batin yang lain. Hal ini tampaknya bagi kita kontradiksi, 
tetapi orang yang berbicara merasakan dirinya dan Anda merusak diri dengan mendengarkan dia. 
Dan tidak pernah ingin datang ke sebuah salam! Ketika Anda pergi ke rumah orang tua Anda 
mendengar mereka hanya berbicara tentang perang. Jangan pernah menyewakan hatimu, selalu 
tetap independen, hanya kemudian Anda dapat mengambil rasa sakit dari yang lain. Bagi seorang 
pria dilarang untuk datang dalam radiasi dari dua dua meter dari seorang wanita asing. Dia tentu 
saja dapat memasuki area istrinya sendiri karena mereka bersatu satu sama lain. Kedua pasangan 
memiliki dan menjaga daerah mereka sendiri dan kanal mereka sendiri terkait dengan akar 
mereka. Tapi dengan cara kita, dari atas, semua terhubung satu sama lain, menurut prinsip yang 
sama : yang kh usus dan umum. 


Gambar. 14 

Jangan melanggar wilayah orang lain 


A 


B 



A. Dalam situasi ini Anda menembus wilayah dalam 
orang lain dan sekarang, tidak hanya Anda 
menahan diri sendiri tetapi juga orang lain. 

B. Dalam situasi ini Anda tidak menembus dalam 
bidang 2 x 2 m. dari orang lain. Di satu sisi Anda 
memiliki urusan dalam wilayah sendiri dari orang 
lain. 


135 





Cobalah untuk merasa dari akar Anda sendiri rasa sakit orang lain. Kumpulkan rasa sakit dari 
orang lain dalam Anda berdua-dua meter. Bersama dengan keinginan Anda sendiri membawa 
mereka berdua tinggi ke akar Anda, dan dari akar Anda semua hal yang baik turun. Sekarang 
Anda tidak membawa rasa sakit, sesak atau kekurangan tinggi-tinggi, tetapi untuk orang lain. 
Ketika Anda melakukan ini secara jujur solusi dan berkat Anda telah terangsang, akan datang 
dari atas turun ke Anda pertama kali. Tapi tujuan Anda adalah tidak untuk diri sendiri. Jangan 
pernah melakukan ini untuk kebaikan Anda sendiri. Pekerjaan ini adalah untuk membawa dalam 
bidang Anda, tetapi tidak berniat untuk diri sendiri. Apa yang terjadi dengan rasa sakit dari orang 
lain yang telah anda alami dan bawa pergi? Jangan peduli tentang hal itu. Satu-satunya urusan 
adalah untuk membawa itu tinggi-tinggi di dalam wilayah Anda berdua-dua meter. 

Anda dapat menemukan kedua hal ini di mana-mana dari dua meter di alam semesta. Ini adalah 
empat sudut dan mereka berada dalam perjanjian dengan empat tempat dari empat perintah dalam 
orang tersebut. Jika Anda bekerja di dalam bidang Anda sendiri, cahaya bersinar atasmu. Dan apa 
sudah, sedang dan akan terjadi adalah bukan urusan Anda. Satu-satunya hal yang harus Anda 
lakukan adalah untuk memohon untuk yang lain. Dan di atas ada jangkauan yang lebih besar 
berdua-dua meter Anda. Dari atas kita terhubung satu sama lain. 

Berkat datang dari atas melalui kanal, yang datang dari akar gelandangan turun kepadanya. 
Kadang-kadang kita tidak mengerti mengapa kita menerima sesuatu sementara kita tidak punya 
perasaan untuk itu atau tidak mengharapkan untuk menerima sesuatu. Kita tidak sadar tapi orang 
lain sadar, ia merasakan sakit Anda. Meskipun Anda sedang menguap yang lain membuka 
kesadarannya untuk Anda dan cahaya dan berkat datang kembali kepada Anda. 

Serakah untuk belajar, maka akan lebih cepat dan lebih cepat tanpa kesulitan apapun dan itu akan 
masuk kepada Anda. Batin tidak memerlukan infonnasi massa. Informasi yang kasar hanya ada 
untuk untuk mengukir jalan kecil dalam batin Anda, dalam organ kesadaran Anda. Di satu sisi 
setiap makhluk harus bekerja di daerah sendiri berdua-dua meter dan di sisi lain dia harus 
menempati nya dengan orang lain. Dalam Kabbalah kita berbicara lebih dari satu orang, satu 
manusia, karena dalam diri seseorang ada semuanya, dan sementara kita mengambil dalam 
keinginan yang lain, kita meningkatkan kanal menerima kita. Jangan hanya mengambil rasa sakit 
dan hal-hal negatif, silakan mengambil alih kesuksesannya juga. 

Bukankah lebih baik untuk memberikan gelandangan uang bukannya mengambil alih rasa 
sakitnya? Bagaimana ini bekerja? Apakah saya hanya bekerja untuk diri sendiri atau apakah saya 
memang membantunya? 


136 



Dari atas saya memiliki akar, kekuatan saya terletak di akar. Dan selanjutnya ada cahaya tak 
berujung dan dari sana turun dalam varietas tak berujung. Setiap orang memiliki akar sendiri, 
bahkan orang dari yang telah kuterima rasa sakit. Anda sudah tahu ada yang khusus dan yang 
umum, tentu saya memiliki akar pribadi saya dan melalui akar ini saya terhubung. Pada 
umumnya ada akar bekerja dengan satu sama lain. Gelandangan memiliki akar sendiri. Saya yang 
telah melakukan upaya batin untuk mengambil alih rasa sakit dari gelandangan dan membawanya 
dalam bidang saya. 

Seperti yang telah kami katakan di atas kita memiliki jendela, dan dengan cara jendela ini 
seseorang mengambil semua jenis kilauan, serta yang bersinar tinggi dan bersinar rendah. 
Pembukaan ke luar seseorang bernama bidang kesadaran. Ada orang yang hanya melihat 
kesengsaraan: selalu mengomel, mereka hanya merasa baik ketika mereka bisa cerewet. Tahu 
siapa Anda, dalam cara apa yang Anda mewujudkan diri Anda? Apakah semuanya baik menurut 
pendapat Anda? Atau apakah Anda orang yang melihatnya berbeda. Ini adalah Anda yang 
merupakan alasan omelan. 

Saya terima dengan cara radiasi jendela, dan melalui jendela ini aku bisa merasakan rasa sakit 
orang lain. Nyeri juga merupakan aspek cahaya, jadi adalah kesenangan. Ini adalah kekuatan. 
Nyeri adalah kebalikan dari kesenangan tetapi sumber adalah sama. Ketika Anda mengakui Anda 
memiliki sesak, Anda sudah dalam tingkat yang sangat tinggi. Ketika ini merupakan penerimaan 
dalam diri, Anda dapat bekerja pada diri Anda sendiri. Tanpa rasa sakit tidak ada pembangunan. 
Nyeri adalah arah sesuatu. Ketika Anda melihat itu akan menguntungkan Anda, pilihlah itu. 
Seorang anak ingin kesenangan segera. Beberapa orang dewasa seperti anak-anak. Ketika rasa 
sakit membawa Anda ke kesadaran yang lebih tinggi, membawa Anda lebih dekat ke tujuan 
Anda, menerima rasa sakit, tetapi tidak pernah mencari rasa sakit. 

Akulah yang aktif, melakukan bagian ketika saya mengambil alih rasa sakit. Tentu saja aku 
punya paket sesak saya sendiri dan dengan paket ini saya memohon dengan cara batin saya untuk 
cahaya. Dan sekarang saya menambahkan rasa sakit dari orang lain, seperti gerobak terhubung 
pada lokomotif. Melalui kekuatan kehendak, saya menariknya ke atas karena saya yang ingin 
menjadi sesuai dengan akar saya. Dan dalam akar saya tidak ada sesak mengingat rasa sakit. Dan 
ketika saya melakukannya, sesak saya akan terangkat juga. Dan dengan cara kanal yang lebih 
tinggi dari akar saya akan pergi ke cahaya tak berujung. Dan dari cahaya tak berujung datang 
reaksi, obat, dalam ukuran kemauan dan niat saya. Dan adalah akar saya yang menerima bagian 
terbesar dari cahaya tinggi. Dan setelah beberapa saat saya juga menerima porsi. 


137 



Rahasianya adalah ini, saya menarik tinggi untuk orang lain, tetapi ada hukum: petisi saya akan 
dijawab pertama karena saya yang melakukan pennohonan, melainkan aku yang menarik 
gerobak. Dan melalui paket ini ’organ menerima’ saya akan menjadi lebih besar. Semakin besar 
semakin sesak, dan tentu saja saya harus membangun dalam batin kekuatan untuk menarik - akan 
semakin besar jawabannya, obatnya. Melalui rasa sakit dari orang lain saya membuat sesak saya 
lebih besar dan adalah saya yang menerima paling besar ketika saya melakukan dengan niat dan 
dengan penuh ketulusan. 

Apa yang terjadi dengan orang lain? Itu permintaan saya saat pergi lebih jauh ke akar saya. Di 
atas akar saya daerah jauh lebih besar dari berdua-dua meter. Anda dapat membandingkan ini 
dengan sistem distribusi kekuasaan. Di sana mereka dapat melihat semua koneksi antara umum 
dan khusus antara orang-orang. Apresiasi mereka sangat besar ketika mereka melihat seseorang 
mengambil alih rasa sakit orang lain dan ketika orang mencari kesepakatan dengan satu sama 
lain. Dalam lingkup yang lebih tinggi semuanya satu, utuh, bersatu. Semakin tinggi Anda datang, 
semakin banyak kesatuan, itu seperti piramida. 

Setelah Adam tinggal ada yang menjadi perbedaan, lebih dan lebih lagi. Di satu sisi orang 
terputus dari satu sama lain. Melalui pekerjaan yang saya lakukan di bawah sini, misalnya saya 
mengambil alih rasa sakit dari orang lain, saya menghubungkan diri dengan orang lain. Dan dari 
atas mereka memberi saya kekuatan besar. Dan adalah saya yang menerima pertama karena saya 
telah melakukan pekerjaan. Tidak ada yang hilang di dunia batin. Hukum-hukum alam semesta 
benar-benar mutlak. Tapi rasa sakit itu bukan milikku, sehingga bagian dari rasa sakit ini akan 
didistribusikan di atas akar saya. Untuk bagian itu pergi ke akar gelandangan. Dan dia menerima 
bagian obat-obatan dari atas, meskipun ia tidak ada bagian di dalamnya dan meskipun dia tidak 
tahu saya. 

Batin saya terhubung dengan semua makhluk batin. Hanya makhluk luar yang terputus. Harus 
ada kesatuan sekali lagi. Ketika saya menutup diri untuk rasa sakit dari orang lain, saya tidak 
dapat menerima atau mengalami sesuatu. Di satu sisi ada yang terlalu banyak diserap oleh sakit 
sendiri. Jika Anda tidak suka bau orang lain, jangan berpikir mereka akan memberi Anda dari 
atas bau yang lebih baik. Sistem kontrol adalah untuk orang-orang yang tumbuh dewasa. Dari 
atas semuanya terhubung, utuh, satu. Semakin Anda turun, semakin memisahkan. Tapi ketika kita 
membawa kualitas sesuai dengan akar lebih tinggi, hasilnya akan terlihat di bumi. Dengan bagian 
dalam Anda, Anda dapat melihat di bawah. Dan Anda akan membawa semua hukum yang 
sempurna untuk di bawah dan mengangkat dunia ke atas. 


138 



12.5 Dia yang mengikuti aliran 

Anda perlu banyak kekuatan umtuk tidak cemburu ketika seseorang memiliki segala sesuatu dan 
merasakan rasa syukur atas kebahagiaannya. Hal ini lebih mudah untuk mengambil alih rasa sakit 
dari orang lain kemudian menerima kebahagiaannya. Jika seseorang telah kemalangan rasa sakit 
saya akan kurang. Tapi kebahagiaannya bukan milikku, seperti rasa sakitnya bukan mili kk u. 
Bagaimana kita bisa bahagia melalui kebahagiaannya? Ini akan menjadi luar biasa untuk 
memiliki kekuatan untuk berbagi kebahagiaan mereka. Anda akan maju sangat cepat karena kita 
terhubung satu sama lain, meskipun kita tidak merasa ini dengan makhluk luar kita. 

Jadi apa rasa syukur? Ini adalah sama dengan rasa sakit. Biarkan kebahagiaan-Nya melewati 
jendela Anda seperti yang Anda lakukan dengan rasa sakit orang lain, jika Anda tidak dapat 
melakukan ini, Anda akan menutup pintu ini dari cahaya. Ketika Anda bisa berterima kasih, 
Anda menerima juga bagian dari kebahagiaan-Nya. Bila tidak, Anda menutup bidang Anda 
berdua-dua meter. Dan kemudian penderitaan akan menjadi bagian Anda. Ketika Anda 
mengeluh, dan tidak peduli ketika Anda benar atau tidak, Anda menutup bidang Anda berdua-dua 
meter. Anda hanya berurusan dengan akar Anda, bukan akar yang lain. Setiap orang memiliki 
akar sendiri. Akar pohon tidak makan akar pohon yang lain. Setiap pohon memiliki cabang 
sendiri. 

Saya puas dan bersyukur atas orang yang memiliki banyak kebahagiaan dan saya membawa serta 
kebahagiaannya, bagaimana, dengan cara bersyukur, belas kasihan dan dengan pujian. Rasakan 
kepuasan dan bahagia untuk segala yang diberikan cahaya kepadanya, mengetahui bahwa cahaya 
adalah baik. Penjahat mati sementara mereka hidup meskipun mereka hidup di bumi. Mereka 
membutuhkan banyak usaha. Ini akan menjadi logis jika sistem kontrol akan menghargai mereka. 
Ketika saya ingin batin saya siap untuk tidak menjadi kaya atau merasa puas bahkan dengan 
sedikit, karena saya ingin datang dalam perjanjian dengan cahaya. Dia yang memiliki 
kebahagiaan bekerja sangat keras di dunia materi ini. Seorang direktur menciptakan tempat kerja 
dll mereka menerima sesuai investasi mereka: mencoba untuk membenarkan ini juga. 

Pikirkan tentang seorang politisi, semua kesedihan dia, malam tanpa tidur, semua pertemuan tak 
berujung, kehilangan keluarga mereka, berjabat tangan, mendapat kritik dll merasa bersyukur 
untuk hadiah duniawi mereka, tetapi juga bersyukur atas musuh Anda. Bagaimana? Ini adalah 
sama dengan rasa sakit, membuat paket kebahagiaan mereka dan menariknya dengan permintaan 
Anda, atau dengan memuji, berdoa kekuatan tinggi dan Anda akan memperluas organ menerima 
Anda. Dan doa saya akan menyebabkan reaksi memuliakan dari atas. 


139 



Setiap permohonan yang baik adalah membangun sesuai hukum alam semesta. Dan petisi ini 
selalu dimulai dengan pujian dan kemudian buat permintaan Anda. Misalkan Anda akan 
mengunjungi ratu, pertama-tama Anda harus tunduk dan memuji ratu. Kemudian Anda dapat 
menjadi lebih dekat dan jika demikian, dengan rasa syukur yang mendalam Anda akan melihat ke 
wajahnya sehingga dia bisa melihat bagaimana Anda menghargai dia. Dia merasa kau 
mencintainya. Ini adalah sama dengan batin, dan makhluk yang lebih rendah tidak akan 
mengganggu Anda. Semua kekuatan akan naik. Pujian saya akan pergi ke akar saya, kemudian 
kepada hamba dan akhirnya tiba di Ejnsof. Pujian saya bukan untuk apa yang Dia berikan kepada 
saya, tetapi untuk apa yang Dia berikan kepada orang lain, bahkan sekalipun itu adalah musuhku. 
Terutama yang terakhir adalah yang paling beruntung. Belajarlah untuk memberi kepada orang 
lain. Memuji cahaya untuk orang lain mengembalikan kesatuan batin Anda dan orang lain. 
"Tidak ada yang datang dari atas ketika belum terbangun sebelumnya dari bawah". Jika hal ini 
Anda lakukan, di bawah, karya kekuatan yang lebih tinggi. 


140 



Sebuah radiasi besar adalah hasil dari kesatuan yang telah kita sadari. Saya yang menerima 
pertama karena saya mengaduk itu untuk orang lain. Sayalah yang terbangun. Ini melampaui akar 
saya ke sistem distribusi dari alam semesta karena ini adalah sistem yang sangat membenarkan. 
Semua akar semua makhluk terhubung dengan cara organik. Akar gelandangan, akar saya dan 
akar dia yang selalu beruntung, dari atas kita semua terhubung satu sama lain. Di atas adalah 
harmoni dan di bawah kita tidak memiliki keselarasan antara akar. Dan dengan cara sistem ini dia 
yang selalu beruntung, menerima bahkan lebih. Dan dia menerima begitu banyak, ia datang 
dengan perasaan ingin bermurah hati meskipun ia tidak mengerti perasaan ini. Ini adalah kualitas 
cahaya yang memberinya makan dengan perasaan untuk memberi. Berikut ini kita datang lebih 
dan lebih dalam kesatuan. Orang yang selalu beruntung dan tidak bekerja pada dirinya adalah 
sebagai seorang anak. 

Tidak masalah, Anda dapat membawa mereka pada, gelandangan atau orang yang beruntung. 
Apa yang Anda lakukan adalah membuat jejak perbuatan baik. Satu tindakan yang baik 
membangun tindakan yang baik lainnya. Setiap tindakan yang baik adalah dasar untuk perbuatan 
baik berikutnya. Ini memberi Anda kekuatan untuk melakukan lebih banyak dan lebih perbuatan 
baik. Anda tidak perlu mengeluarkan terlalu banyak kekuatan. Melalui ini, Anda membangun 
kekuatan dan perlahan-lahan Anda memohon untuk teman Anda, tetangga, jalan Anda, 
lingkungan Anda, kota, negara Anda ... dan seluruh umat manusia. Tidak ada tempat untuk 
bermusuhan. Mengambil segala sesuatu dalam waktu dua dengan dua meter, kekhawatiran dan 
kebahagiaan semua orang, dengan ini Anda membenarkan sistem kontrol dari seluruh dunia. 
Malaikat maut bahkan akan mencintaimu, berarti kejahatan Anda sendiri akan terkejut dari semua 
tindakan memberi Anda. 

Dan melalui ini keinginan untuk menerima diri Anda akan mati, akan berhenti untuk eksis. Ada 
kekuatan positif dan penuduh. Dan penuduh akan menunjuk langsung ketika Anda melakukan 
sesuatu yang salah, dalam kekuatan. Anda tidak bisa menyuap penuduh ini. Dia mencari 
kematian tersembunyi. Dia tidak bisa menemukan sesuatu yang salah ketika kita melakukan 
perbuatan baik, bahkan ketika kita menderita sakit dalam melakukannya. Bila Anda hanya 
berpikir tentang diri Anda, tidak akan pernah ada akhirnya. Maksudnya adalah, kita harus datang 
ke pembebasan dan Anda dapat melakukan ini dengan mengangkat bidang Anda berdua-dua 
meter dan setelah koreksi kembali ke tempat Anda sendiri. 


142 



Selama pelatihan saya menempatkan peserta dalam gerobak dan menarik mereka, dengan cara 
batin. Aku menarik mereka dan datang kembali kepada akar Anda, seperti yang dijelaskan di 
atas. Bahkan jika Anda tidak mengerti, terima! 


143 



12.6 Dalam Kabbalah Kita selalu berbicara lebih dari satu makhluk 


Kita telah berbicara tentang gelandangan dan dia yang selalu memiliki sepotong keberuntungan 
dan tentang diri saya sendiri, tetapi sebenarnya kita hanya berbicara tentang satu orang. Aku 
punya dua oleh dua meter dan dalam hal ini saya memiliki dua kekuatan, kiri dan kanan, 
kemauan dan tingkat keparahan. Semua ini adalah pengalaman dunia batin dan ini adalah 
langkah-langkah untuk bidang kekuatan untuk memahami hukum-hukum alam semesta. 
Komunikasi dalam hal ini hanya mungkin bila kita berada pada tingkat yang sama. Tentu saja ada 
tingkat lebih tapi kita tidak punya pemahaman untuk tingkat ini dan kita tidak memiliki kata-kata 
untuk menjelaskan. Aku akan memulai proses pengetahuan diri sejati pada setiap peserta. Dan 
apa yang harus Anda lakukan adalah menjadi reseptif. Di dunia kita, kita tidak dapat mengalami 
langkah-langkah dalam dari bidang kekuatan karena tidak ada layar atau bidang batin yang nyata. 
Semua koneksi batin rusak. 

Gambar. 17 

Semuanya didalam satu orang 




145 










Gelandangan, dia yang memiliki keberuntungan ... kita harus mengambil ini berlawanan dalam 
diri kita Kita dapat memiliki perasaan kenyang dan kemudian kita bisa merasa kesepian dan 
miskin. Kedua kekuatan yang di dalam diri kita. Kita harus hidup dengan mereka, pelajari ini. 
Pertama ada kesadaran berada di luar saya. Dan perlahan-lahan aku membawa mereka di dalam, 
lebih dalam diri saya. Melalui sisi kiri saya melakukan kontak dengan gelandangan. Segala 
sesuatu di dunia ini dibangun menurut sistem perjanjian dalam kualitas. Kita harus melakukan hal 
yang sama. Hal ini tidak mungkin untuk masuk dalam kanal-kanal gelandangan. Hal ini tidak 
diberikan kepada kita untuk melihat di bidang kesadaran lain. Satu-satunya hal yang dapat saya 
lakukan adalah melakukan kontak dengan gelandangan dengan cara sisi dikoreksi kiri saya. Bawa 
dalam memori lima pertanyaan dan lima jawaban yang Anda telah pelajari . Apakah Anda masih 
ingat mereka? Itu selalu reaksi Anda, jangan bereaksi di luar berdua-dua meter Anda, ketika 
Anda melakukannya Anda melakukan perzinahan. Di sebelah kiri kita, kita merasa sesak. Ini 
adalah sisi dimana kita merasa berat, kepelikan. Apa yang harus Anda lakukan adalah untuk 
membangun kekuatan untuk pergi ke sisi lain, sisi kemauan. Cahaya membawa kita ke garis 
tengah. Aku tahu itu sulit untuk dimengerti, itu semua jauh melampaui alasan manusia. 
Selama seseorang hanya merindukan kesediaan dia hanya sebagai anak sampai saat ia merasa 
tumbuh dari dalam. Ini adalah kerja keras, kita harus melakukan ini inci demi inci dan dalam 
setiap langkah kita harus mencampur keparahan dan kemauan. Realitas sejati adalah garis tengah. 
Kedua kekuatan harus berada dalam Anda dalam ukuran yang tepat untuk memiliki respon 
pembakaran yang sempurna. Seolah api vs air, salah satu memberikan rasa yang lain dan 
sebaliknya. Setiap hari kita harus bekerja pada integrasi kedua kekuatan ini. Misalnya : komputer 
Anda telah rusak, reaksi pertama adalah dari luar Anda, salah satu yang membutuhkan, namun 
reaksi Anda menarik Anda jauh dari bidang Anda sendiri dua oleh dua meter. Tugas yang harus 
Anda lakukan adalah pergi dari sisi kiri ke sisi kanan. Dan melalui ini hasilnya adalah realitas 
sejati. Solusi cahaya hanya akan datang jika Anda telah melakukan pekerjaan di sisi kiri maupun 
di sisi kanan, hasil ini akan menjadi garis tengah. 

Jangan berpikir kita bisa melakukan perbuatan baik. Jika kita hanya memiliki sisi kanan tanpa sisi 
kiri sebagai keyakinan tanpa sepengetahuan. Baris kiri adalah sisi kebutuhan kita dan itu adalah 
sebagai keyakinan dalam pengetahuan. Garis di tengah adalah garis kepercayaan atas 
pengetahuan atau kita katakan tentang baris ini, yang melampaui alasan. Dan cahaya ini adalah 
cahaya dari instruksi - dari hukum-hukum alam semesta. Ketika kita bekerja pada diri kita, kita 
akan datang ke pengalaman kedua garis ini, hasilnya adalah perasaan ’di atas air’. Ketika Anda 

146 






berada di dalam air Anda bangkit, pertama tengkorak Anda akan naik di atas air, setelah itu mata, 
hidung dll. Anda adalah sama dengan semua sepuluh bidang kekuatan dalam batin. Jika Anda 
berada di bawah air Anda hanya merasa keparahan. Dan ego Anda terhubung dengan keparahan. 
Bila Anda hanya dapat omelan Anda hanya mengalami keparahan. Tetapi ketika Anda berada di 
sisi lain, perasaan hanya baik, Anda tidak melihat tingkat keparahan, dan ini tidak baik juga. Bila 
Anda hanya melihat kesediaan Anda berada di bawah air juga. Kesediaan tanpa keparahan adalah 
sebagai keyakinan dibawah alasan. Semuanya dalam satu makhluk. Melalui kekuatan Anda 
sendiri, Anda belajar seluruh alam semesta. 


Gambar. 18 
Jalan menuju akar saya 


Kiri 


Tengah 


Kanan 


Pengetahuan 


Akar saya 


Mengabaikan 

pengetahuan 


Kepahitan 

Bengah 


Dalam seseorang 


Hati yang belum 
tersentuh 

Bersahaja 


Dibawah seseorang 


Membuat jalan ke kiri 
Keinginan untuk 
kecerdasan 




Membuat jalan ke kanan 
Keinginan untuk 
melampaui intelek 


Saat saya melihat, 
saya pergi ke kiri 
untuk membuat 
jalan datang ke 
tengah 


/ _I_ Mendekati pemenuhan 

Kepercayaan diri 
melampaui pengatahuan 

Hati yang disucikan 


Melampaui alasan 


Hidup saat sekarang 


147 














Apa pun yang Anda lakukan, lakukanlah dengan tulus. Apa yang Anda lakukan, lakukanlah 
dengan semua kekuatan yang Anda miliki dalam diri Anda, jika tidak melakukannya. Harus ada 
kesadaran untuk 100 %. Maka Anda hanya dapat bekerja dengan kanal menerima Anda 
sepenuhnya. Bila Anda lapar, makan, bukan karena sudah jam 12 siang tetapi karena Anda lapar. 
Ketika Anda makan di jam 12 siang itu ada hubungannya dengan budaya negara Anda. Ketika 
jam 12 siang waktu makan siang di negara Anda, lapar pada jam 12 siang. Maka hanya dapat 
memberikan Anda kekuatan, memiliki kesenangan untuk makanan. Lihat dalam segala bidang 
Anda berdua-dua meter. Setiap bangsa memiliki berdua-dua meternya. Setiap bangsa memiliki 
akar sendiri, kualitas, dan melindungi negara. Anda dapat membandingkan ini dengan tangan 
Anda : jari-jari tangan Anda terhubung dengan satu sama lain. Setiap jari memiliki akar 
perlindungan dan seluruh tangan memiliki perlindungan juga. Semakin tinggi, perlindungan 
menjadi lebih umum. Semakin tinggi Anda datang, semakin dekat Anda dengan cahaya tak 
berujung, akar batin, lebih luas, lebih lanjut kekuatan akan tersebar di alam semesta. Dalam batin 
Anda, Anda dapat melihat seluruh bangsa karena semuanya dalam satu makhluk . 


Bab tiga belas 

13.1 Selalu ingat tujuan Anda 

Misalkan Anda melihat kehancuran di tengah-tengah kota Anda dan Anda tidak menyukai tempat 
itu, segera Anda tahu akan muncul gedung baru dan yang tidak disukai akan hilang. Ini adalah 
sama dengan pengertian dari struktur alam semesta, semakin Anda memahami semakin cepat 
Anda maju. Pertama kita difokuskan pada prinsip-prinsip umum. Kita bekerja sama dengan 
mereka sementara kita bekerja pada diri kita. Ada dua kekuatan intrinsik di dunia: kesediaan dan 
tingkat keparahan. Tapi dari atas mereka tidak terlihat. Lihat perbandingan dengan benih. Ketika 
bayi lahir, dalam segala benih yang ada, ia akan menjadi kaya atau miskin, cerdas atau bodoh dll 
tapi ada pengecualian, tidak melekat dalam diri kita untuk menjadi seorang penjahat atau orang 
suci. 

Dalam program ini ada link yang hilang, ia akan membawa dirinya dalam perjanjian dengan 
hukum alam semesta atau tidak. Jangan berpikir dia yang lebih cerdas berjalan lebih cepat, 
kecerdasan tidak ada hubungannya dengan bekerja pada diri Anda. Setiap orang dapat mengubah 


148 



dirinya sendiri dan datang ke penghabisannya. Cobalah untuk membaca, tidak hanya hal-hal yang 
perlu untuk penelitian, juga apa yang memberi Anda hidup. Tujuannya adalah untuk datang 
langsung bersentuhan dengan di atas, dengan kurang distorsi. Realitas sejati adalah garis tengah, 
jalan yang benar, untuk hidup di saat ini, untuk pergi dari kecerdasan Anda ke perasaan Anda, 
dan sebaliknya. Dengan cara-cara pribadi Anda tampaknya menjadi spesifik dan terlepas dari 
orang lain meskipun semuanya berjalan dalam satu arah : pemenuhan seluruh umat manusia. 
Ketika Anda datang ke pelatihan, timggalkan kekhawatiran duniawi Anda di belakang. Hal ini 
tidak mudah karena kita melakukan hal-hal secara otomatis, kita adalah budak dari luar tersebut. 
Tapi ingat, adalah Anda yang bisa membuat pilihan. 

13.2 Hubungan antara batin dan makhluk luar 

Apa yang kita lihat sebagai batin adalah segala yang lebih tinggi menghormati yang lebih rendah, 
dan apa yang lebih rendah adalah makhluk luar. Langkah yang lebih tinggi memungkinkan turun 
kebagian luar di bawahnya. Sementara langkah yang lebih rendah ingin berada dalam perjanjian 
dengan yang lebih tinggi, bekerja dengan bagian batinnya. Ini adalah bagian luar dari yang lebih 
tinggi yang masuk ke bagian dalam dari langkah yang lebih rendah. 

Ada prinsip : jika Anda ingin mencapai yang baik, Anda ingin hidup, selalu masuk dalam diri 
Anda ke bagian bawah Anda lebih tinggi dan menjadi sadar akan hal ini dalam diri Anda. 
Perasaan dan intelek harus menjadi satu : tidak hanya dalam pemikiran atau dalam perasaan, 
tetapi harus ada pengalaman keduanya terintegrasi dalam diri Anda. Ketika pemahaman intelek 
Anda tidak lengkap. Setiap langkah memiliki kewajiban untuk membantu yang lebih rendah dan 
memberikan pada yang lebih rendah, dan langkah yang lebih tinggi menikmati ini. Jadi masing- 
masing yang lebih rendah memiliki kewajiban untuk menjadi satu dengan bagian luar yang lebih 
tinggi. Misalnya : ketika Anda berada di dekat raja dan Anda memohon kesediaan, Anda 
membungkuk, wajah Anda di kakinya. 

Ini adalah sama dengan batin Anda dalam menghormati langkah lebih tinggi dari batin Anda. 
Tidak perlu malu karena segala sesuatu terjadi di antara saluran Anda sendiri. Tertinggi adalah 
bagian bawah dari langkah berikutnya dalam batin Anda. Ada lapisan dalam diri Anda, Anda 
tidak pernah mengalami mereka tetapi segala sesuatu ada di dalam dirimu. Tetapi ketika Anda 
difokuskan terkubur hidup-hidup dan mencoba untuk bertahan hidup, Anda hanya menjadi satu 
dengan alam yang tak bernyawa. Semuanya dalam diri kita, tanaman, hewan, tak bernyawa dan 
manusia. Artinya adalah menjadi satu dengan aspek manusia. 


149 



Bila Anda memahami sesuatu, cahaya bersinar. Ini berarti Anda sekarang telah menjadi kontak 
dengan bagian dalam Anda. Tetap berhubungan dengan kesadaran pribadi Anda. Inci demi inci, 
melalui kesadaran ini Anda akan datang dalam perjanjian dengan kualitas kekuatan akar Anda. 
Anda hanya merasa tidak nyaman ketika Anda tidak setuju dengan hukum alam semesta, yang 
berarti menerima dengan cara yang egois. Ketika Anda merasa tertekan, tidak mengambil alkohol 
atau obat-obatan tetapi bekerja pada diri Anda. Bila Anda mengabaikan ini, Anda hanya sebagai 
sepotong alam. 

Hal ini dimungkinkan untuk membuat yang terbesar pelanggar hukum makhluk yang indah. 
Hanya makhluk luar telah rusak. Dalam batin tidak ada cacat. Tidak ada bagian dalam bisa rusak. 
Perasaan sesak kita ada untuk di koreksi. Di mata cahaya tak berujung bahkan orang cacat benar- 
benar sempurna. Seseorang lahir dengan cacat untuk melakukan koreksi tertentu, tak terlihat bagi 
orang lain. Jangan merasa kasihan karena dia yang cacat, sadar atau tidak sadar ia bekerja pada 
koreksi nya untuk datang pada keutuhan. 

Bab empat belas 

14.1 Bahasa dan arti dari kata-kata 

Dari pertama mulai manusia selalu merasakan koneksi dengan batin, antara akar batin dan hal 
material. Semua hewan dibawa ke Adam. Dia harus memberi mereka nama, dan dia telah 
memberikan semua makhluk nama, sehingga mereka akan diberi nama. Dia telah melihat 
hubungan antara hukum batin dan realitas. Sebelum ada Babel - seperti - kebingungan, hanya ada 
satu bahasa. Bahasa ini adalah hubungan batin antara kekuatan akar dan manifestasinya di bumi. 
Setelah beberapa saat dia pergi jauh dari hukum alam semesta. Semakin banyak lapisan berada di 
sana. Setiap perkembangan berarti lapisan baru sekitar hal yang penting, bagian dalam. Di satu 
sisi kita namakan ini kemajuan: manusia menyadari dimensi baru dan merasakannya. Tapi di sisi 
lain itu adalah keterasingan dari cahaya dan kita menjadi kurang sesuai dengan hukum alam 
semesta : kita tumbang, ada kekurangan bagi sumber kehidupan. 

Kemudian datang periode banjir. Hanya Nuh dan anak-anaknya yang selamat. Dari generasi ini 
datang generasi lain sampai saat Babel - seperti - kebingungan. Di satu sisi Babel - seperti - 
kebingungan adalah penyebab dari tempat tinggal untuk menerima secara egoistik. Kemanusiaan 
ingin mendirikan sebuah menara setinggi langit untuk menjadi independen dari cahaya tak 
berujung. Mereka mengatakan apa yang dikatakan semua generasi : "Mari kita memanfaatkan 

150 



otak kita dan apa yang kita tidak dapat mengerti tidak ada. Kita tidak ingin melihat hukum alam 
semesta". Apa yang kita lakukan adalah menciptakan sebuah gedung baru di mana kita tidak 
perlu hukum alam semesta. Ini adalah kisah alegoris tapi semuanya dimaksudkan dalam 
kekuatan. 

Itu tidak dalam pikiran -Nya untuk memiliki satu bahasa. Tujuannya adalah untuk menjadi satu 
dengan batin kita, untuk menjadi apa yang dari dalam dan untuk mengembangkan kekuatan baru, 
untuk datang ke lapisan baru. Oleh karena itu kita melihat begitu banyak negara, aspek yang 
berbeda untuk datang ke pemahaman alam semesta. Setiap bangsa memiliki pasukan kh usus dan 
bersama-sama kita memiliki segalanya. 

Setiap bahasa adalah sesuai dengan akar bangsa mereka. Semua bangsa yang tersebar di seluruh 
bumi. Tapi mereka kehilangan koneksi mereka yang unik antara bahasa mereka dan akar batin. 
Saat ini kita tidak bisa melihat kekuatan tersembunyi dalam kata. Misalnya kata anjing, atau 
berburu atau hond, atau sabakka, sama sekali tidak ada kesepakatan dalam kata-kata ini. Asal 
usul bahasa di mana kita bisa melihat perjanjian hilang. Asal usul bahasa adalah bahasa dimana 
kita bisa melihat hubungan yang kekal mengingat kemanusiaan. Bahasa asal adalah bahasa 
dimana kita dapat melihat hukum alam semesta. Hanya ada satu bahasa yang tersisa, bahasa 
dimana Torah ditulis, di sini kita melihat perjanjian antara akar batin dan manifestasi duniawi. 
Membaca kata-kata ini sudah cukup, Anda tidak perlu pergi ke luar dan melihat bintang-bintang 
atau binatang untuk melihat perkembangannya. Semuanya adalah untuk menemukan kembali 
kata. Singkatnya, sebuah nama Anda dapat melihat perkembangan makhluk tersebu . Apakah ia 
harus membuat pembangunan terserah dia. Hanya cukup satu bahasa untuk koneksi ini. Hal ini 
sama dengan Microsoft. Mereka mengurus bahasa komputer sementara Anda bekerja pada 
komputer Anda. Kita membeli game komputer baru dan program lain tanpa khawatir tentang 
sistem kontrol, yang tersembunyi bagi kita. 

14.2 Nama pertama Anda 

Masih ada satu hubungan antara akar dan manifestasinya di bumi selama proses kekal kasar : 
Nama pertama Anda. Hal ini terikat dalam setiap bahasa. Dalam setiap bahasa kita melihat 
kebutuhan bangsa. Ada bahasa dengan hanya nomor : satu -dua-tiga dan ’ lebih', karena mereka 
tidak perlu lagi, tapi nama pertama mereka menyembunyikan akar mereka. Dalam nama pertama 
kita melihat tujuan, bimbingan dan perlindungan, tidak ada masalah bahasa. Nama yang 
diberikan oleh orang tua Anda telah dibisikan di telinga mereka dari atas . 


151 



Melalui kombinasi huruf Anda dapat melihat pilihan yang tersembunyi dalam nama Anda, dalam 
nama kita melihat tujuan dan pemenuhan orang tersebut, juga jalan yang sebaiknya dihindari 
Kombinasi huruf membuat tujuan terlihat. Anda dapat memiliki sebuah kata dengan tiga 
konsonan, tetapi juga dua atau empat. Nama sederhana dan kata-kata lama, misalnya dari orang 
tua atau kakek-nenek, hanya terdiri dari dua konsonan. Semakin banyak konsonan nama memiliki 
banyak kombinasi yang dapat dibuat. Jika Anda memiliki kata dengan lima ratus konsonan - dan 
- mungkin dua puluh kata. Ada begitu banyak kekuatan tersembunyi dalam nama seseorang : 
Anda hanya harus mencari kombinasi yang tepat. 

Di dahi seseorang adalah untuk melihat apakah ia bekerja pada dirinya sendiri atau tidak. Seorang 
guru sejati dalam Kabbalah adalah spesialis dalam batin manusia. Dia bisa merasakan hal 
penyakit dalam batin. Makhluk luar dapat merusak batin. Ketika kita berbicara tentang penyakit 
yang kita maksud kurangnya koreksi. Suatu hari seorang spesialis kartu tarots datang kepada saya 
dan meminta saya beberapa pelajaran untuk melakukan pekerjaannya lebih baik, tapi setelah 
beberapa saat itu tidak mungkin baginya untuk meletakkan kartu. Dalam tarot Anda harus 
mengingat semua karakter, dan ini berlawanan dalam Kabbalah, tidak ingat apa-apa. Sebelum ada 
pembelajaran Anda harus pengalaman pertama ia harus jatuh pada Anda, dan jangan khawatir, 
itu akan jatuh di tempat yang tepat. 

Kabbalah mengajarkan Anda tidak ingat, tidak ada mengingat dalam Kabbalah dan ini sangat 
berbeda dengan pembelajaran yang telah Anda pelajari di sekolah. Di sini Anda akan belajar 
pengalaman adalah pemahaman. Batin tidak bisa melakukan apa-apa dengan pemahaman luar 
Anda. Ini adalah semua tentang pengalaman Anda, apa yang Anda terima, perasaan Anda dan 
bukan apa yang Anda ingat. Anda tidak dapat mengingat batin dengan memori luar Anda. Jangan 
berjuang, mencoba untuk menjadi sadar, ini adalah cara untuk kembali ke batin Anda. Pertobatan 
adalah alat permanen, sikap konstan ini akan membawa Anda ke pemenuhan Anda. Jika Anda 
bertanya: "Apakah mungkin untuk tiba di finish" maka Anda mengajukan pertanyaan dengan 
kecerdasan Anda. Setiap koreksi, bahkan yang terkecil bekerja di seluruh tubuh Anda, 
memperdalam semua koreksi Anda sampai Anda datang ke akhir koreksi. Koreksi terkecil 
memiliki dampak pada seluruh koreksi. Apa yang telah Anda pelajari hari ini memiliki hasil di 
sisa paket bidang Anda untuk memperbaiki. 


152 



Bab lima belas 


15.1 Evolusi batin pada poin ketinggian dan kedalaman Anda 

Ketika kita tidak menderita kita merasa dunia adalah milik kita. Ketika kita memiliki kemalangan 
kita merasa tertekan dan kemudian kita bertanya : "apa itu batin" atau "apa gunanya Kabbalah 
untuk saya". Kehidupan yang benar adalah hanya di saat ini. Hanya ada sekarang. Jadi mengapa 
ada perasaan menderita? Mengapa kita tidak bisa bekerja sebagai komputer? Apa yang kita tidak 
perlu, hapus. Mengapa tinggal di kepala kita dan tidak hilang jika keberadaan sejati adalah di saat 
ini? 

Kita semua membutuhkan ini untuk membawa kita ke tujuan, untuk memperbaiki diri kita, untuk 
memerintah dunia: dia yang melakukan kebaikam menerima hal yang baik dalam hidup dan 
orang yang jahat tetap di masa lalu atau di masa depan. Perasaan putus asa hanya ada ketika kita 
tidak memiliki tanggung jawab dalam sistem kontrol. 

Setiap kehidupan memiliki pasang surutnya. Misalnya : dari kondisi yang saya tahu ketinggian 
maksimum dan kedalaman maksimum. Sekarang kita mengambil garis tengah dan segala yang di 
atas garis harus dilihat sebagai semangat dan apa yang di bawah garis harus dilihat sebagai 
depresi. Tapi tidak dalam batin, tidak ada menghilang dalam batin. Kita hanya menerima lebih 
banyak. Kesadaran menggembirakan adalah ketika kita berada di garis tengah dan kita melihat 
penderitaan ketika kita berada di bawah garis tengah. Tapi kita tidak bisa pergi dari satu cara 
untuk yang lain sepanjang hidup kita, kita harus datang lebih jauh dan lebih lanjut dalam 
pemenuhan kita. Apa yang kita lihat sebagai garis yang tepat berada di atas garis tengah, 
kemauan. Dan jalur lain adalah sisi kiri, garis keparahan, jahat, setidaknya menurut perasaan kita. 
Pada baris tengah kita tidak memiliki terlalu banyak sukacita. Ketika saya memiliki terlalu 
banyak sukacita, lebih dari yang saya bisa atasi maka itu menjadi perzinahan, baik dalam pikiran 
kita atau fisik. Terlalu banyak sukacita altruistik dapat menyebabkan sikap histeris, tapi di dalam 
ada sukacita sedikit. Seseorang yang menderita dapat menemukan kekuatan untuk bekerja pada 
dirinya sendiri atau penderitaan dapat memberinya tembakan. Seni hidup bukan untuk melarikan 
diri dari situasi ini. Dan garis tengah adalah hasil di mana kita merasa tidak terlalu banyak 
sukacita atau terlalu banyak penderitaan. Dan tahu tidak satu koreksi adalah sama : mereka semua 
berbeda. Oleh karena itu mustahil untuk mengatakan : "ikuti saya". 


153 



Kondisi kuantitatif adalah untuk batin sebagai salah satu meskipun Anda bisa merasakan 
perubahan. Hanya ketika kita melihat perkembangan kualitas baru dalam kondisi kita, kita dapat 
berbicara tentang situasi baru. Dalam satu kondisi yang kita lihat semua jenis kualitas setuju 
dengan kualitas tertentu. Ketika kita berada di sini kita memiliki sesuatu yang umum meskipun 
kita bekerja semua secara terpisah. Di satu sisi kita memiliki satu kondisi umum dan di sisi lain 
kita berbeda. Ketika kita menciptakan kualitas baru situasi baru telah muncul. Tugas kita adalah 
untuk belajar dari apa yang telah kita miliki dan tidak membiarkan mengalahkan diri kita dengan 
situasi lama. Hasilnya adalah semangat dari Anda meskipun Anda tidak akan mengenali atau 
memahami hal ini segera. 

Jangan mencoba untuk mengevaluasi situasi Anda, baik di awal maupun akhir. Jangan berkata : 
"Saya merasa buruk", dan memulai diskusi dari dalam, atau mengatakan : "Saya tidak akan 
maju", mengapa? Anda akan selalu kalah diskusi dengan ego Anda! Lihat Adam dan ular, Adam 
kalah dari ular, intelek bumi. Tahu kecerdasan bumi lebih kuat dari batin. Intelek memberikan 
argumen yang paling sempurna, dan Anda tahu dia benar. Ular memanfaatkan kekuatan batin 
Anda karena dari dirinya tidak ada batin. Dia ada tetapi Anda yang harus mengatasi dan untuk 
mengubah. Jangan pemah, dan ingat jangan pernah mencoba untuk beristirahat darinya, dia akan 
menghancurkan Anda sebelum Anda memiliki kesempatan. Tanpa makan akhirnya dia akan 
berubah atau berubah menjadi malaikat kehidupan. (Ingat ekor peri katak dan pangeran). 
Awalnya ular terlihat buruk, tapi itu hanya sementara. Pada akhirnya Anda akan melihat itu 
semua komedi. Jangan mengutuk kecerdasan Anda atau apa yang Anda anggap buruk dalam diri 
Anda, jika Anda melakukannya Anda hanya mengutuk bagian dari diri Anda sendiri. Ketika 
Anda mengatakan : "Saya tidak ingin melihat ular", Anda menyangkal bagian dari bidang 
kekuatan Anda dalam diri dan pemenuhan akan menjadi tidak mungkin. 

Ketika kita memiliki keraguan kita merasakan ular. Jangan mengabaikan ular dan jangan 
memulai argumen dengan dia. Hanya menyadari hal itu. Ular itu membantu Anda, dia 
mengarahkan Anda pada kekurangan Anda. Dia mengatakan : "Kamu adalah orang yang baik, 
yang lain buruk", dia memberikan Anda perasaan suci. "Hidup Anda adalah sempurna", tetapi 
semua sebuah topeng. Jangan pemah menerima nasihat yang baik dari orang jahat, hanya alami 
kekuatan. Ketika ada sensasi, ular akan berada di sana. Cobalah untuk menyadari situasi nyata 
Anda, belajar untuk melakukan hal-hal sedikit demi sedikit. Jangan pernah merasa bangga 
tentang apa yang telah Anda capai. Mengapa? Karena pada saat yang sama Anda akan merasa 
masih ada kelemahan. Dan puaslah dengan hal ini. 


154 



Saat ini Anda melihat slogan : "Merasa baik , merasa super , itu Kabbalah". Tentu saja, seseorang 
membayar banyak uang sehingga mereka harus merasa baik! Ular itu adalah bagian dari sistem 
kontrol. Dengan tujuan dia membawa Anda ke sisi lain dari jalan, bukan karena ini adalah apa 
yang Anda inginkan, dia membantu Anda untuk tumbuh. Jika Anda tidak mendengarkan nasihat 
dan Anda melihatnya sebagai kekurangan Anda, ular menjadi lebih kecil. Selalu waspada, dia 
bisa sangat halus untuk merayu Anda pada tingkat yang lebih tinggi. Dalam setiap tingkat kita 
akan bertemu ular, sampai Anda telah mencapai koreksi lengkap. Adalah Anda yang menjadi 
lebih halus dan altruistik dan ular tidak melakukan hal yang sama. Selalu waspada terhadap ular, 
jika Anda lupa padanya Anda akan mendapatkan perasaan dapat menaiki puncak bagian atas jauh 
dan jauh. 

Kita benar-benar orang asing di bumi, adalah batin saya yang merupakan diri sejati. Ketika Anda 
pergi ke negara lain Anda harus belajar hukum dan tradisi negara itu. Tetapi di atas semua, kita 
harus belajar dan hidup sesuai hukum alam semesta. Maka kita akan bebas. Kita adalah sebagai 
anti tubuh jika kita mengabaikan hukum-hukum ini. Memiliki perasaan hidup dalam setiap situasi 
dan kondisi. Di sisi kiri batin kita dapat menemukan ular. Terima ini dan tidak melarikan diri. 
Cobalah untuk mencari tahu ketika ular berbicara dengan Anda. Anda tidak bisa belajar dengan 
membaca buku. Apa yang kita pelajari dalam pelatihan Kabbalah adalah pengalaman, bukan 
sebagai budak yang dipimpin untuk dibantai, tapi sebagai seseorang yang memiliki kontrol atas 
hidup kita. 

Inci demi inci Anda akan terangkat ketika Anda bekerja pada diri Anda : kondisi baru akan 
muncul, berbeda dari yang pertama. Dan ini bisa terjadi dalam satu detik atau dapat bertahan 
selama lebih dari 70 tahun jika Anda tinggal di alam tak bernyawa. Apa yang kita lakukan adalah 
untuk mengintensifkan kecepatan koreksi sehingga batin Anda dapat mengubah sebanyak 
mungkin. Dua puluh empat jam per hari Anda harus bekerja pada batin Anda, di rumah juga di 
tempat kerja Anda. 

Lakukan kontak dengan akar Anda, dengan maksimum poin tertinggi dan kedalaman Anda. Di 
dunia kita, kita berkata : "Lupakan, kubur semua penderitaan atau merasa baik dan lupakan 
semua", itu hanya variasi obat, dia yang mengambil obat ingin melupakan hidupnya atau merayu 
rasa sakit hidupnya. Seseorang yang bertindak dengan cara ini adalah sebagai anak yang 
melarikan diri dari rasa sakit. Seorang anak berjalan ke ibu nya dan dia mencium, dan semuanya 
dilupakan. Nyeri adalah perasaan yang kita alami ketika resistensi alami rusak. Resistensi alami 


155 



dalam hal ini berarti ego Anda mencurahkan panas di atas Anda. Lihat dan alami dengan cara ini. 
Tidak ada yang hilang dari dalam; obat selalu terletak pada batin Anda 

Selama bekerja pada batin tingkat baru muncul, kondisi kedua di mana Anda tumbuh lebih tinggi 
dari yang pertama. Tapi itu memberikan perasaan jatuh karena tampaknya Anda tiba di negara 
lain. Anda harus berhati-hati karena Anda hanya mencapai sebagian kecil dari keseluruhan. 
Sekali lagi Anda harus membangun kekuatan di tingkat yang baru ini. Dalam kondisi kedua ini 
juga Anda mulai dengan fluktuasi. Jangan benneditasi dengan cara membawa diri dalam aspek 
tak bernyawa. Alam tidak memperdalam penderitaan Anda juga meningkatkan sukacita. Binatang 
hanya bisa tumbuh fisik. Pertama makan satu kilo daging, kemudian lima atau lima belas kilo 
selama sisa hidupnya. Seekor binatang tidak bisa makan lebih banyak, sedangkan manusia makan 
lebih dan lebih. 

Jangan mencoba untuk melarikan diri dari titik tertinggi atau terdalam Anda. Dalam kondisi 
kedua Anda mencapai titik tertinggi atau terdalam baru, biarkan lebih tinggi atau lebih dalam dari 
pertama. Perbedaannya harus positif dan konstruktif. 

Peningkatan kemampuan Anda untuk menghidupi kesedihan atau sukacita akan ditulis dalam 
akun batin Anda. Rasakan diri Anda nyaman serta di atas dan di bawah rata-rata. Di satu sisi itu 
adalah seni memiliki kedua ujung karena mereka membawa Anda ke tujuan Anda. Dalam situasi 
kedua ini Anda dapat mengalami level tertinggi baru, tapi ingat itu tidak harus menjadi tingkat 
tertinggi dengan cara yang mutlak. Untuk mengalami perbedaan yang terakhir sudah cukup. 
Semuanya relatif. Penderitaan pertama adalah pengalaman! Hal ini ditulis dalam Anda. Pekerjaan 
Anda hanya terletak pada tambahan. 

Dan ini adalah rahasia yang sangat besar. Ketika Anda melarikan diri dari titik terdalam Anda 
tidak dapat mengalami titik tertinggi, mereka terhubung satu sama lain. Titik tertinggi Anda 
hanya berarti Anda memiliki kekuatan untuk menghadapi diri dengan cahaya bersinar di Anda, 
dengan cara yang maksimum, yang berarti Anda dapat menghadapi cahaya, kesenangan karena 
semuanya adalah menyenangkan. Dalam cara untuk mengambil napas adalah kesenangan juga, 
tapi Anda adalah orang yang harus melakukan upaya untuk mencapai ketinggian ini. Bila Anda 
melakukannya Anda akan lebih dalam dan lebih dalam diri Anda, pendalaman Anda belum 
pernah dicapai sebelumnya. Kadang-kadang Anda memiliki perasaan titik tertinggi dan kemudian 
perasaan titik terdalam : keduanya dari cahaya yang menembus Anda. Apa yang Anda rasakan 
adalah perlawanan terhadap yang baik, terhadap pengalaman keinginan kematian Anda sendiri, 
semua terulang dalam kondisi ketiga. Jangan takut varietas ini, Anda membutuhkan mereka 

156 



untuk pergi ke depan, untuk tumbuh. Seseorang datang ke Kabbalah ketika ia siap untuk memulai 
pertempuran antara baik dan jahat dalam dirinya. Ini adalah pertempuran besar untuk 
membandingkan dengan bennain luar biasa di sebuah teater dengan Anda sebagai tokoh utama. 
Jangan mengatakan Anda tidak bisa melakukan ini. Semua kekuatan ada dalam diri Anda ! 
Ada situasi yang ada dalam koreksi pribadi kita. Pada hari-hari tertentu kita memiliki 
kesempatan, secara terpisah dari upaya kita, untuk menerima titik tertinggi dan terdalam dari 
kekuatan alam semesta itu sendiri. Jika kita ingin menggunakan mereka kita hanya perlu 
membuat diri kita menerima. Dalam hari-hari ini kita melihat kekuatan yang sangat 
menguntungkan datang ke ekspresi. Suatu hari kita menerima sukacita besar dan pada hari lain 
kita menerima bentuk lain dari sukacita. Kita bisa memanfaatkannya untuk membangun poin 
tertinggi sukacita dan penderitaan. Ada juga hari di mana kita harus sangat berhati-hati. Jangan 
bersedih di hari seperti ini tapi memanfaatkan hari ini untuk membangun tingkat terdalam Anda. 
Anda dapat membandingkan ini dengan menggali sumur air. Semakin dalam, air akan semakin 
jernih: semakin bersinar. Di satu sisi kita bisa sedih dan di sisi lain itu adalah pembebasan. 
Semua hari-hari khusus ini membantu kita untuk memanfaatkan kekuatan dari alam semesta. 
Dengan cara apa kita bisa memanfaatkan masa lalu dan masa depan sementara kita harus tinggal 
di saat ini? Pemah ada seorang pasien Freud dengan sindrom tertentu. Dia tinggal dalam mimpi. 
Anda bisa mengatakan dia berharap pangeran kuda putih yang akan membawanya ke istana. 
Baginya semua orang lain adalah penipu. Dan physiatrist terbesar memutuskan itu lebih baik 
baginya untuk tetap dalam kondisi ini. Hal ini bebas bagi semua orang untuk membuat keputusan 
ini. Tapi Anda harus mengetahui sistem kontrol dari alam semesta ingin kita mengalami juga 
kuda putih (yang baik) sebagai kuda hitam (kejahatan). Di satu sisi Anda harus menerima sisi 
terdalam juga poin tertinggi Anda dan puas di kedua sisi. Beberapa orang hanya ingin tahu kuda 
putih dan karena itu mereka mengabaikan Kabbalah. 

Mengapa begitu sulit untuk hidup di saat ini, untuk mengalami kehidupan batin dan tinggal 
benar-benar di ketenangan? Kita semua produk dari masa lalu, kita semua membawa penderitaan 
dan pengalaman dari mantan generasi dalam diri kita. Hal ini tidak hanya penderitaan masa lalu 
kita bawa dalam diri kita, tetapi juga pengetahuan kita. Dan tanpa ini kita tidak bisa menangani 
kehidupan ini. Bagaimana kita bisa berada dalam damai satu sama lain? Kita tidak berusaha 
untuk ketenangan, ini adalah suatu pelarian dari realitas di mata kita. Meditasi untuk meditasi 
hanya cara untuk membawa Anda dalam perjanjian dengan sifat tak bernyawa. 


157 



Kita harus bekerja dengan baik pada sisi kanan seperti pada sisi kiri : itulah pekerjaan kita. 
Jangan berusaha untuk rata-rata, Anda harus datang dalam setiap situasi untuk kedua ujungnya : 
tahu seberapa jauh Anda bisa pergi. Jika Anda tinggal di relaksasi Anda hanya menahan diri dari 
tujuan wisata yang unik dan dengan cara Anda hanya mencari kematian batin 
Ketenangan adalah hasil dari pekerjaan kita. Ini berasal dari batin Anda. Hal ini tidak diberikan 
kepada kita untuk duduk dalam ketenangan dan membiarkan orang lain melakukan pekerjaan. 
Sebagai hasil dari pekerjaan kita di kedua saluran kita menerima ketenangan. Jika Anda rindu 
untuk ketenangan itu adalah ular yang berbisik di telinga Anda. Harus ada keinginan untuk 
pekerjaan batin dan tidak mendengarkan tubuh Anda. Hidup selalu di saat ini. Pada setiap saat 
kita menjadi sadar akan dorongan untuk memperbaiki sepotong egoistik baru diri kita. Setiap saat 
datang dalam kesadaran dan membawa sepotong baru egois cinta-diri di depan saya, dan itu 
adalah aku yang harus memperbaiki ini segera. 

Tugas saya adalah untuk melakukan pekerjaan ini setiap hari. Setiap hari sepotong baru dari ego 
dikoreksi dalam diriku, apakah saya menginginkan atau tidak, hal itu terjadi. Ini adalah aktivasi 
cahaya yang diberikan kepada Anda jadi sekarang Anda memiliki pekerjaan yang harus 
dilakukan. Sayangnya sebagian besar dari kita mengatakan mereka tidak punya waktu. Hari ini 
mereka memiliki pertemuan penting, besok anak-anak dll. Jika Anda mengabaikan bagian hari ini 
mengkoreksi harian ego Anda, pekerjaan tetap di meja Anda, seperti ketika Anda telah kembali 
dari liburan. Cobalah untuk hidup dengan cara yang sadar, hidup setiap saat di saat ini dan 
mencoba memperbaiki bagian sehari-hari dari ego Anda. Ini adalah satu-satunya cara untuk 
dilihat kekuatan dan tidak akan ada stres. Kita merasa stres karena begitu banyak potongan- 
potongan tua yang tergeletak di meja kita. Apa itu penderitaan! Salah siapa? Ketika saya 
mengabaikan impuls hari ini, mereka hanya menumpuk dan saya tidak bisa melihat impuls baru. 
Sulit untuk melihat kenyataan. Operator impuls energi sekarang memblokir cahaya yang Anda 
harus alami setiap hari. Anda harus membangun begitu banyak lapisan sekitar batin Anda saat 
lampu dalam diri Anda hanya hidup di saat ini. 


158 



Gambar. 19 


'Waktu' di dalam batin. Proses perubahan kondisi, dinyatakan dalam fluktuasi suasana 
batin: semangat dan jatuh ke bawah, naik dan turun. 


\ 

\ 

\ Max ketinggian 1 . 

\ Max. ketinggian 2 

\ 

\ 



Tiga kondisi: masa lalu- sekarang- masa depan 


Max. H. 3 



Sekarang 

‘Bagian hari ini” 
Apa yang harus 
saya perbaiki hari 
ini 

▲ 


Kondisi 1 Kondisi 2 Kondisi 3 





1 2 3 

Impuls hari ini fragmen yang 
tidak dikoreksi dari batin saya 


159 









































Bagaimana kita bisa membuat perbedaan antara impuls yang benar dan dorongan dari ular? Bila 
Anda memiliki banyak pertanyaan dan Anda selalu berbicara tentang mereka, pertanyaan itu akan 
hilang, sedangkan cahaya ingin masuk, memberikan jawaban pada pertanyaan Anda. Cukup 
pelajari satu suku kata. Ketika ular perintah Anda untuk melakukan sesuatu, itu adalah dorongan 
hari ini. Dengarkan dia dan membuat keuntungan dari itu. Tapi jangan pernah melakukan diskusi 
dengan ular, dia sangat tertarik. 

Bila Anda telah mengalahkan ular, Anda juga telah mengatasi dorongan hari ini. Inchi demi inchi 
Anda mendapatkan perasaan, Anda akan tahu siapa yang berbicara dengan Anda. Jangan pemah 
mencoba untuk menghentikan ular. Ular itu tidak ada untuk membiarkan Anda jatuh, untuk 
menghancurkan Anda. Dia ingin merayu Anda, Anda harus mengatasi godaan dan kemudian 
Anda akan mencapai kehidupan yang benar, kekuatan untuk hidup. Tanpa ular Anda akan sama, 
tidak akan ada perubahan. Hari ini kita tinggal antara yang baik dan yang jahat. Melalui pelatihan 
dari Kabbalah, semakin banyak Anda akan memilih yang baik tanpa mengabaikan kejahatan. 
Waspadai kejahatan dan mengubahnya dalam kebaikan. Jangan katakan apa yang di luar dari 
saya adalah buruk karena Anda mengatakan sistem kontrol buruk juga. Katakanlah kepada diri 
Anda, semua orang, bahkan bajingan terbesar, lebih baik maka saya. Bila Anda tidak bisa kecuali 
memahami hal ini, Anda hanya menahan kemajuan Anda sendiri. 

Ketika masih ada di dalam kamu sikap berpikir 'Aku lebih baik', Anda telah menjadi tawanan ular 
Anda sendiri. Katakan pada diri sendiri 'setiap orang yang lebih baik dari saya', sekarang Anda 
datang mendekati kebenaran. Mengapa? Pendapat Anda tidak dari aspek koreksi, kesadaran atau 
kekurangan dari yang lain. Dia mungkin lebih jauh dari koreksi, tapi tidak ada apa-apa bagi Anda 
untuk memperbaiki? Mungkin pikiran Anda lebih baik dari dia? Setiap orang akan mencapai 
tujuannya dan di mata cahaya kita semua sempurna. Bagi kita, kita memiliki waktu aspek, dalam 
kenyataannya tidak ada waktu. 

Apa keuntungan Anda ketika tinggal di kesadaran? Dalam batin sama sekali tidak ada tempat 
untuk menyesal dalam apapun yang Anda miliki dan telah dilakukan. Tidak ada wakty berpikir di 
masa lalu. Ketika hidup di saat ini, lihat setiap impuls. Ular itu hanya memberi kita tagihan apa 
yang belum terjadi. Ini berasal dari impuls yang tidak dikoreksi dan dari daftar godaan-godaan. 
Anda sedang membangun tumpukan. Jangan dengarkan. Ketika tidak ada pikiran untuk rayuan 
atau rasa bersalah Anda akan maju sangat cepat. 


160 



Jika Anda melakukan sebaliknya, pemenuhan akan kemudian. Hidup di saat ini berarti menerima 
impuls harian Anda, pekerjaan mereka dan membiarkan segala sesuatu dari masa lalu lewat. 
Tidak ada waktu untuk fiksasi masa lalu. Tugas Anda adalah untuk hidup di saat ini. Meskipun 
tinggal di dorongan dari hari ini, cahaya juga akan bersinar di masa lalu dan itu akan secara 
otomatis diperbaiki. Tapi itu bukan pekerjaan Anda. Tinggalkan masa lalu untuk apapun itu. Ini 
bukan urusan Anda. Itu tidak ada. Ini adalah hantu dari kekuatan hidup dalam diri Anda. Tapi 
fakta-fakta masa lalu Anda sudah diproses dalam sistem Anda. Apa yang telah Anda lakukan 
salah di masa lalu, Anda tidak bisa benar, tetapi hidup di saat ini membersihkan masa lalu Anda 
dan kekuatan akan datang lagi bagi Anda untuk mengatur lagi. Apa yang kau lakukan adalah 
membangun tempat penampungan dan sekarang cahaya akan menghancurkan mereka. Dan 
kemudian Anda memiliki kekuatan, yang terjebak di masa lalu, tapi sekarang telah dibebaskan. 
Dan ada kendala lain, yang mengetahui. Karena tahu ada yang diberikan kepada kita untuk 
membantu. Ingin tahu adalah menggelitik dari otak. Memindai keingintahuan Anda: apakah itu 
membawa Anda ke tujuan atau tidak, apakah itu membantu Anda, apakah Anda 
membutuhkannya? Cahaya tak berujung memberi kita instruksi-Nya dengan cara yang sederhana 
dan mudah. Rasa dan merasakan sukacita. Apa yang Anda pelajari dalam Kabbalah akan selalu 
ada, bahkan ketika tubuh fisik Anda berantakan. Anda hanya mengambil dengan usaha yang 
Anda lakukan di hidup ini untuk belajar bagaimana bekerja dengan batin Anda dan apa yang 
Anda lakukan dengan batin Anda. Hasilnya dapat diukur dan diambil oleh Anda. Tidak 
mengetahui adalah penting namun penerimaan tersebut, seperti lilin untuk api. Cahaya menembus 
lilin. 

Untuk mengetahui hanya memberikan penampilan yang lebih baik, bahkan dari dalam. Tapi 
tanpa terlihat kita hanya makhluk menyedihkan mengingat standar duniawi. Bagi orang duniawi 
ia merasa menyedihkan ketika orang lain bekerja pada jiwanya, pada batin nya. Arti kata jiwa 
adalah pujian, batin : untuk datang sesuai dengan hukum alam semesta, bekerja pada jiwa pada 
biaya material. Sekarang rasanya pahit, mengapa? Karena bagi makhluk luar bumi itu 
menyedihkan, ia tidak memiliki rasa untuk pekerjaan ini. 


161 



15.2 Tentang permintaan yang benar dan kekurangan yang benar 

Apakah kegelisahan? Kegelisahan datang ke dunia ini dalam bentuk sebagai hantu : untuk 
mengatasinya adalah pekerjaan mental. Bukan soal latihan psikologis atau terapi, hal itu tidak 
bekerja. Anda mendengar segala macam cerita dan mungkin Anda akan menerima obat untuk 
merayu kecemasan Anda, tetapi ketika anestesi telah bekerja keluar kecemasan akan ada lagi. 
Apa yang Anda rasakan adalah rasa takut yang benar dan selalu disertai dengan kasih cahaya dan 
sistem kontrol : "Apakah saya cukup atau tidak lakukan? Apakah saya membawa diri cukup 
dalam perjanjian dengan realitas sejati atau tidak?" Ini adalah dasar dari kecemasan Anda dan 
ketika Anda dapat membawa kecemasan Anda kembali ke dasar, Anda akan dibebaskan dari 
semua ketakutan orang lain dalam hidup Anda. Semua kekhawatiran lain yang datang dari cinta- 
diri yang memberikan Anda kegelisahan. Bekerja di dalam diri Anda akan membebaskan Anda 
lebih dalam dan lebih dari semua ketakutan orang lain yang tidak berakar di sana. Masalahnya 
adalah, itu melawan alam kita, terhadap sifat tubuh fisik kita. Ketika tubuh fisik tidak bisa 
melihat hadiah tidak mungkin baginya untuk membuat gerakan apapun, karena tubuh, makhluk 
luar selalu ingin hadiah. 

Sama sekali tidak ada ketakutan di Sumber kita. Keinginan cahaya hanya memberi dan kita 
memiliki keinginan untuk menerima. Selama Anda hanya memiliki keinginan untuk menerima, 
ketakutan akan menghantui Anda. Bukan rasa takut yang konstruktif, tetapi kecemasan dibangun 
dalam pikiran Anda sendiri. Dan ini adalah produk dari kekuatan yang tidak jelas, mereka tidak 
termasuk ke sumber cahaya. Khawatir sumber cahaya, dan cahaya tak berujung sangat kuat dan 
kuat, berarti Anda ingin membawa diri dalam perjanjian dengan cahaya. Jika Anda menyadari ini 
semua kecemasan menghilang. Yang mengingatkan adalah pertanyaan: "Apa yang bisa saya 
lakukan" , atau, "Dengan cara apa yang bisa saya merasa lebih cinta kepada cahaya untuk datang 
dalam perjanjian dan melekat dengan cahaya?" Semuanya akan datang ke solusi, tentu saja inci 
demi inci. Tindakan memberi adalah tidak di alam kita. Anda harus membangun tindakan ini. 
Melalui meditasi Anda bisa melepaskan kecemasan ini dan membebaskan mereka. Mengenali 
rasa takut yang datang dari cinta diri ini tak ada habisnya. Menyamar akan berbeda, selalu 
menyamar adalah ketakutan lain Anda. 

Apa yang membantu wawasan batin Anda, disertai dengan kepercayaan tumbuh dan pengetahuan 
diri, dan dengan menyerahkan cinta-diri Anda, semua ini untuk melepaskan kecemasan untuk 
datang ke ketakutan sejati. Tidak ada cara lain! Sebuah pijat tidak dapat mengambil rasa sakit 
yang ada di dalam tulang belakang. Setiap hari Anda harus membangun kekuatan untuk pergi ke 


162 



garis yang benar, ke sisi kemauan. Berikut adalah perasaan keutuhan. Ini tidak bohong, karena 
pada saat itu Anda secara keseluruhan. Dan kemudian Anda pergi ke garis di sebelah kiri. Ini 
adalah apa yang harus Anda lakukan saat mempelajari Kabbalah. Kepercayaan Anda harus 
tumbuh, Anda akan merasakan bidang kekuatan yang luar biasa yang datang dari Anda. Anda 
akan kagum. Semua kekuatan tertindas datang secara bebas. 


15.3 Miliki kepercayaan pada dirimu dan pada cahaya 

Apa yang Anda lakukan adalah meminta solidaritas dan kekuatan, kekuatan untuk membebaskan 
diri dari rasa takut Anda. Setelah Anda melakukan ini dan Anda telah berhasil Anda akan melihat 
ledakan besar kekuatan dan iman. Dan ini membantu Anda untuk waktu berikutnya, tinggal 
dalam ketakutan dan meminta solidaritas dan kekuatan dengan cahaya. Semakin dalam niat Anda 
semakin jelas jawabannya, dan ketika jawabannya ada disana rasa takut telah hilang. Dan ini 
memberi Anda kekuatan untuk memiliki keyakinan. Lain kali Anda dapat lebih mengatasi rasa 
takut. Ketakutan hanya ada karena Anda telah mengatasi sepotong rasa takut Anda, inci demi inci 
cahaya menunjukkan sepotong baru kejahatan Anda dan yang membuat bekas luka karena Anda 
tidak memiliki kekuatan untuk sepotong kerja baru. 

Dunia luar tidak memberikan rasa takut, melainkan datang dari kurangnya Anda untuk melihat 
kejahatan Anda sendiri. Lihatlah kejahatan Anda sendiri. Semakin banyak kekuatan yang Anda 
miliki, semakin Anda dapat melihat kejahatan Anda sendiri. Dan tentu saja ini akan memberikan 
bentuk kecemasan karena untuk setiap bagian baru Anda tidak memiliki kekuatan untuk melihat 
itu. Ini adalah pekerjaan Anda dan melalui ini Anda akan maju. Untuk mengatasi semua 
ketakutan kita harus menyusun kekurangan kita yang sebenarnya. Sesak berarti saluran pra 
rekaman dan tanpa mereka kita tidak bisa memiliki pemenuhan. Sesak adalah memiliki ketakutan 
yang nyata, bukan kecemasan dunia untuk semua situasi duniawi material. Ini hanya ular yang 
berbisik ke telinga kita untuk menyedot kita menjauh dari kekuatan, bagi ular tetap penting kita 
kecanduan dalam kecemasan duniawi kita. 

Oleh karena itu Anda harus membangun kekurangan Anda untuk datang ke ketakutan sejati 
Anda. Ketakutan ini adalah saluran pra rekaman. Sesak yang benar adalah untuk melihat sumber 
dari segala berkat: ini adalah ketakutan yang harus saya rasakan karena di dalamnya ada cahaya. 
Dan aku melakukan segalanya untuk menjepit sesak ini. "Apakah saya memiliki cukup cinta bagi 
-Nya", adalah ketakutan yang benar. Miliki meditasi dengan cara Anda sendiri dan mencoba 
untuk hidup sesuai ketakutan ini. Apa yang kita pelajari dalam pelatihan Kabbalah hanya 


163 



menguntungkan ketika Anda menerapkan ini dalam kehidupan sehari-hari Anda. Melalui 
kepercayaan kita akan menjadi lebih besar dan lebih besar setiap hari - ini adalah penelitian kita. 
Membiarkan hal itu terjadi dalam diri Anda! Anda akan datang lebih dekat dengan Sumber Anda 
dan untuk pemenuhan mutlak Anda. 

Shalom. 


164 



Gambar. 20 

Percaya diri dan pengetahuan 


I. Kita melihat pengetahuan tumbuh proporsional dan keyakinan dalam diri seseorang. Kepercayaan dan alasan 
akan bergandengan tangan. Salah satu pengalaman ini sebagai kondisi yang menggembirakan, 
p. 1 Awal periode 'alasan' dalam manusia. Ada peningkatan pengetahuan, tetapi rasa percaya dirinya tetap pada 
satu tempat. Dia mengalami ini sebagai kondisi stagnasi dan jatuh ke bawah. 

II Periode dari "dalam alasan". Pengalaman jatuh tumbuh. 

p. 2 Akhir periode "dalam alasan". Dia memberikan keterikatan dengan alasannya. 

III Setelah p.2 dia pergi lebih lanjut melampaui alasan dengan rasa percaya dirinya. Sekarang ia mengalami 
ledakan besar kekuatan, perasaan tambahan energi dan pemenuhan. 



165 






















